Oleh: 
Achmad Sunarto dkk. 


BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA 
Jin. Moh. Humi Thamrin No. 6 
Telp. 327758 dan 324509 P.O. Box 3688 
JAKARTA 


SURAT REKOMENDASI 
Nov #Pe III/KUS03. 1/110 /503/1993 


RI 
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur Agama 
Badan Penelitian dan Pengembangan menyatakan bahwa : 


Penerbit ASY—SYIFA 
Alamat 3 Puri Anjammoro Blok A2 No. 14 “15 


Sesarang. 

1.0 Penerbit ASY—SYIPA telah menerbitkan buku-buku agama dan 
mw serta buku-buku terjemah (al-0ur'an dan Hadis/Kutub 
tah). 

2. Buku yang diterbitkan Penerbit ASYeSYIPA tersebut merupakan 
bacaan yang sangat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahu- 
an dan bacaan masyarakat luas dan menjadi bahan literatur 
Perguruan Tinggi, pondok pesantren, madrasah dan sekolah w- 
mum (Daftar Buku Terlampir). 

Demikian surat rekomendasi ini kami berikan untuk dapat di- 
pergunakan sebagaimana mestinya. 
Jakarta, 12 Mei 1993 


AN, KEPALA BADAN LITBANG AGAMA 
PUSLITBANG LEKTUR AGAMA 
(3 


10. 


DAFTAR ISI 


Kata pengantar ...............i....oooo Pe nan aka 
Daftar isi 


"eescenesenenarinnonnnenonaneonnasognnoasd as onnnennunanasunananyoKoasno0en 


KITAB DIYAT (TEBUSAN KEJAHATAN) 


Bab firman Allah Ta'ala: "Dan barangsiapa yang meme- 
lihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia 
telah memelihara kehidupan manusia semuanya “...o..rco..oo...... 


Bab firman Allah Ta'ala:. "Hai orang-orang yang beriman, 
diwajibkan atas kamu gishash berkenaan dengan orang- 
orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, 
hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka ba- 

rangsiapa ..... maka baginya siksa yang amat pedih 


sncoroooom.cooo 


Bab pertanyaan kepada pembunuh hingga ia mengaku dan. 


. pengakuan (ikrar) Allah had (hukuman) “..oooooooooooo. vanca0 


Bab apabila membunuh dengan batu atau tONgkAt ..e..oo.o.wo.....o. 


Bab firman Allah Ta'ala: "Bahwa jiwa (dibalas) dengan - 


jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga de- 
ngan telinga, gigi dengan “gigi, dan luka-lukapun ada 
gishashnya. Barangsiapa .... maka mereka itu adalah orang- 

orang yang dhalim 


“Osocoeeeo0onon00eseo0onooonannasangangunasangenanoananasoonanaonananoe 


Bab orang yang menggishash dengan batu “..cooocooooooo.oo.ooooo.o. 


Bab orang yang mempunyai korban pembunuhan, dia (wali) 
memilih satu yang lebih baik dari dua pandangan (diyat atau 
gishash) 


"esesoooneneoereooenavangoonenooesonanocunangonononagorananaronenananananasaooonanasocona 


Bab orang yang menuntut darah seseorang tanpa hak ............. 


Bab pemaafan: dalam pembunuhan salah sesudah kematian : 
(KOTDAN) essen am nata maa we Mba Gran 


Bab firman Allah Ta'ala: "Dan tidak layak bagi seorang 
mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali 
karena bersalah (tidak sengaja). Dan barangsiapa ... . Dan 

Allah.Maha Mengetahui lagi Bijaksana “.....o..oooo..cooo.oooooo... 


11 
11 


11. Bab apabila ja mengakui pembunuhan sekali (pengakuan) 


maka ia dengan pengakuannya itu dibunuh ...ooocooooooo.o.oooo 
12. Bab pembunuhan terhadap laki-laki karena ia membunuh a 
| orang PErEMPUAN eos oeeeereeeeere en raeaaNaNaaanaaanaNnan 
13. Bab gishash (berlaku sama) antara laki-laki dan perempuan 2 
dalam luka-luka ...ooooooooooooooooomsereeneenanan 
14. Bab orang yang mengambil haknya atau menggishash tanpa F3 
(keputusan) penguasa (hakim) ewe 
15. Bab apabila orang meninggal dalam desakan atau terbunuh 2 aa 
2. (oleh AN Ka 
16. Bab apabila seseorang bunuh diri secara keliru (tidak 2 
disengaja) maka tidak ada diyat baginya oo... 
17. Bab apabila seorang menggigit laki-laki lalu gigi serinya 2 
jatuh cook 
18. Bab (gishash) gigi sebab (tercabutnya) gigi ........ maen 27 
19. Bab diyat jari ...ooooooo. aa Lea maa mana 28 


20. Bab apabila suatu kaum bertindak (membunuh atau melukai) 
terhadap seorang laki-laki, apakah semuanya disangsi atau 


digiShASh .oooooooooeeeee ee ae 28 
21. Bab pEKSUMPAhAN senevneeeeeevensimeneeeeaa Nan 30 
22. Bab orang yang menyerahkan diyat ....ooooowooo 41 
23. Bab janinnya PErEMPUAN ....oooo oo - R2 
24. Bab janin, dan diyat (perempuan yang terbunuh) atas ayah 

dan para ashabah ayah, tidak atas anak “kecoa 
25. Bab pertambangan adalah sia-sia dan sumur adalah sia-sia 2 

(tidak ada tanggungan bila terjadi kecelakaan) He ngaa 
26. Bab binatang (kenakalannya) adalah Sia-Sia W...oooooooooo 47 


21. 'Bab dosa orang yang membunuh dzimmi (orang kafir yang 
dalam tanggungan kaum muslimin) tanpa dosa (tanpa ke- 
asbsahan SYATiAL) ....oooooooocooooo en 


28. Bab tidaklah dibunuh orang muslim membunuh orang 


vi 


29. Bab apabila orang muslim menempeleng orang yahudi ketika - 
marah (maka tidak ada kewajiban sesuatu atasnya) ....... Tesanaaa 50 
KITAB ORANG-ORANG MURTAD DAN ORANG- 
ORANG YANG MENENTANG DIMINTA BERTAUBAT, 
DAN PEPERANGAN TERHADAP MEREKA 


1. Bab hukum orang murtad laki-laki dan orang murtad perem-: 
puan (apakah sama hukumannya) ---Abdullah ibnu Umar, 
. Al-Zuhri dan Ibrahim (Al-Nakha'i) mengatakan: "Perempuan 
yang murtad adalah dibunuh juga" --dan permintaan taubat 
terhadap MESeka “.c.ocoooooooooooooomoooooooooo. 55 


2. Bab pembunuhan terhadap orang yang menolak penerimaan 


fardlu-fardIu dan mereka dikatagorikan kepada pemurta 
dan 


'3. Bab apabila orang kafir dzimmi dan lainnya mengumpat 
Nabi saw. dengan sindiran dan tidak terang-terangan, seperti 
ucapannya: "Assamu 'alaika ....oo.oooooocooooo.oo.ooo.ooooo 62 

4. Bab pembunuhan terhadap Khawarij (kaum yang keluar dari 
agama dan dari Ali bin Abu Thalib dan mereka mengingkari 
tahkim antara Ali dan Mu'awiyah). dan orang-orang yang 
berpaling dari kebenaran sesudah ditunjukkan hujjah kepada 
Mereka wecooccococor.co AA ANA ANN NANANG «1 

5. Bab orang yang meninggalkan berperang terhadap kaum . 
Khawarij untuk menundukkan mereka, dan supaya orang- 

' orang tidak lari darinya .....r.ooooocooo.Woocoo.ocooooooooo 68 

6. Bab sabda Nabi saw.: "Tidaklah Kiamat tiba hingga dua go- 
longan berperang sedang seruan keduanya adalah satu ........... 1 

7. Bab yang datang tentang orang-orang yang menakwil ............ 1 

KITAB PEMAKSAAN | | 
1 Bab orang yang memilih dipukul, dibunuh dan dihina daripada - 

KEKAIFAN seriseresen etis ank ena names demo sasagann 82 
2 Bab jual-beli orang yang dipaksa (murah) dan lainnya dalam 

hak harta dan Iainnya “.coooooooooooooooooo.ooooooooooooooo 84 
3 Bab tidak sah nikahnya orang yang dipaksa .................... sscvsusa 86 


» 


vii 


Bab apabila (seseorang) dipaksa hingga ia menghibahkan ' 
budak dan menjualnya maka tidaklah sah (hibah dan jualbeli 
Nya)... esonnananan Ma 
Bab dari #onsksssa Abesannnsoslannadabaanadnesasan Ekananb ad nnndenanenonanndoadannurna . 
Bab apabila perempuan dipaksa berzina maka tidak ada had 
(hukuman) atas dia .e.oooooooooo.oooooooomo 
Bab sumpah laki-laki kepada kawannya bahwa dia saudara- 
nya, ketika dikhawatirkan pembunuhan terhadapnya atau se- 
lain pembunuhan ....o.oooooooo.oo Langsa d asn bondan bisadn padan mauannananan 
KITAB HELAH (UPAYA TERSEMBUNYI) 
Bab meninggalkan helah-lielah, dan sungguh bagi setiap 
seorang adalah apa yang diniatkan dalam sumpah dan lain- 
NYA “wa. Lini kasat dina pena Den DANA Haa NUN BNN KARNA Tas eka NngNPanaN 


Bab di dalam Shalat ........ooooo.ooooooooooooooooooo 3 


Bab menggugurkan zakat, dan tidak berpisah-pisah di antara 
yang terhimpun, dan tidak dihimpun di antara yang di pisah- 


pisah, karena khawatir (terkena) zakat .......... nuno : 


Bab helah yang dibenci (haram) dalam jual-beli, dan "Tidak- 
lah dicegah kelebihan air untuk mencegah kelebihan rerum- 
PULAN ....oooooocooooweaneeeeneeneesetartenentansanaa menang aan ana an emaaaan 


Bab najsy yang GibenCi .....ooooooooooooooooooooooooooooo | 


Bab tipuna yang dilarang ddlam jual-beli ........ooooooo. 
Bab helah yang dilarang bagi wali anak yatim perempuan 
yang dicintai dan (larangan) tidak menyempurnakan mahar- 

NYA mere wereeee temenan ema aa 
Bab apabila (laki- laki) menggashasb budak perempuan lalu 
ja menyatakan bahwa budak itu meninggal, maka diputuskan 
(oleh hakim) dengan tarip budak perempuan yang telah me- 
ninggal (mayit), kemudian budak itu ditemukan oleh pe- 
miliknya (masih hidup), maka budak itu miliknya (pemilik) 

. dan tarip itu dikembalikan. Dan tidaklah tarip itu adalah 


DArgA oo en center ena ana 


87 


91 


95 


104 


11. Bab dalam pernikahan ....ooooooooooo.oooomo.moooio... 108 
12. Bab yang dibenci berupa helah perempuan bersama suami 

dan perempuan-perempuan madu (istri lain bagi suaminya) 

dan yang turun kepada Nabi saw. dalam masalah itu ....e.e.c.e 111 
13. Bab yang dibenci berupa helah dalam lari dari Tha'un .......... 114 
14. Bab dalam (helah menarik kembali) hibah, dan syuf'ah (hak 

pembelian secara paksa karena punya.hak sekutu atau hak 

bertetangga) ....ooocooooooooooo mesnounsnvasenenennanenesensenengasananannane 115 
15. Bab helahnya amil (petugas) supaya mendapatkan hadiah ..... 119 
16. Bab tabir (tafsir) mimpi, dan wahyu pertama sebagai 'per- 

mulaan Rasulullah saw. menerima adalah impian yang 

bagus ....... mereeseananananean sena mnanenennasanasenenganansanananans agan an sansangasasenansanan 125 
17. Bab mimpi orang-orang shalih ......co.oooooooo.cooooooooooo 129 
18. Bab mimpi dari Allah w.ooooooooooooooooooooooooooooo 130 
19. Bab mimpi yang baik adalah sebagian dari 46 bagian dari 

kenabian (nubuWat) “.ooooooo.coooooooooo PA EA 131 
20. Bab yang menggembirakan “...oooo.co.coo.oooocooooooooooo oo 132 
21. Bab impian nabi YuSUf ....oooooooooooo.oooooooo es 193 
22. Bab impian nabi Ibrahim ........oooocoocoooo.coroooooo.oooooooooo 135 
23. Bab kesamaan MiMpi “....oooocoooooo.ooooooo.ooomm 136 
24. Bab impian orang-orang penjara, orang-orang nakal dan 
“orang-orang yang mempersekutukan (Allah) ....oo.oo.cooom. 136 
25. Bab orang yang bermimpi melihat Nabi saw. dalam tidur ..... 141 
26. Bab mimpi di malam hati ....—oocoocooooooowoooooooo 143 
27. Bab mimpi di siang hati .....ooocooooooooo.mooooo 144 
28. Bab mimpi buruk dari syaithan, maka apabila bermimpi 

buruk hendaklah meludah ke kiri dan hendaklah ta'awudz . 

(mohon perlindungan) kepada Allah 'Azza Wa Jalla. ......oe.v.. 148 
29. - Bab air susu (dalam mimpi, apakah maknanya) ...ooooo.cooo.o 149 
30. Bab apabila (bermimpi) melihat air susu mengalir pada pucuk 


jari atau kuku “oom 150 


31," Bab baju dalam MIMPI w.oooooo.oooo 1Si 55. Bab perempuan itaM “..oooooooooooooooooooom 176 


32. . Bab menyeret baju dalam MIMPI “..oooooooooooooooooo 151 56. Bab perempuan yang berambut tidak teTatuT s..coooooooooooo.ooooooo 177 
33. Bab warna hijau dalam tidur dan taman hijau “..o.oo.coocoooooooooo 152 
34. Babm enyingkap perempuan BBLAM RIBUT ren 0ns0nn nasa.» 153 57. Bab apabila menggoncang pedang dalam tidur w...oooooooooooooor 178 
35. Bab pakaian Sutera dalam tidu? ..eve.coooo.. pe ana 154 au, Bab Orang Yang berbohong dalam Oimpi! semena ebayan 18 
36. Bab Kunci-kunci di ANGAN coco... Aa nan Ran 155 59. Bab apabila bermimpi sesuatu yang dibenci maka janganlah 
Sa ana da . mengkhabarkannya dan janganlah menuturkannya ....oeocooooo.. 180 

: | "5 8 ha PEN Danar maan 60. Bab orang yang tidak meyakini (tafsiran) mimpi kepada pe- 
38. Bab tiang kemah di bawah bantalnya dan bab sutera tebal nafsiran pertama apabila ia tidak t€pat seo.ooooo.o.rooworoorooo.oooooo. 181 

dan masuk surga dalam tidur “eowocceeceeeeeeeeerecennenneeseneeenemaann 157 | NA : 
61. Bab tafsir mimpi sesudah shalat Shubuh .....ooocoooooooooooooooooo 184 

39. Bab ikatan dalam tidur w..oooooooooooooooooooooo inenbesbsbiesodosnegoangad 158 


KITAB FITNAH-FITNAH (UJIANSSIKSAAN) 


40. Bab sumber air yang mengalir (terlihat) dalam tidur .............. 159 : 
| . : S3 sia 1. Bab yang datang dalam firman Allah Ta'ala: "Dan pelihara- 
41. Bab menimba air dari sumur hingga orang-orang menjadi lah dirimu daripada fitnah (siksaan) yang tidak khusus me- 
5 segar (puas) #ennansooenoonanononeenaoeo0osoneoenoconcecanagananannaoavonon0o0000002000020, #0... 161 nimpa orang-orang yang dhalim saja di antara kamu". Dan 
42. Bab menimba dari sumur, satu dan dua timba dengan kele- . Nabi saw. memperingatkan terhadap fitnah “...oooooo.oooo.oooooooo 193 
aa Aa NA NP RAN PITA ANE TAN ASAP UN 162 2. Bab sabda Nabi saw.: "Kalian akan melihat perkara-perkara 
43. Bab istirahat dalam tidur ....oooooooo.ooooooooooooo.ooo.ooooo.ooooo 163 yang kalian mengingkarinya sesudah (wafatku)". Dan Ab- 
44. Bab istana dalam tidur .....ooo.oooooooooooooooooooooooo0om 164 dullah ibnu Zaid berkata: Nabi ta Pemanga (Bersabarlah 
| : $ (terhadap perlakuan sesudah aku) sehingga kalian bertemu 
45. Bab wudlu dalam tidur seveewveswevveew #semeneennnnneneonsnnanegenmanaeennan 166 aku di atas telaga “..ooo.coooooooooo.oooo Pena daan 196 
46. Bab thawaf di Ka'bah dalam tidur .....eoe... Sena snahasaneasdanunoanannaan 166 .3. "Bab kehancuran umatku pada dua tangan anak-anak tolol ..... 199 
47 Bab apabila bermimpi memberikan kelebihan (air susu)nya 0. 4. Bab sabda Nabi saw.: "Celakalah bangsa Arab (kaum mus- 
“kepada orang lain dalam tiduK .....oooooooooo.ooooo 168 limin) oleh kejahatan yang telah mendekat" “eeveeeoooooooooooo.oo. 200 
48. Bab keamanan dan hilangnya ketakutan dalam tidur .............. 168 5. Bab kemunculanfitnah ......ooooo.oooooooo.oWoooooooooo 201 
49. Bab menuntut sumpah dalam tidUF “eercereeew00werceroenosvsoreerereesaan 171 6. Bab tidaklah suatu masa datang kecuali masa sesudahnya 
50. Bab mangkok dalaM tidur “seere..verovereoee00ee0enneenene anna ananaaan 17 lebih buruk daripadanya ....o.oo.ooooooo.o.oo.Woo.. 203 
51. Bab apabila sesuatu terbang dalam tidur ................. Mena EN 173 | 1. Bab sabda Nabi aa "Barangsiapa mengangkat ai na 
hadap kami, maka dia bukan dari golongan kamp soo sentesone 205 
52. Bab apabila (bermimpi) melihat sapi dipotong ......oooooocoooo.oo. 174 , | Doa 
5 , 8. Bab sabda Nabi saw.: "Janganlah kamu kembali (menjadi 
53. Bab meniup dalam tiduT...o..oooooo.oooooo eren aman 175 orang-orang kafir sesudah (sepeninggal) aku dimana seba- 
54. Bab apabila bermimpi mengeluarkan sesuatu dari celah gian kamu menghantam sebagian (yang lain) “.eeco.coooooooooo.. 207 
(rumah) lalu menempatkannya di tempat Jain .....ooo.oooo.co.oro 176 9. Bab akan terjadi fitnah, padanya orang yang duduk lebih baik 
| ii daripada orang yang berditi .orvooo...o.ooicoooooooo 211 
Xx. 


10. 


11. 
12. 


13, 


14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 


20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 


xii 


Bab apabila dua orang Muslim bertemu dengan dua 


PEdangnya “ooocoooo ee eseeeeeenaneenaneneenagana ana nsanananan 211 
Bab bagaimana perkara itu tidak ditemukan jama 'ah Khadonsenanga 212 
Bab orang yang tidak suka memperbanyak pelaku-pelaku 

fitnah dan kedhaliman .......ooooooooo.ooooooooooooomo.oooooo 214 
Bab apabila (orang muslim) tetap di tengah-tengah orang ja- 

hat dari manusia .....oooooooooooooooooooooo.. 216 
Bab mudik di masa fitnah .....oooooooooooooooooooooooo 218 
Bab berlindung dari fitnah-fitnah “...ooooooooooooroooo.. PAANAAN. 219 
Bab sabda Nabi saw.: "Fitnah dari arah timur 4... 221 
Bab fitnah itu bergelombang seperti gelombang laut .............. 224 


Bab apabila Allah menurunkan siksaan kepada suatu kaum .. 233 


Bab Nabi saw. menunjukkan Hasan bin Ali: "Sesungguhnya 
puteraku pastilah dia pemimpin, dan semoga Allah, dengan 
perantara dia, mendamaikan antara dua golongan kaum mus- 


LiMIM ....ooooo own en enn senen anna anna ananasnnanan serena mnta 234 
Bab apabila (seseorang) berkata sesuatu di tengah kaum ke- 
mudian dia keluar dan berkata berbeda ......oooooooo.ooo 236 
Bab tidaklah Kiamat itu tiba sehingga ahlul kubur di- 

Cenderungi ....ooooooo oom 240 
Bab perubahan zaman sehingga mereka menyembah ber- 
hala ...oco.oooooooooneerneeneen ea anna 240 
Bab keluarnya api ....ooooooo.ooooomeneeeeneerennkeannann 241 
Bab menutur Dajjal .....ooooooooooooo enek 245 
Bab Dajjal tidak masuk Madinah ....oooooooooooweaneeen . 249 
Bab Ya'juj dan Ma'juj coco one 251 
KITAB HUKUM-HUKUM 2 | 

- Bab para pemimpin adalah dari Ouraisy .....ooooooooooooo 255 
Bab pahala orang yang memutuskan dengan himah ................ 256 


Bab (kewajiban) mendengarkan dan patuh (sam'an wa 
tha"tan) kepada imam selama tidak berupa kemaksiatan ........ 257 


4. Bab siapa yang tidak meminta kepemimpinan maka Allah 
MENOIONGNYA ...oooooo.co.ooooo.WoWooooommon anta 239 
S5. Bab siapa meminta kepemimpinan maka ia Serah kepada- 
nya (dan tidak ditolong) ...o.ooooooooooo winner 260 
Bab yang dibenci berupa ambisi terhadap kepemimpinan ...... 261 
7. Bab orang yang diminta menjaga rakyat maka dia tidak ber- 
buat baik .....oooooooooooooooooomm.oooooo.. 262 
8. Bab siapa yang memayahkan maka Allah memayahkan 
IKEPAGANYA: Leessnid en seee0isnnn banana nana n amen angan Hemamnnen ak eknandasahanan 263 
9. Bab memutuskan dan fatwa di jalan .....o.o.coooooooooooooo 265 
10. Bab yang ditutur bahwa Nabi saw. tidaklah mempunyai pen- 
JAKA PU edan anne nban amdal Senam moda ba nek mk enanaa Peka nna 266 
11. Bab hakim memutuskan pembunuhan terhadap orang yang 
wajib dibunuh, tidaklah imam di atasnya coco 267 
12. Bab apakah hakim memutuskan atau berfatwa dalam keadaan 
Matah ...oocooooooooeneeeerneneneenenenemee ran ane ana 1268 
13. Bab orang yang berpendapat bahwa gadli supaya memutus- 
kan dengan ilmunya dalam perkara manusia (bukan hak 
Allah), apabila dia tidak takut terhadap sangkaan dan tu- 
duhan ..oooo.cooooooomewene nenen anna anna mann 270 
14. Bab persaksian atas tulisan bersetempet: yang boleh dari 
demikian yang menyempitkan mereka: surat hakim kepada 
' pegawainya dan surat gadli kepada gadli ........ooooooob 272 
15. Bab kapan orang laki-laki berhak menjadi gadli.......... Susi 216 
16. Bab honor para hakim dan pegawai (petugas hukum dan 
ZAKAt) ...oooooooooowom nenen neraka 279 
17. Bab orang yang berhukum di masjid, sehingga ketika dia 
hendak menindak had maka dia menyuruh keluar dari masjid 
lalu had itu ditegakkan ....ooooooooooooooooooooooemmeea 283. 
18. Bab nasehat imam kepada orang-orang yang berperkara ........ 284 
19. Bab persaksian di hadapan hakim di waktu berkuasa me- 
. mutuskan atau sebelumnya ...oo.ooooooo.oooooooooooome 285 
xiii 


20. 


xiv 


Bab perintah penguasaan ketika melepas .dua pejabat ke 
suatu negeri, supaya keduanya saling mematuhi dan tidak sa- 


ling mendurhakai ..oooooooooco.oooo.oooooooooeeteean 290 
Bab meruznadiri undangan (walimah) bagi hakim .......o..... 291 
Bab hadiah untuk para pegawai ............. anakan Semasa 201 
Bab mengangkat budak-budak (yang dimerdekakan) sebagai 

gadli dan penguasa (negeri) ....ooocooo.oo.oooooooo 293 
Bab orang-orang yang dikenal (mengurusi urusan-urusan) 

MANUSIA ....ooooooooooooooooomooomo.ooonnnantaennaanan 293 
Bab yang dibenci berupa pujian kepada penguasa dan sesudah 
keluar dari hadiratnya maka ia berkata lain... 294 
Bab menghakimi terhadap orang yang tidak hadir ......... Peng 295 


Bab orang yang menerima keputusan terhadap hak saudara- 


. nya, maka janganlah ia mengambilnya, karena sesungguhnya | 


keputusan hakim itu tidak menghalalkan yang haram dan ti- : 
dak mengharamkan yang halal ....oooooooooo oo. 296 


Bab berhukum dalam sumur dan sepadannya ....o.oooooooo 298 
Bab memutuskan dalam harta banyak dan harta sedikit ......... 299 
Bab penjualan harta dan tanah orang (yang tolol atau tidak di 

— rumah untuk membayar hutangnya) oleh imam ....ooooooooo 301 
Bab orang yang tidak peduli dengan cercaan orang yang ti- 
dak tahu pembicaraan pada pemimpin-pemimpin “oo. 301 
Bab orang yang sengat permusuhannya .....o.oooooooooooo 302 
Bab apabila hakim memutuskan dengan kedhaliman atau 


berbeda dengan orang-orang yang berilmu, maka (keputus- 


an) itu ditOlak ....cooooooooooo0oeeeeeeeermenatan 303 
Bab imam mendatangi suatu kaum maka dia mendamaikan 

kepada MEFEka “.oo.oooooooo.oooooooooooontma 304 
Bab bagi penulis disunnahkan sebagai orang yang dipercaya 

dan berakal (tidak pelupa) .eeeweeeereeeeeeeeeeeneeweweeere 306 
Bab surat hakim kepada para pegawainya, dan (surat) gadli 

kepada orang-orang yang dipercaya ............. ennseeneapensenennsnnsesasan 309 


37. 


Bab adakah hakim diperbolehkan mengutus seorang laki-laki 
sendirian untuk meneliti perkara-perkara (yang berhubungan 


dengan kaum MUSIiMin) ....ooooooooo.oo.moooooooooorwe0.en 311 
Bab terjemahan (bahasa) para hakim, dan adakah diperboleh- 

kan seorang penerjemah? ......oooo.o.oooooooooo.oooooooooo 312 
Bab penghitungan (pembagian) imam kepada petugas-pe- 

LUJASNYA “co.ooocoococowose netter anna ena 314 
Bab orang-orang yang dipercaya Imam dan dewan pena- 

BENBINYA besi ibestmnedasmernnebsisimssannsara Ea Ma AN Pn 316 
Bab bagaimana imam membai'at orang-orang ...ooooooooo.o. 317 
Bab bai'at orang-orang dUSUN seceeeeeeceeeeeneeeeerenrenenenen meme maan 324 
Bab bai'at anak KeCil .....ooo.cco.ooooooooooooooooome 325 
Bab orang yang berbai'at kemudian ia minta pembatalan 

bai'atnya “..oooooooooooooooeereeersesnenserang enam aamnannn 325 
Bab orang yang berbai'at kepada seorang laki-laki (nan)? 
ia tidak membar''atnya kecuali karena duniawi “oo. “327 
Bab bai'at orang-orang perempuan ...eocoooo.oo.ooo.oooo.mo.o.oooo. 38 
Bab orang yang merusak bai'at ............ PE na 330 
Bab menentukan khalifah ......ooooooooooooooooomo.ooo 331 


Bab mengeluarkan orang-orang bertengkar dan orang-orang 
suka menyangka, dari rumah, sesudah dikenali (demikian) .... 336 


Bab apakah imam boleh melarang bicara kepadanya, dikun: 
jungi-dan lainnya, kepada orang-orang jahat dan ahli 
ma'Shiyat ....oooooooooooooooomeenemenapanaanaaennaannaaan 338 


KITAB HARAPAN JAUH 


Bab yang datang dalam harapan jauh, dan orang yang meng- 
harap mati Syahid“... 339 


Bab mengharap kebaikan, dan sabda Nabi saw.: “Seandainya 
aku mempunyai emas se (gunung) uhud ............ Mena enin anon sabu 340 


Bab sabda Nabi saw.: "Apabila aku menghadapi pada urusan- 
ku sesuatu yang aku membelakangi(nya) .....ooo.oo.oo.oo. 341 


10. 


li. 
12. 
13. 


KUN 


15. 


Bab sabda Nabi saw.: "Alangkah kiranya begini dan 


begini” “Kamen ke tebatnane mas e woman nenas rani 344 
Bab mengharap Al-Gur'an dan ilmu NA TEA 346 
Bab yang dibenci dari mengharap ........ DAN En 348 
.Bab ucapan orang laki-laki: "Andaikata tidak ada Allah nis- 

caya kami tidak mendapatkan hidayah ...oo.ooo.oooooooooooocooo 349 
Bab tidak boleh mengharap bertemu MUSUh “....o.ooooro.oi.v.” 350 
Bab yang diperbolehkan dari "seandainya" ..o...rcooco oo... 350 


Bab yang datang dalam melangsungkan (kebolehan) hadits 
ahad yang benar dalam (masalah) adzan, shalat, puasa, far- 


dlu-fardlu (yang lain) dan hukum-hukum “.oo.ooooocooocooocoooo.om 355 
Bab Nabi mengirim Al-Zubair sendirian sebagai pendahulu 

(MAL MAA) Banana nun nana unta maa mantan 365 
Bab firman Allah Ta'ala: "... janganlah kamu memasuki 
rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diijinkan .....oo.oo.oe..... 365 
Bab para pemimpin dan utusan yang diutus Nabi saw., se- 

orang demi seorang ............. pasisasstaa erarnca0a dnasanerna escareereenensasenananna0 367 


Bab wasiat Nabi saw. kepada utusan-utusan bangsa Arab 
untuk menyampaikan kepada orang-orang di belakang me- 


AN Ka Ka AN PA PERAN NAN RA PARA TAG 369 


Bab Hadits oleh seorang perempuan (adakah diamalkan) ..... 370 


KITAB TENTANG BERPEGANG TEGUH KEPADA 
AL-OUR'AN DAN HADITS 


Bab tentang sabda Nabi saw.: "Aku diutus dengan kata-kata 
yang singkat tapi padat isinya .....oooo.oocoooooooooo 374 


Bab mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah saw. Dan firman 


— Allah Ta'ala: "Dan jadikanlah kami i imam bagi orang-orang 


yang DEAKWA Meta eos akam amal mi masan Sana 375 
Bab makruh hukumnya banyak bertanya dan membebani 
sesuatu yang tidak ada manfa'atnya “..ioreeonroneeneeneennenmeneemeenee 385 


Bab mengikuti jejak-jejak Nabi saw. ............... aan 391 


10. 


11. 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


Bab makruh hukumnya mendalami dan bertengkar soal ilmu 
serta makruh hukumnya melampaui batas dalam soal agama 


dan bid'ah ....... Ptada anne ansa nana Kei kodin doain anda akan anang nonan hasan Dada sadaBaA 392 
Bab dosa orang yang memberi perlindungan seseorang yang 
berbuat bid'ah .......ooocoooooooooooooo..cooooiyo 403 


Bab mencela pendapat, memaksa analog, dan janganlah ka- 


. mu mengikuti serta mengatakan apa yang kamu tidak mem- 


punyai pengetahuan tentangnya .....ooooooooooooooooooooooooooo 404 


Bab dahulu Nabi saw. pernah ditanya mengenai soal yang 
wahyu tidak turun menjawabnya, maka beliau bersabda: 

"Aku tidak tahu". Atau beliau tidak menjawab sampai wah- 

yu diturunkan kepadanya ......ooooooooooooooo.oooooooooooooooow 406 
Bab Nabi saw. mengajar kepada umatnya baik dari golongan 
lelaki maupun golongan wanita, ilmu-ilmu yang telah di- 
berikan Allah kepadanya tidak dengan pendapat dan tidak 

dengan gambaran .....ooooococoo.oooooooooooooocoooo.oo.ooooo 408 
Bab sabda Nabi saw.: "Sekelompok dari umatku akan senan- 

tiasa menegakkan kebenaran, mereka pejuang sekaligus ada- 


Jali Ahli HIU ian ewilan anonim kaan ena Banana atusannana 409 
Bab firman Allah Ta'ala: "Dia mencampurkan kamu dalam 
golongan-golongan (yang saling bertentangan) .....o.ooooo.. 410 


Bab seseorang yang menyamakan asal tertentu dengan asal 


' yang berlawanan. Allah Ta'ala telah menjelaskan hukumnya, 


agar yang bertanya menjadi paham ....ooooocoooco.oooooooo 411 
Bab Hal kesungguhan dalam memberi putusan Seng wahyu 
Allah Ta'ala .....ocooooooooooooocoomooooooooooooooooooooo. 413 
Bab sabda Nabi saw.: "Sungguh kalian akan mengikuti jejak 
orang-orang yang sebelummu ...oooooooooooooooo.oooo.ooooooooocoom 415 


Bab berdosa orang yang mengajak sesat atau orang yang 
merintas yang jahat ...........coooooo.cooooooooooo.o.ooowe 416 


Bab kota yang dijaga Nabi saw. Beliau menghususkan atas 
kesepakatan ahli ilmu dan kekompakannya penduduk tanah 
Haram, Makkah dan Madinah. Tempat-tempat bersejarah 
yang ada di kedua kota itu, yaitu majlis-majlis Nabi saw. 


xvii 


17. 


18. 


19. 


21. 


26. 
21. 


Orang Muhajirin, orang Anshor, mushallanya Nabi saw., 
mimbar, dan kuburan ...o.ooooooooooooomeen 
Bab firman Allah Ta'ala: "Tiada sedikitpun campur tangan- 
mu dalam urusan mereka itu .....ooooooooo.oo.ooooooooooo 
Bab firman Allah Ta'ala" "Dan manusia adalah makhluk 
yang paling banyak membantah. Dan firman Allah Ta'ala 
Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan 
dengan cara yang baik .....ooo.oooooo.ooo.oo.ooooooo.ooo 


Bab firman Allah Ta'ala: "Dan demikian (pula) kami jadikan 
kamu (umat Islam), umat yang adil ..." Dan perintah Nabi 
saw. untuk tetap bersama dengan kelompok ahli ilmu ............ 


Bab jika seorang 'ulama” atau seorang hakim melakukan ij- 
tihad tanpa ilmu lalu menyalahi Rasul saw. maka hukum- 
nya ditolak, berdasarkan sabda beliau: "Barangsiapa menger- 
jakan suatu amalan yang tidak sesuai dengan perintahku, 
maka ja ditolak ....coooo.oo.oooooooooooooooooo.oooooooo. 
Bab pahala seorang hakim yang berijtihad (bersungguh- 
sungguh dalam suatu urusan) dalam kebaikan lalu dia benar 
atau KELINU W...ooooooooooooooo.oooooomoooooooooooooomooooii 


Bab alasan orang yang mengatakan: "Sesungguhnya hukum- 


“hukum Nabi saw. terletak pada yang kelihatan. Majlis Nabi 


saw. dimana shahabat tidak ikut hadir. Dan urusan-urusan 
ISIAM .oocooooooocoooooooooooooeneseeeaensannnsenanan arena ane neraaaannaaan 
Bab (orang yang berpendapat bahwa pengakuan Nabi saw. 
adalah hujjah yang bukan dari selain Rasul ...oooooooooooo 
Bab hukum-hukum yang bisa diketahui dengan petunjuk pe- 
tunjuk. Pengertian petunjuk dari tafsirnya ......ooooooooooo 
Bab sabda Nabi saw.: "Janganlah kamu bertanya kepada Ahli 
kitab tentang SESUAtu “...o.oooocoooooooo.ooooo.oo.i 


Bab makruh hukumnya berselisih ........oeooo.ooooocoooo 


Bab larangan Nabi saw. tentang pengharaman, kecuali hal- 
hal yang diketahui kebolehannya. Demikian perintah beliau, 
sekitar sabdanya: ketika mereka telah bertahallul: "Gaulilah 

(setubuhilah) istri-istri KAMU .....cooocoooooooooooooo 


429 


431 


433 


32. 


33. 


34. 


35. 


36. 


37. 


38. 


Bab firman Allah Ta'ala: "Urusan mereka (diputuskan) de- 
ngan musyawarah diantara mereka. Dan bermusyawarahlah 
dengan mereka dalam urusan itu". Sesungguhnya 

musyawarah itu sebelum ada tekad bulat dan penjelasan ....... 


Bab: TAUhIG: Sexsi nsenisinenensabnmenene merana sena masa omn nanas domneyonesaaban 


Bab ajakan Nabi saw. kepada umatnya untuk meng-Esakan 
Allah yang Maha Berkah lagi Maha Luhur .....coooooooooooo 


Bab firman Allah Yang Maha Berkah dan Maha Luhur: 
"Katakanlah: "Serulah Allah atau serulah Ar Rahman. De- 
ngan nama yang mana saja kamu seru, Dia mempunyai Al- 

Asmaa-ul husna (nama- nama yang baik) 


secooo0ono000nronornoc#ooco.oco.. 


Bab firman Allah Ta'ala: "Sesungguhnya Allah Dia-lah yang 
Maha Pemberi rezki Yang Maha kuat lagi Maha kokoh ......... 


Bab firman Allah Ta'ala: (Dia adalah Tuhan) Yang Maha 
Mengetahui yang ghaib. Sesungguhnya hanya di sisi Allah- 
lah pengetahuan tentang hari Kiamat. Allah menurunkannya 
dengan Ilmu-Nya. Dan tak seorang wanitapun mengandung 
dan tidak pula yang melahirkan melainkan dengan sepenge- 
tahuanNya. Hanyalah kepada-Nya dikembalikan pengeta- 

huan tentang hari Kiamat ........eo.oooooooooooooroooooooooom 


Bab firman Allah: "Yang Maha Memberi kesejahteraan dan 
Keamanan 


#eocesoconenenononcenasangnancanasacanangnunenanasananaonansoooonoconananasansanosona 


Bab firman Allah Ta'ala: "Raja ManUSia ....ooooooooocoroooo 


Bab firman Allah Ta'ala: "Dan Dialah Maha Perkasa lagi 
Maha Bijaksana. Maha Suci Tuhanmu yang mempunyai 
keperkasaan dari apa yang mereka katakan. Dan keperkasaan 
itu hanyalah milik Allah dan Rasul-Nya. Dan orang yang 
bersumpah dengan menyebut keperkasaan Allah dan sifat- 

sifat-Nya 


#noncone0esoseooevonongononenonoesenanununanangngosnann enoenansannn so asasoconoasanganan 


Bab firman Allah Yang Maha Luhur: "Dan Dialah yang men- 
ciptakan langit dan bumi dengan benar .......oo.co.ooocooo.coo.o 


Bab firman Allah Yang Maha Luhur: "Allah Maha Men- 
dengar lagi Maha Melihat 


#eoooeonnonenananconananananasan0ansoronusananosennanaoonan 


39. 


42. 


43. 


Bab firman Allah Yang Maha Lubur: "Katakanlah: "Dialah 

Yang Maha BerkuaSa “..o.oo.ooooooomoneeeee 472 
Bab Dzat yang Maha membalik-balik hati. Dan firman Allah 
Yang Maha Luhur: "Kami membalik-balik hati dan pen- 


dengaran MEFEKA “..o.ooooooo.ooooooooooooo..m 474 
Bab sesungguhnya Allah memilik seratus nama kurang 

EN semeser senen angan an angeang anang 474 
Bab memohon dengan nama-nama Allah Yang Maha Luhur 

dan memohon perlindungan dengan nama-nama tersebut ...... 475 
Bab mengenai Dzat, Sifat, dan Nama-nama Allah ...ooooooo oo 478 


Bab firman Allah Ta'ala: "Dan Allah memperingatkan kamu 
terhadap diri (siksaan-Nya). Dan firman Allah, Dzat Yang 
Maha Agung penuturan-Nya, Engkau mengetahui apa yang 
ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang pada diri 
Engkau “oo eeneeeeseseesereeran ena eaname ana ane ama angan 480 


Bab firman Allah Ta'ala: "Setiap sesuatu pasti binasa ........... 481 


Bab firman Allah Ta'ala: "Dan agar kamu diasuh di bawah 
pengawasan-Ku. Dan firman-Nya, Dzat Yang Maha Agung 


penuturan-Nya: Yang berlayar dengan pengawasan-Ku" nanda 482 
Bab firman Allah: "Dia-lah Allah Yang Maha Menciptakan, 

Yang Mengadakan Yang membentuk rupa ...o..ooooooooo 483 
Bab firman Allah Ta'ala: "Kepada yang telah Kuciptakan 

dengan kedua Tangan-Ku “...oo.oeooooooooo ee 484 
Bab sabda Nabi saw.: "Tak ada satu sosokpun yang lebih 

cemburu daripada Allah “.ooooooocoocooowoeeeeeateneenatatan 491 
Bab firman Allah Ta'ala: "Katakanlah: "Siapa yang lebih 

kuat persaksiannya? Katakanlah: "Allah" ....oooooooooooooooo 492 
Bab dan keberadaan singgasana-Nya berada di atas air. Dan 
Dialah Yang Memiliki 'Arasy yang Agung ....o.ooooo 493 


Bab firman Allah Ta'ala: "Para malaikat dan Jibril naik 
(menghadap) kepada Tuhan". Dan firmanNya, Dzat yang 
Agung penuturan-Nya: Kepada-Nyalah perkataan-perkataan 

yang baik Naik ....oooooooooooooooooooooo.tata 499 


4 


54. 


55. 
56. 


S7. 


58. 


61. 


62. 


65. 


Bab firman Allah Ta'ala: "Wajah-wajah (orang-orang muk- 

min) pada hari itu berseri-seri. Hanyalah kepada Tuhan-nya 

ja melihat .....oooooooooooooooooooo.oooooooooooooooooo..o 504 
Bab firman Allah Ta'ala: "Sesungguhnya rahmat Allah sa- 

ngat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik ................. 527 


Bab firman Allah Ta'ala: "Sesungguhnya Allah menahan 
langit dan bumi agar jangan lenyap ....ooccoooooooooooooo.o 530 


Bab penciptaan langit, bumi, dan makhluk-makhluk lainnya. 
Penciptaan adalah pekerjaan dan urusan Tuhan Yang Maha 
Berkah lagi Maha Luhur. Tuhan dengan segala sifat, peker- 

jaan dan urusanNya adalah sang Maha Pencipta, sang Maha 
Pengada ... dan yang diadakan .....o.o.ooooooooooooooooooooo 231 


Bab dan sesungguhnya sudah tetap janji Kami kepada 
hamba-hamba Kami yang menjadi Rasul 


. Bab firman Allah Ta'ala: "Sesungguhnya firman-Ku adalah 


hanya untuk sesuatu ....oe.co.ooo.oooooooooooo.oooooooooooo. 537 


Bab firman Allah Ta'ala: "Katakanlah: Kalau saja lautan itu 
menjadi tinta ...... Maha Suci Allah Tuhan semesta alam ....... 540 


Bab firman Allah Ta'ala: "Engkau berikan kerajaan kepada 
orang yang Engkau kehendaki, dan janganlah ...... Allah 
menghendaki kemudahan baka dan tidak aa 
kesukaran bagimu .....oooooooe seveesemeremeneasenenemnenann 942 


Bab firman Allah Ta'ala: "Dan tidaklah Nara Mana 
(syafa'at) di sisi Allah melainkan bagi orang yang telah di- 
ijinkan-Nya memperoleh pertolongan (syafa'at) itu, sehingga 

Bassned di sisi Allah tanpa izin-Nya .....cooooooooooooooee 999 
Bab pembicaraan Tuhan bersama Jibril dan panggilan Allah 
kepada para malaikat .....o.ooooooooo.ooooomouar 958 


Bab firman Allah Ta'ala: "Allah menurunkan-Nya dengan 
ilmu-Nya. Dan malaikat-malaikat menjadi saksi (pula) .......... 560 


Bab firman Allah Ta'ala: "Mereka hendak merobah janji 
Allah, sesungguhnya Al-Our'an itu benar-benar firman yang 
memishakan antara yang hak dan yang bathil dan sekali-kali 
tidaklah Dia sendau gurau belaka. .......ooo.ooooooooooo 563 


70. 


1. 


72. 


3. 


74. 


75. 


16. 


xxii 


Bab dialog Tuhan Yang Maha Mulia lagi Maha Agung pada 
hari Kiamat kelak dengan para Nabi dan lainnya ................. 
Bab firman Allah Ta'ala: "Dan Allah telah berbicara dengan 
Musa secara langsung ....ooooooocoooooo.ooooomiee 
Bab dialog Tuhan dengan penghuni sorga ...ooooooooooooo 
Bab dzikir Allah bergantung kepada perintah, dzikir para 
hamba bergantung pada berdo'a, berendah diri, kerasulan, 
dan pENyAMPAIAN “..o.o.coooooooo.Wooooooomi.. 
Bab firman Allah Ta'ala: "Maka janganlah kamu mengada- 
kan sekutu-sekutu bagi Allah .......e.oooo.ooooooooo 
Bab firman Allah Ta'ala: "Kamu sekali-kali tidaklah dapat 
bersembunyi dari persaksian pendengaran penglihatan, dan 


kulitmu terhadapmu. Bahkan kamu mengira bahwa Allah ti- 
dak mengetahui kebanyakan dari apa yang kamu kerjakan. ... 


“Bab firman Allah Ta'ala: "Setiap waktu dia dalam kesibuk- 


an: tidaaklah datang kepada mereka suatu ayat Al-Our'anpun 
yang baru (diturunkan) dari Tuhan mereka, dan firman Allah 
Ta'ala: "Barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu 

hal yang baru ....oooooooooooooooooooooo.cooo. 


Bab firman Allah Ta'ala: "Janganlah kamu menggerakkan 
lidahmu untuk (membaca) Al-Our'an, dan praktik Nabi saw. 
ketika wahyu turun kepadanya ......oooooooete 


Bab firman Allah Ta'ala: "Dan rahasiakanlah perkataanmu 
atau lahirkanlah sesungguhnya Dia Maha Mengetahui se- 
gala isi hati. Apakah Allah yang menciptakan itu tidak me- 
ngetahui (yang kamu lahirkan dan rahasiakan), Dan Dia 

Maha Halus lagi Maha Mengetahui .....oooooooooo 


|Bab sabda Nabi saw.: "Ada seorang laki-laki yang diberi Al- 
Our'an oleh Allah, lalu dia sibuk dengan Al Our'an ... oleh 
lelaki itW ....ocoooo.o—ooooooooooooooooooooooeaanetentnen 


Bab firman Allah Ta'ala: "Hai Rasul sampikanlah apa yang 
diturunkan kepadamu dari Tuhamu. Dan jika tidak kamu 
kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak 

menyampaikan amanat-Nya......o..ooooooooooooooooo 


595 


596 


599 


1. 


78. 


79. 


80. 
81. 


82. 


83. 


84. 


85. 


86. 


87. 


Bab firman Allat Ta'ala: "Katakanlah: (jika kamu mengata- 
kan ada makanan yang diharamkan sebelum turun Tana, 
maka lalu kalian mengamalkannya ....coooooooooooro.o.ooooooo.ooo 


Bab Nabi saw. menanamkan shalat sebagai amalan, dan 
beliau bersabda: "Tiada shalat bagi orang yang tidak mem- 
baca Ummul Kitab ......ooooooooooooooooooooo... 


Bab firman Allah Ta'ala: "Sesungguhnya manusia diciptakan 
bersifat keluh kesah iagi kikir. Apabila dia ditimpa kesusahan 
dia berkeluh kesah. Dan apabila dia mendapat kebaikan di- 

amat kikir 


#ecocococococecensosonenensanonunanasenenggaoeanananooaonanasonasag 00 on sonaco2a 20 v9.2 


Bab penuturan dan periwayatan Nabi saw. dari Tuhan-Nya .. 


Bab boleh hukumnya menafsiri Taurat dan kitab-kitab Allah 
lainnya dengan bahasa Arab dan bahasa lainnya ............. Gasa 


Bab sabda Nabi saw.: "Orang yang mahir tentang Al-Our'an 
akan berama dengan Yang Mulia lagi pula berbakti: dan 
hiasilah Al- Our'an itu dengan suara-Suaramu ......ooooooo 


Bab firman Allah Ta'ala: "Maka bacalah apa yang mudah 
(bagimu) dari Al-Our-an ....ooooooooooooooo.mooooooooooooo 


Bab firman Allah Ta'ala: Dan sesungguhnya telah Kami 
mudahkan Al-Our'an untuk pelajaran, maka adakah orang 
yang mengambil pelajaran?" Dan Nabi saw. bersabda: 
"Masing-masing dimudahkan kepada sesuatu yang diciptakan 
Au Ng MA TN PN ET AT NA NET PE NE 


Bab firman Allah Ta'ala: "Bahkan yang didustakan mereka 
itu jalah Al-Our'an Yang Mulia, demi bukit dan kitab yang 
GitaliS endisdesnssnnnsehs nenen aan Pa mannenas sada ian mena ema 


Bab firman Allah Ta'ala: "Padahal Allahlah yang mencip- 


takan kamu dan apa yang kamu perbuat itu, sesungguhnya 
Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran ......oo.oooo.. 


Bab bacaan yang cabul dan orang munafig. suara dan bacaan 
mereka tidak melampaui tenggorokan-tenggorokannya .......... 


Bab firman Allah Ta'ala: "Kami akan memasang timbangan 
yang tepat pada hari Kiamat kelak, Dan sesungguhnya amal- 
amal anak cucu Adam dan ucapannya akan ditimbang .......... 


633 


xxili 


kare 
KITAB DIYAT (TEBUSAN KEJAHATAN) 


Sd AA Ker 24 
MAA Cha Pan yag: IS d3 
“Il aa z 44 IS, “4 
He sai TN 2. hh) (KP 09 313 
FIRMAN ALLAH TA'ALA: "DAN BARANGSIAPA YANG MEM- 
BUNUH SEORANG MUKMIN DENGAN SENGAJA, MAKA BA- 
LASANNYA ADALAH JAHANAM......." (AN NISA' 8 : 93). 


SIN Adaa Ae A35 OB IS R10 
Ni Ni Kali PLS “Jet 3 SKA 
3 bea ta ae BANI TP Na yani 2 J8 AA 
PA Spa £ Pn Z 

A53 Mba IPS TEJ 
(Apri Pe 33 Dea “ Ha 
ys Hata SA NG, AN 
PN NE AN 


pen MI R3 


6515. Dari Abdullah Ibnu Mas'ud, dia berkata: Seorang laki-laki 

' bertanya: "Wahai Rasulullah, dosa apakah yang paling besar di sisi 
Allah?" Beliau bersabda: "(Dosa yang paling besar) adalah bahwa kamu 
menyembah (membuat) sepadan kepada Allah sedangkan Dia telah 
menciptakan kamu". Ia bertanya: "Kemudian apa lagi"? Beliau ber- 


sabda: "Kamu membunuh anakmu, karena mengkhawatirkan dia makan 
bersama kamu". Ia bertanya: "Kemudian apa, lagi?" Beliau bersabda: 
"Kamu menzinahi istri tetanggamu". Lalu Allah Azza Wa Jalla menurun- 
kan, sebagai pembenaran demikian: "Dan orang-orang yang tidak menyembah 
tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan 
Allah (membunuhnya) -- kecuali dengan (alasan) yang benar -- dan tidak 
berzina, barangsiapa yang melakukan demi- kian itu, niscaya dia men- 
dapat (pembalasan) dosa(nya)." (Al-Furgan: 68). 


AS Pe JEJBAS AN 2 aa tp 


PAKAN GI Ja naa A2 
R23 
M3 A63 NP 
6516. Dari Abdullah Ibnu Umar ra., dia Ea Rasulullah saw. 


bersabda: "Orang mukmin selalu berkelapangan (jiwa) dalam kebe- 
ragamannya selama dia Aa melanggar darah haram". 


PIL) AN 


ya NE Ie bid JOS BALE AON 
s2 An s1 No A5 BINA 


2 .... - & 
6517. Dari Abdullah Ibnu Umar ra., dia berkata: Sesungguhnya 
diantara kebinasaan perkara-perkara yang tidak ada jalan keluar bagi 
orang yang menjatuhkan dirinya dalam kebinasaan itu adalah me- 
La darah haram, tanpa kehalalannya". 


#2 


AengAA KE LENJGJERI KE 3 
AN EN La af Sg 


6518. Dari Abdullah, ia berkata: Nabi saw. bersabda: "Pengadilan 
pertama yang SipunkanA diantara manusia adalah dalam (hal pengaliran) 
darah". 


GIA, Pe Ng daa 


Aa ten SS SIP GIS 


GA 5 AN — eri Re) Pte LA EA 
SANG AN 2 BAN EA LAN 


P3 .. - 
L) 


MAN SAM Pam JB Gesana Hata 
P' 
Sinsseh SERU Daan 1G NA 


Aang 


sea As ktinai heae ANE - 


1. 


Pd Tan 4 - 
J Md 1G AA 3 ISS IE 2G HERE, 


A 


6519. Dari Migdad Ibnu 'Amr Al-Kindi, kawan setia bani Zuhrah, 
dan dia mengikuti Badar bersama Nabi saw., bahwa sesungguhnya dia 
bertanya: "Wahai Rasulullah, bila aku bertemu (menghadapi) orang kafir, 
lalu kita berperang (bunuh membunuh) lalu dia menghantam tanganku 
dengan pedang dan dia memenggal tanganku, kemudian dia berlindung 
pada sebuah pohon dan dia mengucapkan: "Aku berserah diri kepada - 
Allah". Aku (boleh) membunuh dia, sesudah dia mengucapkan kalimat 
itu?". Rasulullah saw. bersabda: "Janganlah kamu membunuhnya!" Ia 
berkata: "Wahai Rasulullah, sungguh dia melemparkan satu tanganku, ke- 
mudjan dia mengucapkan (kalimat) itu sesudah memotongnya. Aku 
(boleh) membunuhnya?" Beliau bersabda: "Janganlah kamu membunuh- 


nya. Bila kamu membunuhnya maka sungguh dia dalam kedudukan kamu 
(sebagai muslim yang haram dibunuh) sebelum kamu membunuhnya dan 
kamu dalam kedudukannya sebelum dia mengucapkan kalimat yang 
diucapkannya itu". 
3 "4 2 Sia AO 
Pp ia KAL, a - Ge sa Aan 
As PASAR hS ra Mor A0. 
1... yoo 13 03A 901 A0 1021 
. . .. A £ 2. » : ” 
A5 apa sole! ya Ga ma Waladi 


” 


: 2 9n, 24 


6520. Dari Abdullah Ibnu Abbas, dia berkata: "Nabi saw. bersabda 
kepada Migdad (yang membunuh orang sesudah mengucapkan syahadat): 
"Apabila seorang mukmin merahasiakan keimanannya bersama kaum 
kafir, lalu dia menampakkan keimannnya, lalu kamu membunuhnya, ma- 
ka demikian itulah kamu dahulu sewaktu di Makkah, kamu merahasiakan 
keimananmu sebelumnya". 


An IE dBak 


PAN NIA Sa ee NE 


- 


BAB 


FIRMAN ALLAH TA'ALA: "DAN BARANGSIAPA YANG 
MEMELIHARA KEHIDUPAN SEORANG MANUSIA, MAKA 
SEOLAH-OLAH DIA TELAH MEMELIHARA KEHIDUPAN 
MANUSIA SEMUANYA" (Al-Maidah: 32) 


Abdullah Ibnu Abbas mengatakan: "Barangsiapa yang menghalang- 
halangi pembunuhan jiwa -- kecuali oleh hag -- maka umat manusia 
semuanya hidup karena Dia". 


c KAT Pada K4 Pe IU Len 
Abal SE NAN BUAS HT) 
KIE NS SIG Agaale 
- 223 
deaa 
6521. Dari Abdullah Ibnu Mas'ud ra., dari Nabi saw. beliau ber- 


sabda: "Tidaklah suatu jiwa dibunuh kecuali atas putra Adam yang 
pertama (Oabil), bagian (tanggungan) padanya". 


AI 2, 


“ 
- 
. 


Ngape US ART 
Aa aa "Ai Hg (NP 

Saba SAVI Aa 
Ja 


6522. Dari Abdullah Ibnu Umar, dari Nabi saw. beliau bersabda: 
. "Janganlah kalian kembali kafir (murtad) sesudah (sepeninggal)ku di 
mana sebagian kalian menghantam leher sebagian (yang lain)". 


D ASgAlE AI LSLENGJB FA KANY 


: Adu 24 
hecgeaua ga IE cerai po AE 
. - P La 24 

YA IA AND na 


6523. Dari Jarir, dia berkata: Nabi saw. bersabda di Haji Wada” 
(haji perpisahan beliau dengan kaum muslimin, tahun 10 H): "Perin- 
tahkanlah orang-orang itu supaya diam, (untuk mendengarkan khutbah) 
janganlah kalian kembali menjadi orang-orang kafir sesudah (wafat)ku, 
dimana sebagian kalian memenggal leher sebagian (yang lain"). 


LES NG AS PW Nai 
HAN Ia IS ENG AMIK 15 
PER AAT AANG 
Pa YA AN YAAN Je Kn HAL 


Men AAaa nan 9 31 

2 233 Jai SAE Ii 
6524. Dari Abdullah Ibnu 7 dari Nabi saw., beliau bersabda: 
"Dosa-dosa besar: mempersekutukan Allah, mendurhakai ibu bapak". 
Atau beliau bersabda: "sumpah palsu", keraguan dari Syu'bah. Dan 
Mu'adz berkata: "Syu'bah meriwayatkan: Beliau bersabda: "Dosa-dosa 
besar: mempersekutukan Allah,. sumpah dusta dan mendurhakai dua 

orangtua". Atau beliau bersabda: "dan membunuh jiwa". 


AA SEE Naga Dar 3 GS Roro 
SEL A (35 NE ai Para 
PL ti Je 153 ALE Lp 


TAN (aan LAN Spa 1 
: II 3“ 
2 salad Kaghuya 


6525. Dari Anas ra., dari Nabi saw., beliau bersabda: "Dosa-dosa 
besar -- Dari Anas Ibnu Malik, dari Nabi saw., beliau bersabda: "Se- 
besar-besar dosa-dosa besar -- adalah mempersekutukan Allah, mem- 
bunuh jiwa, mendurhakai dua orangtua dan ucapan dusta". Atau beliau 
bersabda: "dan persaksian dusta (palsu)". 


KIrsYHANg 


GS MEI ane ra 
Marga aga Ai memegang re: 
BANI S3 
SESI MANIS TrKe 
229 Ke SRS dapa IG SA 
PARE AI LA GS nm Ke 
Za ia aa PAPAN 
Isa La NGe ML INGET ELIA 
Keren KAA NE TES AN 


DIES Aa IMS JI aa 


aa “3 3 3S RAS 


6526. Dari Usamah Ibnu Zaid Ibnu Haritsah ra., dia bercerita: Ra- 
sulullah saw. mengutus kami ke Huragah dari (kabilah) Juhainah, lalu 
kami tiba pada kaum di pagi hari maka kami menghardik mereka. Dan 
aku bersama seorang laki-laki dari (shahabat) Anshar menemukan se- 
orang laki-laki dari mereka. Ketika kami mendatangi laki-laki itu maka ia 
mengucapkan "LAAA ILAAHA ILLALLAAH, maka laki-laki dari 


. Anshar ini menahan dirinya (tidak membunuhnya), lalu aku menikamnya 


dengan tombakku hingga aku membunuhnya. Maka ketika kami pulang, 
perkara itu sampai kepada Nabi saw. Maka beliau bersabda kepadaku: 
"Hai Usamah, adakah kamu membunuhnya sesudah ia mengucapkan 


LAA ILAAHA ILLALLAAH?" Aku berkata: "Wahai Rasulullah, sung- 
guh ia tidak Jain hanya berlindung (menyelematkan diri dengan ucapan 
syahadat)". 

Beliau bersabda: "Adalah kamu membunuhnya sesudah ia mengucapkan 
Laa ilaaha illallaah?" 

Usamah berkata: Maka beliau selalu mengulang-ulangnya (bertanya) 
kepadaku hingga aku melamunkan bahwa aku tidak masuk Islam sebelum 
hari ini (yakni, keislamanku yang terjadi sebelum hari ini tanpa berdusta, 
karena Islam menghapus dusta yang terjadi sebelumnya). 


MH sepang Pra sama Ali BLS GE AV 


yan Tan Sae IA Ga 

yee Pa SE yaa 

Tagags SAE A3, 

APA YES UB 33 1 
MI 


6527. Dari Ubadah Ibn al-Shamit ra., dia berkata: Sesungguhnya 
aku termasuk kepala-kepala kelompok (nugaba”) yang berbaiat kepada 
Rasulullah saw. Kami berbaiat kepada beliau atas: "Kami tidak akan 
mempersekutukan Allah kepada sesuatu, kami tidak akan mencuri, kami 
tidak akan berzina, kami tidak akan membunuh jiwa yang diharamkan 
oleh Allah, kami tidak akan merampas dan kami tidak akan durhaka, 
dengan (jaminan) surga bila kami melaksanakan demikian itu". Maka 
apabila kami melanggar sebagian dari demikian itu, maka keputusan 


demikian itu kepada Allah (Yang hendak menyiksa atau mengampun, . 


menurut kehendak-Nya)". 


Pa 


al GA BERI BL A IE AOAN 


| 
| 
| 


? BEI JS 1 “- 5 
Harta Yadi AngAse adela 
6528. Dari Abdullah Ibnu Umar ra., dari Nabi saw., berliau ber- 


sabda: "Barangsiapa mengangkat senjata (memerangi) Bi kita, ma- 
ka ja tidak termasuk dari (golongan) kita". 


syaa IIA 019 
? £ z3 313 '. | 
: GS Pe peta EL AMAN Ke 


PN EL ge dG IE SS 
Gea dah AN sae. es AA nak Set 2 
Kaali Al Tera LG, SG Aren LAB 
MARGA AJE JLN 


6529. Dari Al-Ahnaf Ion Oais, dia berkata: Aku telah berangkat 
untuk membela laki-laki (Ali Ibnu Thalib) itu, lalu Abu Bakrah menemui 
aku maka dia berkata: "Ke manakah kamu berkehendak?" : 

Aku menjawab: "Aku hendak membela laki-laki itu". Ia berkata: "Kem- 
balilah kamu, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: 
"Apabila dua orang muslim bertemu dengan pedang mereka, maka pem- 
bunuh dan yang dibunuh adalah di neraka". 

Aku berkata: "Wahai Rasulullah, ini (untuk) pembunuh, maka apakah ge- 
rangan orang yang dibunuh?" 

Beliau bersabda: "Sesungguhnya ia seneban) adalah bersikeras mem- 
bunuh kawannya (pembunuhnya)". 


18 


TA ANA uga an £ 


(Gali ke 
NA & 2 


IA 


Fa 


Nan: Ts JAN, 


gag 6 sae san ai 
PPN: 3 


BAB 


FIRMAN ALLAH TA'ALA: "HAI ORANG-ORANG YANG 
BERIMAN, DIWAJIBKAN ATAS KAMU OISHASH BER- 
KENAAN DENGAN ORANG-ORANG YANG DIBUNUH: 
ORANG MERDEKA DENGAN ORANG MERDEKA, HAM- 
BA DENGAN HAMBA DAN WANITA DENGAN WANITA. 
MAKA BARANGSIAPA YANG MENDAPAT SUATU PE- 
MAAFAN DARI SAUDARANYA, HENDAKLAH (YANG ME- 
MAAFKAN) MENGIKUTI DENGAN CARA YANG BAIK, 
DAN HENDAKLAH (YANG DIBERI MAAF) MEMBAYAR 
(DIYAT) KEPADA YANG MEMBERI MAAF DENGAN CA- 
RA YANG BAIK (PULA). YANG DEMIKIAN ITU ADALAH 
SUATU KERINGANAN DARI TUHAN KAMU DAN SUATU 
RAHMAT. BARANGSIAPA YANG MELAMPAUI BATAS 
SESUDAH ITU, MAKA BAGINYA SIKSA YANG SANGAT 
PEDIH". (Al-Bagarah: 178) 


DAS Ni F SEAL ig Ay 


BAB 


PERTANYAAN KEPADA PEMBUNUH HINGGA IA MENG- 
AKUI DAN PENGAKUAN (IKRAR) ADALAH HAD (HUKUM- 
AN). 


JibaaAEL ES NET 36 tor, 
EROSI 0 Sp RA gk k 


. 
- 


LA bi sa 5 Aa Anas 
1 PUSAT 
Peri 


6530. Dari Anas Ibn Malik ra., bahwa seorang laki-laki Yahudi 
menghantam kepala seorang perempuan (dengan cara) di antara dua 
batu, maka ditanyakan kepada perempuan itu: "Siapakah orang yang 
berbuat demikian kepadamu? Polan atau Polan?", hingga disebutlah 
seorang Yahudi, maka orang Yahudi itu dibawa kepada Nabi saw., lalu 
beliau selalu bertanya Mena hingga ia mengakui, maka kepalanya 
dihantam dengan batu. 


ek Naa AN 


BAB 
APABILA MEMBUNUH DENGAN BATU ATAU TONGKAT 


Keke AAL 15 AE ACA A3 on 


11 


AS Asta, MASA SER UAS 
Sa AE PENS 
233 Sha AA KN SA IE 


45100 Sd PA anna 


sesaat Penurun Ta 54 


Gene LE ae Peta 


6531. Dari Anas Ibnu Malik, dia berkata: Seorang perempuan keluar 


di Madinah dengan memakai perhiasan perak, lalu seorang Yahudi me- 


lempar batu terhadapnya, lalu perempuan itu dibawa kepada Nabi saw. 
dalam keadaan bernafas terakhir, maka Rasulullah saw. bersabda kepada- 
nya: "Polan yang membunuh kamu (?)", maka perempuan itu mengangkat 
kepalanya, lalu beliau mengulang kepadanya: "Polan yang membunuh 
kamu (?)", maka perempuan itu mengangkat kepalanya, lalu beliau ber- 
sabda kepadanya pada ke tiga kalinya: "Polan yang membunuh kamu(?)", 
maka perempuan itu menundukkan kepalanya (isyarat), maka Rasulullah 
saw. memanggil orang Yahudi itu lalu beliau membunuhnya di antara 
dua batu. 


12 


SITI, 
PA GASANS AI AL 


2 Hak 


Jing A3 as : 
ane IG 


BAB 


| FIRMAN ALLAH TA'ALA: "BAHWA JIWA (DIBALAS) DE- 
NGAN JIWA, MATA DENGAN MATA, HIDUNG DENGAN 
HIDUNG, TELINGA DENGAN TELINGA, GIGI DENGAN: 
GIGI, DAN LUKA-LUKA (PUN) ADA KISHASHNYA. BA- 
RANGSIAPA YANG MELEPASKAN (HAK KISHASH)NYA, 
MAKA MELEPASKAN HAK ITU (MENJADI) PENEBUS 
DOSA BAGINYA. BARANGSIAPA TIDAK MEMUTUSKAN : 

. PERKARA MENURUT APA YANG DITURUNKAN ALLAH, 

MAKA MEREKA ITU ADALAH ORANG-ORANG YANG 
DHALIM". (Al-Maidah: 45). 


Ban SISA 2 JB J6 FA -10YY 
nan YAI 23 9 At denga GNSEIA, 
HAL, Seat bg 5, 
AAN MAh CAN, Pa Ale € SA, 


6532. Dari Abdullah Ibnu Mas'ud ra., dia berkata: Rasulullah saw. 


bersabda: "Tidaklah halal darah seorang muslim yang bersaksi (syaha- 


.13 


dah) bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya 
aku adalah Rasul Allah, kecuali oleh salah satu dari tiga perkara: Jiwa 
(pembunuhan) dengan jiwa, janda/duda yang berzina dan orang yang 
melepas dari agama, yang meninggalkan jama'ah (kaum muslimin)". 


“A27 
YA: FEkA yacuh 
D0 208 
ORANG YANG MENGKISHASH DENGAN BATU 
Pe PIN Han EK : LP 
| MAN TA AAA an 


SS Ma Las 
NAGA Ns IIA, 
aan Ha sara : Nara 


yen 

6533. Dari Anas Ibnu Mali ra., “ri HN seorang g Ya- 
hudi membunuh seorang perempuan yang berhiasan perak, maka dia 
membunuh perempuan itu dengan batu, lalu perempuan itu didatangkan 
kepada Nabi saw. dengin sisa nyawanya. Maka beliau bersabda ke- 
padanya: "Adakah Polan itu yang membunuh kamu?" Perempuan itu ber- 
isyarat dengan kepalanya "Bukan". Beliau bersabda kedua kali maka 
perempuan itu berisyarat dengan kepalanya "Bukan", kemudian beliau 
bertanya kepada perempuan “itu ke tiga kalinya maka perempuan itu 
berisyarat dengan kepalanya "Ya". Maka Nabi saw. membunuh orang Ya- 
hudi itu dengan dua buah batu. 


14 


Kiri vung 


JIE SAI Ss 
BAB 


ORANG YANG MEMPUNYAI KORBAN PEMBUNUHAN, 
DIA (WALI) MEMILIH SATU YANG LEBIH BAIK DARI 
DUA PANDANGAN (DIYAT ATAU OISHASH). 


saran G3 Map peAt Gadis Aoi 
AP Iyan Kk Het NE Hera 
jasa Sd 2. Want KN » anayalas 
asli, ALAN ca ia 44, V 
ga YA Dah 2 Pan 
| KAA II 5 IE 
Bdpar re Mint AP SIA 19 
aa : ANN d KAN GE PES 
PES LNNG 
Ls | EN AA ah 
NBA OS PARA 
Aaja MEA EA Sah 


! .al yg ra 2x11, 3 “IT 
a—map Lela A3 NI PU Mpar £ op 


Peni Led aa 


La 


PE (Ane GL KN) at 4 NN 
Jd la IA A3O9» INN 
Ii d1 P0 “Ke DL IA BAJA 2 
SI IT JA em Casa JU 

Haa AD Telat Mean 
: Jaa Asi U0ui 

6534. Dari Abu Hurairah, bahwa pada tahun Fathu Makkah kabilah: 
Khuza'ah membunuh seorang laki-laki dari Bani Laits karena ada korban 
pembunuhan di pihak mereka (Khuza'ah) di zaman jahiliyah. Maka 
Rasulullah saw. berdiri lalu beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah me- 
nahan (Pasukan) Gajah terhadap Makah dan Dia menguasakan penduduk 
Makah kepada Rasul-Nya dan kaum mukminin. Ingat, dan sesungguhnya 
Makah tidaklah halal bagi seorangpun sebelum aku, dan Makah tidaklah 
halal bagi seorangpun sesudah aku. Ingat, dan sesungguhnya Makah telah 
dihalalkan kepadaku (untuk mengadakan peperangan) hanya sesaat dari 
siang hari. Ingat, dan sesungguhnya itu adalah saatku ini. Ia (Makah) 
adalah haram: tidaklah dipetik durinya (Makah), tidaklah dipotong po- 
'honnya dan tidaklah menemukan barang temuan di. Makah selain orang 
|yang mencarinya. Dan siapa yang mempunyai korban pembunuhan maka 
Idia (walinya) dapat memilih dari dua pandangan yang lebih baik: ada- 
kalanya (pembunuh) dikenakan diyat dan adakalanya digishash". Maka 
seorang laki-laki dari penduduk Yaman, yang disebut (bernama) Abu 
Syah, berdiri lalu ia berkata: "Catatkanlah untukku, wahai Rasulullah!". 
Maka Rasulullah saw. bersabda: "Catatkanlah untuk Abu: Syah". Ke- 
mudian seorang dari Ouraisy (Abbas Ibn Abdul Muthalib) berdiri lalu 
berkata: "Wahai Rasulullah, selain idzkhir (sejenis rumpun yang berbau 
wangi, bisa untuk atap rumah), karena sungguh kami membuatnya untuk 
(atap) rumah kami dan makam kami". Maka Rasulullah saw. bersabda: 
"Selain idzkhir". 

Ubaidilah mutaba'ah dari Syaibah dalam kata "Gajah", dan sebagian 
para perawi mengatakan dari Abu Nu'aim, "Pembunuhan ("al-gatla", 
tidak "al-fiela: Gajah"). Dan Ubaidilah berkata: "... adakalanya dikenakan 
gishash untuk keluarga korban pembunuhan". (Ada tambahan "untuk 
keluarga korban pembunuhan"). 


PIL ATI Alat PAP PNG AP 
EKA Kesan gan rebung HONO 


16 


JANTAN A03 EPA IA 

Ada BSI AI 
201 4 1 ah. “ya 4 : a24 

TAG AED LELANG 3S 


tut 


| a59. 231 mr Ba , Bo yi 23 
MEI Sy AG IE ALI 
Ong anda 10 

ana Bana 


' : un. 

6535. Dari Abdullah Ibnu Abbas ra., dia berkata: Dahulu pada Bani 
Israil adanya gishash dan tidak ada pada mereka diyat, lalu Allah ber- 
firman kepada umat ini: "Diwajibkan atas kami gishash berkenaan de- 


ngan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, ' 


hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang 


mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) : 


mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) 
.membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik 


(pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan 
Suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka bagi- 
.nya siksa yang sangat pedih". (al - Bagarah: 178). 2 S3 


Abdullah Ibnu Abbas berkata: "Pemaafan adalah keluarga korban pem- 
bunuhan menerima diyat (tidak menindak Oishash) dalam pembunuhan 
disengaja". ' 

Ibnu Abbas berkata: "Mengikuti dengan cara yang baik adalah me- 


nuntut (diyat dari pembunuh) dengan cara yang baik, dan (pembunuh) 
supaya memenuhi dengan terbaik". - 


GA Abah 


BAB 


ORANG YANG MENUNTUT DARAH SESEORANG TANPA ' 
HAK Sa 


PP NE 
(an . 
Pe ne II 
Pa ina 


JAE ANE 3011 


17 


'p SL pa A1 


Jala: RESEBADALN SAI 
Sl KAI 3 Za 
2 Feri a” NAK Ia ma &3 


6536. Dari Abdullah Ibnu Abbas, bahwa sesungguhnya Nabi saw. 
bersabda: "Orang (kaum muslimin) yang paling dibenci oleh Allah adalah 
tiga: orang yang condong dari kebenaran (dhalim) di tanah Haram, orang 
yang menuntut hukum Jahiliyah di dalam Islam dan orang yang menun- 
tut darah seseorang tanpa hak untuk mengalirkan darahnya". 


BAB 


PEMAAFAN DALAM PEMBUNUHAN SALAH SESUDAH 
KEMATIAN (KORBAN) 


SP INKA ) pp Baeia Hor 
IA Gi ES 2 ea TER 
1 ep Gt - 
LA Je DA 53 Hae 
AT EETYAA 2 5 NASI. SEN : s5 
Ra? Pala 014 ra 
sn us db. Kb 
MEUKI & 


6537. Dari Aisyah: Kaum musyrikin dipecundangi dalam peristiwa 


18 


Uhud. Dari Aisyah ra., dia berkata: "Iblis berteriak pada peristiwa Uhud 
di tengah orang-orang (pasukan muslimin): "Hai hamba-hamba Allah, 
(awas) pasukan di belakang kamu!", maka pasukan depan dari mereka 
berbalik menghadapi pasukan belakang hingga mereka membunuh Ya- 
man (ayah Hudzaifah), maka Hudzaifah berseru: "(Itu) ayahku, (itu) 
ayahku (jangan dibunuh)!", maka mereka membunuhnya (disangka ter- 
masuk pasukan kaum musyrikin). Lalu Hudzaifah berkata: "Semoga Allah 
mengampuni kalian". Perawi mengatakan: "Dan adalah kaum dari mereka 
(pasukan musyrikin) dipecundangi sehingga mereka aa ke Thaif". 


Aa Ia IE JAS 
en 57. 189 Jaa Lg san P3 Ld 


Pan £ : Je 

| L » 5A 39 
— 9 « 25 Apip 
PA 33 CN 


CG I0 NAGA 89 SI 33 


AN pt oa ga gag 


2 -. Aa pa 2 Na 33 PP Kn 
aa IN sp yeh 
43 2 Ing asa 3 

22 - ABU PORT 


PP 1164, 


apa : ata 
PT Pedan Ke Keda 4 

AA WI SEA IA Boa Ea 
| (ass) s3 


BAB 


FIRMAN ALLAH TA'ALA: DAN TIDAK LAYAK BAGI 
SEORANG MUKMIN MEMBUNUH SEORANG MUKMIN 


19 


(YANG LAIN), KECUALI KARENA TERSALAH (TIDAK 
SENGAJA). DAN BARANGSIAPA MEMBUNUH SEORANG 
MUKMIN KARENA TERSALAH MAKA IA MEMERDE- 
KAKAN SEORANG HAMBA SAHAYA YANG BERIMAN 
SERTA MEMBAYAR DIYAT YANG DISERAHKAN KEPA- 
DA KELUARGANYA (SI TERBUNUH) - - KECUALI JIKA 
MEREKA (KELUARGA TERBUNUH) BERSHADAKAH 
' (MEMBEBASKAN) --. JIKA IA (YANG TERBUNUH) DARI 
KAUM YANG MEMUSUHI KAMU, PADAHAL IA MUK- 
MIN, MAKA (PEMBUNUH) MEMERDEKAKAN HAMBA 
SAHAYA YANG BERIMAN: DAN JIKA IA (YANG TER- 
BUNUH) DARI KAUM (KAFIR) YANG ADA PERJANJIAN 
(DAMAI) ANTARA MEREKA DENGAN KAMU, MAKA 
(PEMBUNUH) MEMBAYAR DIYAT YANG DISERAHKAN 
KEPADA KELUARGANYA SERTA MEMERDEKAKAN 
HAMBA SAHAYA -YANG BERIMAN. BARANGSIAPA 


YANG TIDAK MEMPEROLEHNYA MAKA BERPUASA 


DUA BULAN BERTURUT-TURUT UNTUK PENERIMAAN 
TAUBAT DARI ALLAH. DAN ADALAH ALLAH MAHA 
MENGETAHUI LAGI MAHA BIJAKSANA. (Al-Nisa': 92). 


3335 Ag, FN 


APABILA IA MENGAKUI PEMBUNUHAN SEKALI (PENG- 
AKUAN) MAKA IA DENGAN PENGAKUANNYA ITU DI 
BUNUH 


- IG Tan 
bagas SARA ROA 
alat 3 US TAN AA 5 


Laju 


IL Io 
LS AN GE IT KAN La | 


Penean € Santa : 


5 


Ya Id Ba TENIS LN 
ipa? REG ia 


6538. Dari Anas Ibn Malik, bahwa sesungguhnya seorang Yahudi 
memecah kepala seorang perempuan (dengan cara meletakkannya) di 
antara dua buah batu, lalu ditanyakan kepada perempuan itu: "Siapakah 
yang berbuat terhadap kamu ini? Adakah Polan, adakah Polan?", hingga 


| disebutlah seorang Yahudi maka perempuan itu berisyarat dengan ke- 
palanya (ya, betul), maka orang Yahudi itu didatangkan lalu ia mengakui, 


maka Nabi saw. memerintahkan terhadapnya, maka kepalanya dipecah 
dengan batu. -- Dan sungguh Hammam berkata: "... dengan dua buah 


ANT 


BAB 


PEMBUNUHAN TERHADAP LAKI-LAKI KARENA IA 
MEMBUNUH ORANG PEREMPUAN 


BENER GA NATA IE “Ora 
TE Kena Ban aa As Peer 


6539. Dari Anas Ibn Malik ra., bahwa sesungguhnya Nabi saw. 
membunuh seorang Yahudi karena (ia membunuh) seorang perempuan 
yang dibunuhnya dalam keadaan berhiasan perak. 


21 


Bea au 


BAB 


OISHASH (BERLAKU SAMA) ANTARA LAKI-LAKI DAN 
PEREMPUAN DALAM LUKA-LUKA 


aa Ang AI Ya 2 KESAN 
AN ey Ne MAS 
LAN 213093 ain AG 
LA Sjag Ada SN S9 ppeM Iin 
Agate ja: Pee MEnea 
"AAA 


' Dan sekelompok ulama mengatakan: Laki-laki Pa sebab (pem- 
bunuhan terhadap) perempuan. Dan dari Umar Ibn Khathab disebutkan: 
Perempuan digishash sebab (pembunuhan terhadap) laki-laki dalam setiap 
kesengajaan yang sampai pada jiwanya (meninggal) dan sebawahnya 
berupa luka-luka. Dan demikian ini dikatakan juga oleh Umar Ibn Abdul 
Aziz, Ibrahim, dan Abu Zinad dari para sahabatnya. Dan perempuan 
Rubayyi' melukai seorang laki-laki maka Nabi saw. bersabda: "Di- 
gishash". | 


SSS IA 5 AE 3-01. 
AA Nasa Ana ANIS 
aj 


6540. Dari Aisyah ra., dia berkata: Kami memberi obat (pada mulut) 
Nabi saw. ketika beliau sakit, maka beliau bersabda: "Janganlah kalian 
memberi obat.(di mulut) kepadaku", maka kami mengatakan: "(Larangan 
Nabi itu) adalah kebencian orang sakit terhadap obat". Maka ketika 
beliau telah sadar (berjaga), beliau bersabda: "Tidaklah seorang dari ka- 
mu berada kecuali ia diobati (pada mulutnya), selain Abbas, karena se- 
sungguhnya dia tidak hadir pada kalian". 


"Ig ..51J 24 z s 
SAYA NAS as 
BAB 


ORANG YANG MENGAMBIL HAKNYA ATAU MENG- 
OISHASH TANPA (KEPUTUSAN) PENGUASA (HAKIM) 


MAP 


| Jaga sud bae Tan EA A01) 
3 LAN 2 YAI, LA Aina tetu 
41 35 aa IA Eka 3 MJ 53 

any (KAS A3 PI Jart Aa Yadi 
NI  — la gaada 


& 
at 
" (G A33 
6541. Dari Abu Hurairah, sesungguhnya dia mendengar Rasulullah 
saw. bersabda: "Kita. adalah orang-orang akhir (di. doi) Pendahun 


pendahulu (di akhirat)". 
Dan dengan isnad hadits tersebut: "Apabila seorang melongok ke dalam 


rumahmu dan kamu belum mengizinkan kepadanya, lalu kamu melem- 


parkan batu kepadanya maka kamu mencukil matanya, maka tidaklah ada 
dosa (tuntutan) terhadap kamu". 


2 maa LH NP 2, HKI aon 
KAV SN WLAN ANA Pn KAN 1S 
IIA IG 3 DIIS 


6542. Dari Yahya, dari Humaid, bahwa sesungguhnya seorang laki- 


laki melongok ke dalam rumah Nabi saw. maka beliau melemparkan 
anak panah ke arahnya. Maka aku (Yahya) berkata: "Siapakah yang me- 
riwayatkan demikian kepadamu (Humaid)?". Ia (Humaid) berkata: "Anas 


Ibn Malik". 
# “ 
Jai SATA SAI — ar 
BAB 
APABILA ORANG MENINGGAL DALAM DESAKAN ATAU 
TERBUNUH (OLEH DESAKAN) an: 


2 Pagar CLEAR IS tor 
ERA Woles Ane yel Sa Sa ST 


LAI aa 3 13 
4 PAN (en Ig h 24, Fa Ya 272 
SA an - 4 ye 


Bana TA serai 
- 1" 2 3.7. . 
BII SER Ala 


rm 


6543. Dari Aisyah, dia berkata: Ketika terjadi peristiwa Uhud, kaum 
musyrikin terpecundangi, maka Iblis berteriak: "Hai hamba-hamba Allah, 
perangilah pasukan di belakang kamu!". Maka pasukan dengan berbalik 
lalu mereka bersikeras bersama pasukan belakang, lalu Hudzaifah me- 
mandangi, tiba-tiba dia menemukan ayahnya, al-Yaman, maka dia ber- 
kata: "Hai hamba-hamba Allah, ayahku, ayahku (itu, jangan dibunuh)!". 
Aisyah berkata: Maka demi Allah, mereka tidak menahan sehingga 
mereka membunuhnya, lalu Hudzaifah berkata: "Semoga Allah mengam- 
pun kepada kalian". Urwah berkata: Maka dalam diri Hudzaifah selalu 
dalam kebaikan hingga dia kembali kepada Allah (wafat). 


# 


ATM Get 3 A3 PR ka Pt 
ARA A5 Ya Ih 


BAB 


APABILA SESEORANG BUNUHDIRI SECARA KELIRU 
(TIDAK DISENGAJA) MAKA TIDAK ADA DIYAT BAGI- 
NYA | 


ae 


AT Seni GG LAI got 
NE Yen Na aa 
3 NAN tel Ap : 
ira Pa BA 


AP ATA A Ta IS AI Jana VA 
maan Ba pn asa NA PAN 


Ka PRA “ He Mela yAS Sabat A6 Tg 
Infak 5 an KA SAS Asaae AN 2 RA an 
25 


heri dea PENA PA 
s5 Ka MEN IK KS ame 


: an GA AB SA 05. . K3 Ca 4 

6544. Dari Salamah, dia berkata: Kami berangkat Ke Khaibar ber- 
sama Nabi saw., lalu seorang laki-laki dari mereka berkata: "Perdengar- 
kanlah kami, hai ' Amir (paman Salamah) dari tembang-tembang Rajaz 
milikmu". Maka ' Amir menggiring mereka dengan berrajaz. 
Lalu Nabi saw. bersabda: "Siapakah yang menggiring?". 
Mereka menjawab: " Amir". 
Maka beliau bersabda: "Semoga Allah merahmati dia". 
Mereka berkata: "Wahai Rasulullah, tidakkah sebaiknya engkau melega- 
kan kami dengan (kehidupan)nya (sebelum cepat-cepat meninggal, syahid 
oleh doa Nabi tersebut)?". Lalu dia ('Amir) terkena (pedangnya sendiri) 
pada pagi harinya, maka kaum (orang-orang) berkata: "Amalnya lebur: ia 
membunuh dirinya". Ketika aku kembali --sedang mereka membicarakan 
bahwa sesungguhnya 'Amir terlebur amalnya-- maka aku datang kepada 
Nabi saw., lalu aku berkata: "Wahai Nabi Allah, tebusan engkau adalah 
ayahku dan ibuku, mereka menyangka bahwa ?Amir terlebur amalnya". 
Maka beliau bersabda: "Berdustalah orang yang berkata demikian (amal- 
nya terlebur). Sungguh baginya dua pahala, sesungguhnya dia adalah 
orang yang bersungguh-sungguh (dalam kebaikan) pula orang yang ber- 
jihad (di jalan Allah), dan pembunuhan manakah yang menambahkan 
pahala pada pahalanya". 


P" 2014, & 3 ea - A0 
P3 3 IL AE 
BAB 


APABILA SESEORANG MENGGIGIT LAKI-LAKI LALU 
GIGI SERINYA JATUH 


Da ESA La ha mg 


PAKE 251 Mei? 


ga Pan AA nata Pe 
yaa NAN an Ju, SKA 


. 6545. Dari "Imran Ibn Hushain, bahwa sesungguhnya seorang laki- 
laki menggigit tangan seorang laki-laki lalu ia (yang digigit) mencabut 
tangannya dari mulutnya (penggigit) maka dua buah gigi serinya jatuh, 
lalu mereka mengajukan hukum kepada Nabi saw. Lalu beliau bersabda: 
"Seorang dari kamu menggigit saudaranya sebagaimana binatang jantan 
menggigit. Tidaklah ada diyat untukmu". 


G1 nh 


'- Dua 2 Werpankaspan 


t 1“ 9 In Si Mat, Lp 
Pada yaa Kb 21753 Ab en 


6546. Dari Ya'la, dia berkata: Aku berangkat dalam suatu pepe- 
rangan, lalu seorang laki-laki menggigit maka gigi serinya tercabut, lalu 
Nabi saw. membatalkan (tebusan) giginya. 


4 de 
Sen Oa ob 
2 Yes GUN 


(@ISHASH) GIGI SEBAB (TERCABUTNYA) GIGI 


pn Ag, 


3 3 NA ae, Irak Atv 


KENNSEAAN As tp Dag 


6547. Dari Anas ra., bahwa suasana sa perempuan Nadhar 
menempeleng seorang perempuan maka dia memecahkan gigi serinya, 


27 


lalu mereka (keluarga perempuan yang terpecah giginya) datang kepada 
Nabi saw., maka beliau memerintahkan supaya digishash (dipecah gigi- 


nya). 
PA rta “adi 
BAB 
DIYAT JARI 
an KERAS IS Sea LELANG -ROLA 
Ai maa sa Agbej npel ade 


6548. " Abdullah Ibnu Abbas, dari Nabi saw., beliau bersabda: 
"Ini dan ini adalah sama (dalam diyat)", yakni jari kelingking dan ibu jari". 


77 5 Tai 
Ne 2 Yung 


APABILA SUATU KAUM BERTINDAK (MEMBUNUH 
ATAU MELUKAI) TERHADAP SEORANG LAKI-LAKI, 
APAKAH MEREKA SEMUANYA DISANKSI ATAU DIOI- 
SHASH 


Tee, Ta PA YAN 
YE, PN YAA ABS ka, Sy 
Mina Peraaeta, CA 


CEK ES, 


, Dan Mutharrif berkata dari Al-Sya'bi, dalam masalah: dua orang laki-laki 


menyatakan kesaksian (dihadapan Ali) terhadap seorang laki-laki bahwa 
ja mencuri, maka Ali memotong (tangan)nya. Kemudian dua orang itu 
datang (lagi) membawa seorang laki-laki lain dan keduanya mengatakan: 
"Kami keliru, (orang kedua), yang kami bawa ini, yang mencuri)". Maka 
Ali membatalkan persaksian keduanya (terhadap orang kedua) dan ke- 
duanya dituntut diyat untuk orang pertama, dan Ali berkata: "Andaikata 
aku tahu bahwa kamu (berdua) sengaja (dalam persaksian itu) maka 
“an aku memotong (tangan) kamu (berdua)". , 


An SILANG Tenan mega R014 

HAB ma dad Ate "2.3 ya 33 

: A Jaga Dis Ann SA 

(AE An Ass AD: PA PESAN 
ra Th PD bu 9 JI 

33 SGB. Maap JGs BE 


71 PP Pa s3 
P3 : PN, PE AE 


42, mn 9 , 
Sian LAST rs BALAS iga 
» . ” Yaa ? IIS, « 23 IX 
6449. Dari Abdullah ibnu Umar ra., bahwa PA seorang 
anak terbunuh secara tertipudaya, maka Umar berkata: "Kalau penduduk 
Shan'a turut serta (terlibat) dalam perbuatan itu, pastilah aku membunuh 


mereka".. Dan dari Hakim (Al-Shan'ani) "Sesungguhnya empat orang 
membunuh seorang anak maka Umar berkata seperti demikian". 


Dan Abu Bakar, Abdullah ibnu al-Zubair, Ali dan Suwaid ibn 
Mugarrin menggishash dari tamparan (pada pipi). Dan Umar menggi- 
shash dari pukulan dengan alat pemukul. Dan Ali menggishash dari tiga 


29 


kali cambukan. Dan Syuraih menggishash dari cambukan dan garukan. 
“3 353 - 
A98 JM Matana e “10: 


Sisa ja ak Ken Jaa ea 
AN ena WI EN 
ke ANRI Pa JESBLG AAL 
Ml Ia 1 Tapa CET Ra — isu 
KENA NAN eta g SAN Bay Kanaan C 

CI 


4 AAA 


AO y 
. 


6550. Dari Ubaidillah Ibn Ten dia kem Bai berkata: 
Kami mengobati Rasulullah saw. (dengan obat yang disedot pada sisi 
mulut) ketika beliau sakit dan beliau bertindak isyarat kepada kami, 
"Janganlah kalian memberi obat(sedot) kepadaku". Maka kami mengata- 
kan, "Oleh ketidaksukaan orang sakit terhadap obat". Lalu ketika beliau 
telah sembuh, beliau bersabda: "Tidakkah aku telah melarang kalian un- 
tuk mengobati aku?". 

Kami berkata: "Oleh ketidaksukaan terhadap obat". 

Maka Rasulullah saw. bersabda: "Tidaklah tersisa seorang dari kalian 
kecuali ia (harus) diobati (sedotan mulut) sedangkan aku memandangi 
(yakni di hadapan beliau) selain al-Abbas, sungguh dia tidak hadir pada. 


kalian ini". 
9 - 
SAS 
PERSUMPAHAN 
z A1 AT IKA 
KERIS AANG SS KIE NE 


30 


ta LI 21363 &- K , Lap bp EA Bara 
Hasan aa Ta 


Kah Ga Teen 5 BUSA 
ea an, an 
Yaa KUE AAN 15 ISI, 
D3 


Dan Al-Asy'ari bin Oais berkata: Nabi saw. bersabda: "(Membenarkan 
dakwaanmu adalah) dua orang saksi (dari) kamu atau sumpahnya". Dan 
Ibnu Abi Mulaikah berkata: "Muawiyah (ibn Abu Sufyan) tidak menggi- 
shash oleh sumpah". Dan Umar ibn Abdul Aziz menulis (mengirim surat) 
kepada 'Adiy ibn Arthah --Dan Umar menjadikan 'Adiy sebagai gu- 
bernur di Basrah (tahun 99 H)-- dalam urusan korban pembunuhan yang 
ditemukan disuatu rumah di antara rumah-rumah para penjual samin: 
"Kalau orang-orang yang mempunyai korban menemukan bukti (maka 
putuskan dengan bukti itu), dan kalau tidak demikian (tidak menemukan 
bukti) maka janganlah kamu mendhalimi manusia (tidak menjatuhkan 
keputusan), karena sesungguhnya perkara ini tidak dapat diputuskan 
sampai hari kiamat". 


Siapa 2-31 (3 LS $ 41. 
Bea NI, 2 ayang Xo01 


Ka hua 23 2D IL 2 35 
FI Isallahaa PN TAP TE “2 


Tag 2 4 


En aka Sa Sola :3 Ya 
SAY Kosi pang, 


MEA sate IS ENI AN GUS OS 


31 


33 P3 repa Ka bata SI US ea MAS AT Goa 
Jaga ng Bana ig 


23 


5 1s Bokor Ja anakan 
AKA San NIA NA, 3 
BAN AL Prana 5 


6551. Dari seorang laki-laki dari Anshar, Sahl ibn Abu Hatsmah, 
bahwa sesungguhnya sekelompok orang dari kaumnya pergi ke Khaibar 
lalu mereka menyebar di sana dan mereka menemukan seorang dari 
mereka (Abdullah bin Sahi) terbunuh, dan mereka berkata kepada orang- 
orang yang berada ditempat, "Kamu membunuh kawan kami?" Mereka 
menjawab: "Kami tidak membunuh dan kami tidak mengetahui pem- 
bunuh". Maka mereka (kelompok) pergi kepada Nabi saw. lalu mereka 
berkata: "Wahai Rasulullah, kami pergi ke Khaibar, lalu kami mene- 
mukan seorang dari kami terbunuh". 

Nabi saw. bersabda: "Yang besar (yang berbicara), yang besar (yang 


berbicara)", kemudian beliau bersabda kepada mereka: "Kalian dapat . 


mendatangkan bukti (untuk menyatakan) terhadap orang yang mem- 
bunuhnya?". 

Mereka menjawab: "Kami tidak punya bukti". 

Beliau bersabda: "Maka mereka (supaya) bersumpah (tidak membunuh)". 
Mereka berkata: "Kami tidak ridha dengan sumpah orang-orang Yahudi". 
Lalu Rasulullah saw. tidak suka membatalkan darahnya, maka beliau 
memberikan diyat seratus ekor unta dari harta zakat. 


“nd aa 


SAP KENA PES TE ape AO0Y 
PEP 244 34 21AA, UE SOLPA 
Hii Na Tran us SA aa 


32 


Haa MEA Ep ali 
: EN NAN ia 
PA UA FI Ie Otoah AG 
Ian MESKI 
Kesan LI IG agya 
Ten KETYEME Nge 
aaep SIN 2 Ea SMAN 
AN ISA H5 Bra get YJe 
Aa IE Aa 


aga 24 yP 


AT dana 2 


AA SER “aa 
3 KN Mang, Il ulas! 


AAS AS Tt GAN JUS II 

5-3 an SI) up mn IL 
He US BIA AN 
TAI A3 Ag 
Zi Satu Uya Jelah 3 KR Saa 
pe - MEMBSN AN GE 22 s3 Naat As 


33 


akar An 


AE 
Gelar Da ENG ea 3 Aa , (nyata 
AP TAN AAN ESA KA YA 


a he Pa 23 114, 


EA GAKA pe 


ps DAS And EA Ia IA e) 


| Acne AP RJ 2 Ipa AS Ti) 
PaA FE tak SIS Ka 


& Beat N 3 14 


SA para S1 NA Tana "Ay 
ea "3. SL ISS 
PEN NAAM An 


3 Ja Tag Na ea Ea 2 
ET PA Lagian ang 


PSN AE maen Ganas 

ISI NT Pt LN 

SN PA dini Lk. Megan 
35 25 ak BA Ia deng 
nasa PNY AN ESA K4 


02 Pa 


la IE ig DEA 


22 Isi 23 214, (Ri RI 


kn laa Jak Hala) 


de Apaan ea yaa AN BLAS, AS ya 
23 IE: ae Ka 
SAN DA tb poet Liglas SEL (Sa 
MSN Sh atas 
'- er A0 Ap Ig 4 LX 
TAN 3 SSS AAN 512,1 
PE ea ee 2 
PANITIA, GE Ka 


Maa “013 MF pn M P3, AAA be (3215 au 


| 2 AA. Is 48 4 4 
g1 Pa TN ha NS AN Spa Pad 


KEL aris NA MN EN, FD 
“An 


Gede EA NA IS SSK 
231323 Sya gta 14 SI 
ya aw) 2 Tag Saad yan 


ME ALA MA 
AI JAE AL EA 
ANTA ATK 

Fa P- Deen ruah Lan ogalo-.ia : 


ag MEA AL dn SIG BJL 


8 9d 1113 


SE tua Alert P2 
ISA HE ae La AL 


| MPa 2 
OA 2g ab por ME AE aa 


AA 


Pa Na UP 
Ker MS YES MEA , KA EON 
Pa AN YA MAY 
ye In Benar JA bg 
c5 Aa ata Per JA Fi 
mean MA, IA 393 AN AE 


A51 LS e ai Pee asga 
334 


aa ya 9g Era gps 


6552. Dari Abu Oilabah, bahwa sesungguhnya Umar Ibn Abdul 
Aziz pada suatu hari menampakkan singgasananya kepada orang-orang 
kemudian beliau mengizinkan kepada mereka maka mereka masuk. Lalu 
beliau'berkata: "Apakah perkataan kalian dalam masalah sumpah?". 

Kami mengatakan: "Sumpah adalah, Oishash itu wajib dengan sumpah, 
dan dengan sumpah itu dahulu para khalifah menggishash". Beliau (Umar 
ibn Abdul Aziz) berkata kepadaku: "Apa perkataanmu, hai Abu Oila- 
.bah?", dan beliau menampilkan aku kepada orang-orang, maka aku ber- 
kata: "Wahai Amirul Mukminin, di hadirat engkau adalah para kepala 


pasukan-pasukan dan orang-orang mulia bangsa Arab, bagaimanakah 
pendapat engkau apabila 50 orang dari mereka bersaksi terhadap seorang 
laki-laki yang muhshan di Damascus bahwa ia sungguh berzina se- 
dangkan mereka tidak melihatnya? Adakah engkau merajamnya? Beliau 
mengatakan: "Tidak". 

Aku berkata: "Bagaimana pendapat engkau apabila 50 orang dari mereka 
bersaksi terhadap seorang laki-laki di Himsa bahwa ia sungguh mencuri, 
adakah engkau memotong tangannya, sedangkan mereka tidak melihat- 
nya?" 5 
Beliau mengatakan: "Tidak". 
Aku berkata: "Maka demi Allah, tidaklah Rasulullah saw. membunuh se- 
orangpun, sama sekali, kecuali dalam tiga hal: laki-laki yang membunuh 
oleh kejahatan dirinya (secara dhalim) maka ia dibunuh (secara gishash), 
laki-laki yang berzina sesudah terjaga (muhshan: sudah pernah merasakan 
jima' halal) atau laki-laki yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan ia 
murtad (keluar) dari Islam". 

Maka berkatalah kamu: "Dan tidakkah Anas bin Malik telah meriwayat- 
kan bahwa Rasulullah saw. memotong (tangan) dalam pencurian dan be- 
liau memaku mata kemudian beliau melemparkan mereka di terik mata- 
hari". | 


.Maka aku berkata: "Aku menceriterakan haditsnya Anas kepada kalian, 


di mana Anas menceriterakan kepadaku bahwa sekelompok orang dari 
kabilah Ukal yang berjumlah delapan orang datang kepada Rasulullah 
saw. lalu mereka berbaiat kepada beliau atas keislaman, lalu mereka 
tidak betah dengan tanah negeri (Madinah) maka badan mereka sakit, dan 
mereka mengadukan demikian kepada Rasulullah saw". 

Beliau bersabda: "Tidakkah (sebaiknya) kalian (Ukal) keluar bersama 
penggembala kami ke untanya, lalu kalian mendapatkan air susunya dan 
air kencingnya?" 

Mereka menjawab: "Ya". Maka mereka keluar dan meminum air susunya 
dan air kencingnya, maka mereka sehat dan mereka membunuh peng- 
gembala Rasulullah saw. dan menggiring hewan ternak (unta) beliau. 
Lalu sampailah demikian ini kepada Rasulullah saw., maka beliau me- 
ngutus (melepas orang) di belakang mereka, lalu mereka dapat dite- 
mukan, maka mereka dibawa (kepada Nabi), maka beliau memerintahkan 
maka tangan dan kaki mereka dipotong dan mata mereka di paku lalu 
beliau melemparkan mereka diterik matahari sehingga mereka meninggal. 


37 


Aku (Abu Oilabah) berkata: "dan manakah sesuatu lebih keras (kejam) 
dari pada tindakan mereka? Mereka murtad dari Islam, mereka mem- 
bunuh dan mereka mencuri". Lalu Anbasah ibn Sa'id berkata: "Demi 
Allah, tidak pernah sama sekali aku mendengar seperti (demikian) pada 
hari ini". 

Maka aku berkata: "apakah kamu menolak haditsku, hai Anbasah?". Ia 
berkata: "Tidak, hanya saja aku membawakan hadits sesuai dengan 
aturannya. Demi Allah, pasukan ini selalu dalam keadaan baik semasih 
sesepuh (Abu Oilabah) ini di tengah kalian". 

Aku berkata: "Dan sungguh dalam (perkara) ini terdapat perilaku (sunah) 
Rasulullah saw.: Sekelompok orang-orang Anshar masuk kepada beliau, 
lalu mereka berbicara di hadapan beliau, lalu seorang laki-laki dari m- 
ereka keluar dari majlis mereka lalu ia terbunuh, maka mereka keluar 
sesudahnya. Tiba-tiba mereka menemukan kawannya itu bergelimpangan 
dalam (kubangan) darah. Mereka kembali kepada Rasulullah saw., lalu 
.mereka berkata: "Wahai Rasulullah, kawan kami tadi berbicara bersama 
kami lalu ia keluar dari tengah-tengah kami, tiba-tiba kami menemu- 
kannya bergelimpangan dalam (kubangan) darah". Maka Rasulullah saw. 

keluar lalu beliau bersabda: "Terhadap siapakah kalian menyangka pem- 
bunuhan terhadap dia?". 


Mereka menjawab: "Kami menyangka orang-orang Yahudi telah mem- 
bunuhnya". Lalu beliau mengutus (utusan) kepada orang-orang Yahudi, 
beliau memanggil mereka. Lalu beliau bertanya: "Kalian membunuh 
orang ini?". Mereka menjawab: "Tidak". Beliau bersabda: "Adakah kali- 
an rela dengan sumpahnya 50 orang dari orang-orang Yahudi, (bahwa) 
mereka tidak membunuhnya?" Mereka (Ukal) berkata: "Kami tidak pe- 
dulikan mereka membunuh kami semuanya kemudian mereka bersumpah". 
Beliau bersabda: "Maka apakah kamu berhak terhadap diyat dengan 
sumpahnya 50 orang dari kamu?" 

Mereka menjawab: "Sungguh kami tidak mau bersumpah". 

Maka beliau membayar diyatnya dari pribadi beliau. 

Aku (Abu Oilabah) berkata: Dan adalah kabilah Hudzail melepaskan hak 
dan kewajiban kepada seorang dari mereka di masa Jahiliyah, lalu ia 
menyerbu suatu keluarga dari (asal) Yaman di Bhathha' (di Makah), ma- 
ka seorang laki-laki dari mereka bangkit kepadanya, maka ia melem- 
parkan pedang kepadanya dan membunuhnya. Lalu Hudzail datang dan 
menangkap laki-laki Yaman itu lalu mereka membawanya kepada Umar 


38. 


di waktu haji dan mereka berkata: "Ia membunuh kawan kami". Maka 
laki-laki itu berkata: "Sungguh mereka (Hudzail) telah melepasnya". 
Umar berkata: "SO orang dari Hudzail (supaya) bersumpah, (bahwa) me- 
reka tidak melepaskan (membiarkan)nya". 

Berkata Abu Oilabah: Maka dari mereka bersumpah sejumlah 49 orang 
laki-laki, dan datanglah dari Syam seorang laki-laki dari mereka lalu 
mereka memintanya supaya bersumpah maka ia menebus sumpahnya 
kepada mereka dengan seribu dirham, lalu mereka memasukkan laki- laki 
lain pada kedudukannya, maka ia (laki-laki lain) menyerahkannya (seribu 
dirham) kepada saudara korban (terbunuh) maka tangannya digandengkan 
pada tangannya. Mereka berkata: Maka kami berangkat bersama 50 orang 
yang bersumpah, hingga sesampai di Nakhlah, mereka tertimpa hujan 
maka mereka masuk ke dalam goa di gunung, lalu goa itu runtuh me- 
nimpa 50 orang yang bersumpah, maka mereka meninggal semuanya, dan 
dua orang yang bergandengan lolos dan diikuti sebuah batu (menimpa 
keduanya) maka batu itu memecah kaki saudara korban maka ia hidup 
selama satu tahun kemudian ja meninggal. 

Aku (Abu Oilabah) berkata: Dan sungguh adalah Abdul Malik ibn Mar- 
wan menggishashkan seorang laki-laki dengan persumpahan kemudian 
beliau menyesal atas tindakannya maka beliau memerintahkan kepada 50 
orang yang bersumpah, maka mereka dihapus dari daftar (Pasukan) dan 
beliau membuang mereka kesyam. . 


“ - “ PI # 
San PP SA cl 
BA 35 4 Aa 
BAB 


ORANG YANG MELONGOK KE DALAM RUMAH KAUM 
LALU MEREKA MENUSUK (MENCUKIL) MATANYA, 
MAKA TIDAK ADA DIYAT BAGINYA 


4 


3 Se SEL a35 EN 
KB AE TG Pa 


39 


Perda Sat D2 EP Pan Oka AN AA z3 
abal Ae an AB Lagi Okesap) 
6553. Dari Anas bin Malik ra., bahwa sesungguhnya seorang laki- 
“laki melongok pada sebagian kamar-kamar Nabi saw., maka beliau bang- 


kit kepadanya dengan (membawa) anak panah --atau beberapa anak 
Ns dan beliau bertindak mengintai untuk menikamnya. : 


aP Lada 92 25 

Solo PA Sp Ha kn 
as A 4 134 i 
3 “€ 2 hh ET IL ydd AN 
an BIANPA Ine 2 4 
9 P 2 4 2S Pak Eau 34 
au Kg 
4 4 - - 3, - 33 kar #1 
CA: 155 ade AM 256 na P 
| LA mn 1 19 1 3. 

US 3 "UI. |, ja . 
6554. Dari Sahi bin Sa'd Al-Sa'idi, bahwa sesungguhnya seorang 
laki-laki melongok pada lobang di pintu Rasulullah saw. dan bersama 
Rasulullah saw. adalah semacam sisir untuk menyisir rambut beliau. 
Ketika Rasulullah saw. melihat laki-laki itu maka beliau bersabda: "Se- 
andainya aku mengetahui bahwa kamu melihat aku, niscaya aku me- 
nikamkannya (semacam sisir) pada kedua matamu". Rasulullah saw. ber- 


sabda: "Sesungguhnya mohon izin itu dijadikan (syarat) tidak lain dari 
arah (segi).penglihatan (supaya tidak melihat surat tuan S5 


“ ng 


MO ep Ta 2 Roo0 
DL ita le AE Ma Sagala 
BN en aga Sina 3G per 


Ad & 3 
' 6$$5. Dari Abu Hurairah, dia bekata: "Abul Oasim saw. bersabda: 
"Sungguh seandainya seorang melongok pada (rumah)mu tanpa izin lalu 


kamu melemparkan kerikil kepadanya maka kamu mencukil matanya, 
maka tidaklah ada dosa (denda) atas kamu". 


p, “ 
HIS 
BAB | 
ORANG YANG MENYERAHKAN DIYAT 


Il a2 : Ta na 
2253 KO Peka jahis 
5 CB Kata 
Singa Sea | 

SN AA Yaya Ea 
ara LAN 52353061 Hara 


| 6556. Dari Abu Juhaifah, dia berkata: Aku bertanya Ali (ibn Abu 
Thalib) ra: "Adakah engkau mempunyuai sesuatu (tertulis dari Nabi saw.). 
yang tidak terdapat di dalam Al-Our'an --dan sekali tempo dia berkata: 

yang tidak terdapat pada orang-orang--". Maka Ali berkata: "Demi Dzat 
Yang membelah biji dan menciptakan manusia, tidaklah kami mem- 
punyai selain yang terdapat di dalam Al-Our'an, kecuali kepintaran yang 


t 


diberikan kepada orang laki-laki dalam Kitab-Nya dan (kecuati) sesuatu 
di dalam shahifah?" 

Beliau (Ali) menjawab: "(Shahifah itu berisi tentang) diyat melepas ta- 
wanan (muslim) dan tidaklah orang muslim dibunuh sebab (membunuh) 
orang kafir". 


ANA fa tetap 


—..BAB 
JANINNYA PEREMPUAN 


Alya aa 


52 SE AE 2d Ne TRY 
arak. SIAK AAA EA 
Pari at KPU Pergi “5g DA 

Fa BA EA LA 


» La Sad 
35 Ig Jas Pas 8. 

6557. Dari Abu Hurairah ra., bahwa sesungguhnya dua orang pc- 
rempuan (istri Hamal bin Malik) dari kabilah Hudzail, seorang dari ke- 
duanya melemparkan (batu) kepada yang lain, lalu dia menanggalkan 
janinnya, maka Rasulullah saw. menghukumi kepadanya dengan (diyat) 
seorang budak, laki-laki - Petempana. 


Nan IN PPNI eta Kala aon 
GAS: AP 5 Na 
En LA AE : AL 7 2S 


# 


PETIR KAN LEE Na Ia yaa 


12 


2 


6558. Dari Mughirah ibn Syu'bah, dari Umar (ibn Khathab) ra., 
bahwa sesungguhnya beliau mohon pendapat (bermusyawarah) kepada 
mereka (shahabat) dalam pengguguran (janin oleh) perempuan, maka 
Mughirah berkata: "Nabi saw. memutuskan dengan (diyat) budak, laki- 
laki atau perempuan. 

Umar berkata: "Datangkanlah orang yang menyaksikan bersama kamu!". 
Maka Muhammad ibn Maslamah bersaksi bahwa dia menyaksikan Nabi 
saw. memutuskan demikian. 


Landing Ya 29 2 se. Haa 


TI Nee Santan 


engan al 
HS Pn (RE aa aa 


155 2 1 TO EL Gia at 


6559. Dari (Urwah) ayah Hisyam, bahwa sesungguhnya Umar me- 
mintz kepada orang-orang (shahabat), "Siapakah yang mendengar Nabi 
saw. memutuskan dalam hal janin yang digugurkan". Dan Mughirah ber- 
kata: "Aku mendengar beliau memutuskan dalam demikian ini dengan 
budak, laki-laki atau perempuan". Umar berkata: "Datangkanlah orang 
yang menyaksikan bersama kamu atas keputusan ini!". Maka Muhammad 
ibnu Maslamah berkata: "Aku menyaksikan Nabi batuan dengan 
sepadan (perakaan Mughirah) itu". 


g) 20225 | 


ng PN ti Tr AANG Ali Kah Aan pa na 


43 


(3 9 


BEN A3 BALE Ia 


6560. Dari Urwah, bahwa sesungguhnya dia mendengar Mughirah 


bin Syu'bah menyatakan dari Umar bahwa beliau bermusyawarah (minta 
pendapat) kepada mereka (para shahabat) dalam pengguguran (janin oleh) 
perempuan. Sepadan hadits tersebut di atas. $ 


“4 SN EH eat iaan 
Ai Sae LE, 


JANIN, DAN DIYAT Past YANG TERBUNUH) 
ATAS AYAH DAN PARA ASHABAH AYAH, TIDAK ATAS 
. ANAK | 


Pe Tur, Ti Ni dan 


er Ale f3: Oa NA AU 


PA La aa 
BEN BAN 
Pa End Ia TA AA: 1 


Pa Kek A0 PP 
dadi, 


6561. Dari Abu Hurairah, bahwa Pa Rasulullah -saw. 
memutuskan dalam (masalah) janinnya perempuan dari bani Lihyan, 
dengan budak, laki-laki atau perempuan. Kemudian sesungguhnya pe- 
rempuan yang diputuskan oleh beliau dengan (diyat) budak itu me- 
minggal, maka Rasulullah saw. memutuskan bahwa sesungguhnya waris- 
annya adalah untuk anak-anaknya dan suaminya, dan setunggu nya diyat 
itu atas para ashabah. 


bad 
am —— 


"SL 2 AN 


RAS Je die Haa GAN ALT 


-. 


3 


NA 2 Pin ed 
AI 22 AN NASA Bgt 3G kits 


SUS pa SAN oa ra 


MGBE PER B3 


6562. Dari Abu Hurairah ra., dia berkata: Dua orang perempuan dari 
kabilah Hudzail saling (berusaha) membunuh, lalu seorang dari keduanya 
melempar batu kepada yang lain di mana dia membunuhnya dan (mem- 
bunuh) janin di dalam perutnya. Maka (shahabat) mengadukan kepada 
Nabi saw., lalu beliau memutuskan bahwa diyat janinnya adalah budak, 
budak laki-laki atau budak: perempuan, dan beliau memutuskan bahwa 
diyat perempuan adalah atas ashabahnya. 


BA OAT INI EAA 
Sayatan na 34 


25936 pe 1013 2- G 23 24 


z 

z 

an 
Cs 
KE 


ORANG YANG MINTA TOLONG KEPADA BUDAK ATAU 
— ANAK KECIL DAN DISEBUTKAN BAHWA UMMI. SALA- 
MAH MENGUTUS (UTUSAN) KEPADA PENGAJAR PARA 


fi 


PENULIS: "KIRIMKANLAH ANAK-ANAK KEPADAKU UN- 
TUK MENGURAI BULU, DAN JANGANLAH KAMU ME- 
Jean Kn sa MERDEKA KEPADAKU". 
Io 
| ANGpang SAS 3 ala NW 
: na MAA aan 3 
Aga 4, YA Pa Pe NA 
Kemang J2 S dut 
at 2 14 IS AMA, An 


Ben pap 


'6562. Dari Anas, dia berkata: Ketika Rasulullah saw. telah tiba di 
Madinah (ketika berhijrah), Abu Thalhah menangkap tanganku maka dia 
pergi mengajak aku kepada Rasulullah saw. maka dia berkata: "Wahai 


"Rasulullah, sungguh Anas adalah anak yang cerdas, maka hendaklah dia 


menjadi pelayan (khadim) engkau". 

Anas berkata: Lalu aku melayani beliau di rumah dan diperjalanan. Maka 

demi Allah, tidaklah pernah beliau mengatakan kepadaku terhadap se- 

ssatu yang aku perbuat, "Kenapa kamu berbuat ini demikian?", dan tidak 

pula terhadap sesuatu yang tidak aku kerjakan, "kenapa kamu tidak me- 
ngerjakan ini Ar 


NI (ea u 
BAB 


PERTAMBANGAN ADALAH SIA-SIA DAN SUMUR ADA- 
LAH SIA-SIA (TIDAK ADA TANGGUNGAN BILA TERJADI 
KECELAKAAN) 


knapa AA LES pa Opa 
46 


AT laa: AI KasiAG Ina POrSAT 
SANA 3 HAL Nara 


6563. Dari Abu Hurairah bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. 
bersabda: "Binatang, (yakni) kenakalannya adalah sia-sia, sumur (hal-hal 
yang terjadi di sumur) adalah sia-sia dan pertambangan adalah sia-sia, 
dan pada barang temuan (harta karun di zaman Jahiliyah) adalah se- 
perlima (zakatnya)". 


3 A3 PS 
un mali LL 


BAB 
BINATANG (KENAKALANNYA) ADALAH SIA-SIA 


Ala EN Sijaa AE, 


KE HOP 3 Sia aya sa 53 : 


A93, LG 5 

— Sea. ASI SI a Ha YA 
Pa ma aa ega NAN: ng 
Sage AE ALA 1. TG. 
MEI.» Haa ag | 
aan Sana 


Pena JNE An 


47 


Berkata Ibnu Sirin: "Mereka (ulama shahabat dan Tabi'in) tidak me- 
nanggungkan dari sepakan dan mereka mengggungkan dari mengembali- 
kan tali kekang". 

Berkata Hammad: "Tidaklah sepakan ditanggungkan kecuali orang itu 
mencocok binatang". 

Berkata Syuraih: "Tidaklah (pemukul) binatang ditanggungkan selama ia 
membalas dengan memukulnya lalu binatang itu menyepaknya". Berkata 
Al-Hakam dan Hamad: "Apabila orang yang menyewakan menuntun ke- 
ledai yang di atasnya adalah seorang perempuan lalu dia terjungkal, maka 
tidak ada tanggungan atasnya (penuntun)". 

Berkata Al-Sya'bi: "Apabila seseorang menuntun binatang lalu ia me- 
mayahkannya, maka, ia menanggung apa yang terjadi oleh binatang itu. 
Dan apabila ia berjalan ringan di belakangnya maka ia tidak me- 
nanggung". 


Pel | P4 


A2 LA 231 3rnya dl - 1019 
( DA 41 AL 
51 GA Lahis eralid (5g ah 

aa) Ch jne NA Pf Sa 


6563. Dari Abu Hurairah ra., dari Nabi saw., beliau bersabda: "Bi- 
natang, (yakni) diyatnya adalah sia-sia, sumur adalah sia-sia (tidak ada 
diyat dari kajdian di sumur) dan pertambangan adalah sia-sia, dan pada 
barang temuan (yang terpengan sejak zaman Jahiliyah) adalah seperlima 
(zakatnya)". 

2S HIT 1 


Pa, AN na arak 


BAB 


— DOSA ORANG YANG MEMBUNUH DZIMMI (ORANG KA- 
. FIR YANG DALAM TANGGUNGAN KAUM MUSLIMIN) 
TANPA DOSA (TANPA KEABSAHAN SARIAT) 


120 adan 


MAY PEN -1011 


15 AS Ke 3 ade pa 
.. JII 


MATI: Ea Sabang Zi 


6566. Dari Abdullah ibn 'Amr, dari Nabi saw., beliau bersabda: 
"Siapa membunuh jiwa mu'ahad (orang yang dalam tanggungan kaum 
muslimin) maka dia tidak menghirup bau surga, dan sesungguhnya bau 
surga itu didapatkan dari perjalanan empat puluh tahun". 


nan KSO Pad 


TIDAKLAH ORANG Pri DIBUNUH SEBAB (MEM- 
BUNGA ORANG KAFIR 
P' # #9053 


Ap AK AR Ar IG -RO1Y 


ve 


ana JAN EA Saga 


ci 


He nk TAN OA 
PAN Hala KN 5, “nang 
BAG » Gatal 1 SE aan 

Ia PAKIS KAA 


6567. Dari Abu Juhaifah, dia berkat: Aku bertanya kepada Ali ra.: 
"Apakah pada . .kamu terdapat sesuatu yang tidak terdapat di dalam 


Fx 


49 


Al-Our'an --Dan Ibnu Uyainah berkata: "... yakni sesuatu yang tidak ter- 
dapat pada manusia--?". Maka dia (Ali) berkata: "Demi Dzat Yang mem- 
belah biji dan Yang menciptakan manusia, tidak ada pada kami selain 
yang terdapat di dalam Al-Our'an, kecuali pemahaman yang diberikan 
kepada seorang laki-laki dalam Kitab-Nya, dan yang terdapat di dalam 
Shahifah". Aku bertanya: "Dan apakah yang terdapat di dalam Sha- 
hifah?". Dia menjawab: "Diyat, membebaskan tawanan (dari tangan mu- 
suh) dan tidaklah orang muslim dibunuh sebab (membunuh) orang kafir". 


20 Oya Bgt 
sad Sie G3 8 da ad Sh 
SAY) 2 4 
7 da £ Na Aa se kedai Cd Oo 
AA GS Syalala 
BAB 


APABILA ORANG MUSLIM MENEMPELENG ORANG 


YAHUDI KETIKA MARAH (MAKA TIDAK AD 
A KEWA- 
JIBAN SESUATU ATASNYA) 2 


HADITS DIRIWAYATKAN OLEH ABU HURA 
NABI SAW. | ng 


.— 

4 NY, APA, Ka z AAN - Tp. 

| 2g dala 2 A2 ea ea KATANYA 
AN AE IE 


| 6568. Dari Abu Sari, dari Nabi saw., beliau bersabda: "Janganlah 
kamu melebihkan baik di antara para Nabi". 


BA AJ AL AA? £ 
Setan JELAS IA NE OA 
M3 5095 1 3 u3 2 , Pa Bni 
3 TAS AA AN LELANG 
LB ia TM 3 ISS 


50 


N 


t 


IE AN ERA po IG 
AAN San YA Penyaailal 


LL GA GA, 422 LL AA AL 21 
ALA MAS En AS 8 ran Ke guga 


AY Urnn ALA ML 
SS JB dedak dasas, IA La 
(UN 127 


rw, 9 7 1, AN IN PRA 
JA ESA RAGA ae 


2» 2 Ah, 02 sena wo an ada 
DAR BEAN Gay Tanpa 3 ls 


K0 An LT LGA, MAL LN YP 
MEN GAN ISSN DNA AA 
2 (4 
s | 

6569. Dari Abu Sa'id Al-Khudriy, dia berkata: Seorang laki-laki 
Yahudi datang kepada Nabi saw. sedang wajahnya ditempelkan, maka ia 
berkata: "Wahai Muhammad, sungguh seorang dari sahabatmu -dari 
Ansbar benar-benar menempeleng wajahku". 
Beliau bersabda: "Panggilkanlah dia" Maka mereka memanggilnya. 
Beliau bersabda: "Kenapa kamu menempeleng wajahnya?" 
Ia (laki-laki dari shahabat Anshar) berkata: "Wahai Rasulullah, sungguh 
aku lewat pada orang-orang Yahudi lalu aku mendengar dia berkata: 
"Demi Dzat Yang memilih Musa atas manusia", aku berkata: "Dan atas 
Muhammad 'saw.?" lalu aku terbentak marah, maka aku menempeleng- 
nya". | | 
Beliau bersabda: "Janganlah kamu melebihkan baik kepadaku diantara 
para Nabi. Sesungguhnya (umat) manusia pingsan pada hari kiamat lalu 
adalah aku orang pertama yang siuman, tiba-tiba aku bertemu dengan 
Arasy. Maka aku tidak tahu, adakah beliau siuman sebelum aku, ataukah 
beliau telah dibalas dengan pingsan di Thur (isina)?". K 


-51 


KENA Dah 


CNARAL KE an Er — 


PEN Di 33 
TA, Tg 


KITAB 


ORANG-ORANG MURTAD DAN ORANG-ORANG YANG 

MENENTANG DI MINTA BERTAUBAT, DAN PEPERANG- 

AN TERHADAP MEREKA, DAN DOSANYA ORANG YANG 

MENYEKUTUKAN ALLAH, DAN DOSANYA DI DUNIA DAN 
. DI AKHIRAT 


SA Pi aan - 


Allah Ta'ala berfirman: "Sesungguhnya kemusyrikan (mempersekutukan 
Allah) adalah benar-benar kedhaliman yang besar". (31/Lukman 13) 

Dia berfirman: "Jika kamu mempersekutukan (Allah), niscaya akan ha- 
puslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi". 
(39/Al-Zumar: 65). 


KAN 1 ear ah Ge ae —1OV: 
Bh Ja “X0 


al Intan SPA ASNNoAh 


522 


PELAN , 54 
3 Gas 


Esa: Maa A AI 

ANN PP NYA PN anna S4 
SIS genap Ina sale 
6570. Dari Abdullah bin Mas'ud ra., dia berkata: Ketika ayat ini: 


31 Pd 
LANKA D Ab HELAN a JAGA G7 
23 og 
" Ughiga eb9 
“Orang-orang: yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka 
dengan kedhaliman ..." (6/Al-An'am 82) turun, demikian merepotkan pa- 


ra shahabat Nabi saw. dan mereka mengatakan: "Siapakah 'dari kita yang 


tidak mencampurkan keimanannya dengan suatu kedhaliman?", maka 
Rasulullah-saw. bersabda: "Sesungguhnya maksud itu tidaklah demikian. 
Apakah kamu tidak mendengar sampai kepada ucapan Lugman (Al-Ha- 


'kim): "...sesungguhnya memusyrikkan (mempersekutukan Allah) adalah 


benar-benar kedhaliman yang besar"? (31/Lugman 13). 


PAI AB He Ba 0) 
22331 4 AT 144 4 
Saaau MEN AYI A aka 
ar Sl SEE Papi 
BUNG BEJ 


53 


6571. Dari Abu Bakrah ra., dia berkata: Nabi saw. bersabda: "Dosa- 
dosa besar yang paling besar adalah: Mempersekutukan Allah, durhaka 
kepada orang tua dan persaksian palsu --dan persaksian palsu-- 3 kali 
latau ucapan palsu (dusta)". Maka beliau selalu mengulang-ulang hingga 
kami mengatakan, "semoga beliau diam". 


al Boer Bae Ke BIKE NOT 
» NE AA SSI IE AK 
AG DB GS Lagi dg, Kan 
TN Saga Ja al Ne: JBS 3 
ON AG Lal Segera 


DINAS sah ss 


6572. Dari Abdullah ibn "Amr ra., dia berkata: Seorang dusun 
(a'rabi) datang kepada Nabi saw. lalu ia bertanya: "Wahai Rasulullah, 
apakah dosa-dosa besar itu?" 

Beliau bersabda: "Memusyrikkan Allah" 

Ia bertanya: "Kemudian apakah?" 

Beliau bersabda: "Kemudian mendurhakai ibu-bapak". 

Ia bertanya: "Kemudian apakah?" . 

Beliau bersabda: "Sumpah bohong" 

Aku berkata: "Dan apakah itu sumpah bohong?" 

Beliau bersabda: "(Seperti sumpah) yang memetik harta seorang muslim 
sedang ia berdusta padanya (sumpah itu)". 


AI AG NE LE aa AG 


In Ne EA? ggs NY 


AG Sau Bea Ja 


54 


Daravuang | 


Sau ai, SIH 9 
PN, S3, As IG AA: iya 


6573. Dari Ibnu Mas'ud ra., “Gia berkata: Seorang laki-laki berkata: 

“Wahai Rasulullah, apakah kami dituntut terhadap amal perbuatan kita di 
masa Jahiliyah?" 
Beliau bersabda: "Orang yang bertindak baik di dalam Islam maka ia 
tidak dituntut terhadap amal perbuatannya di masa Jahiliyah, dan orang 
yang bertindak jahat di dalam Islam maka ia dituntut terhadap perbuatan 
yang yr (sesama kafir) dan yang terakhir (semasa Islam)". 


. #0 in kena (J | 
Ha SG Na 
Ka (Akan 3 
ON ras 


SI Ja bale 


HUKUM ORANG MURTAD LAKI-LAKI DAN ORANG 
MURTAD PEREMPUAN (APAKAH SAMA HUKUMNYA) 
-ABDULLAH IBN UMAR, AL-ZUHRI DAN IBRAHIM (AL- 
NAKHA'I) MENGATAKAN: "PEREMPUAN YANG MUR- 
TAD ADALAH DIBUNUH (JUGA)"-- DAN PERMINTAAN 
TAUBAT TERHADAP MEREKA 


te AE das STAN TAN MEA NA YR 

sa aa Sie 
SIRI SG. TAN AN aa 

Calya SAN angs 


3203 


BIM ng SA WAK Gia 22) 
Papa x 5s ag 
Saga kls! 3a ala 
IA Spa p TAU D3 
(IS, Ga AP pp doer Pr 

pen alga Ga Para ia Isa 


Ga BAGAN J8 WAT: YA 


IS Dia Pa PA aa 
RENA Kana eh SEA sen PA 
o. Pa Anya Pa (ea A1 an 

Pe ga - A9 AS pa 

BIAYA ENYA pen 3 Ih 

Cabe BABI 2yAN LA 

SA aa Ol PKK 
PP 23 Je 2 

Ga Are An 33. 3 aa 

2. Har -. SA li Ya Senja 


”, 


Ja PA AA Sole a Asi 


56 


aa 


PETA EPA Ol aa 2 Aa Ba 
Pa Tn CEO K3 BS 


OINS 


2. Tw. 0341 

| PAI sa pa EKO 

e ag . 03 31134 
HGA 2 3 ENG HA 

4 LOL y01n 33 

Dan Ailah Ta'ala berfirman: Bagaimana Allah akan menunjukkan kepada 
suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman serta mereka telah meng- 
akui bahwa Rasul itu (Muhammad) adalah benar, dan keterangan- 
keterangan telah datang kepada mereka? Allah tidak menunjukkan 
(memberi hidayah) kepada orang-orang yang dhalim. Mereka itu, balas- | 
annya adalah bahwa laknat Allah ditimpakan kepada mereka, (demikian 
pula) laknat para malaikat dan manusia seluruhnya, mereka kekal di 
dalamnya, tidak diringankan siksa dari mereka, dan tidak (pula) mereka 
diberi tangguh. Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah (kafir) itu 


dan mengadakan perbaikan. Karena sesungguhnya Allah Maha Pengam- 
pun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang kafir sesudah 


beriman, kemudian bertambah kekafirannya, sekali-kali tidak akan di- 


terima taubatnya, dan mereka itulah orang-orang yang sesat. (3/Ali Imran 
86 - 90). . 

Dan Dia berfirman: Sesungguhnya orang-orang yang , beriman, kemudian 
kafir, kemudian beriman, kemudian kafir lagi, kemudian bertambah 
kekafirannya, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan ke- 
pada mereka dan tidak (pula) menunjukkan jalan lurus kepada mereka . 
(Al-Nisa' 137) 
Dan Dia berfirman: Barangsiapa di antara kamu yang murtad dari aga- 
manya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah 
mencintai mereka dan merekapun mencintai-Nya, yang bersikap lemah 
lembut kepada orang-orang mukmin, yang bersikap keras Ab aa 0 orang- 
orang kafir ... (5/Al-Maidah 54). 


Dan Dia berfirman: akan tetapi.orang yang melapangkan dadanya untuk 


kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya adzab yang 


S7 


menyiksa dengan siksaan Allah") dan pastilah aku membunuh mereka, 


karena sabda Rasulullah saw.: "Barangsiapa mengganti agamanya maka 
bunuhlah dia". 


siap krem 3 Ip A00 
Lan Oa ae PA banar 
KE NA SL, Ka 
PI MET Benar an 
Hn SN BIBAS Ss 
HAN IE PIA 
SAS ATA NAS aa Ji 
po, Oa alat, BEA, 1 333 
Jl L SES EUI . FATIM 2na 
Mas ya Pa aa) 
3 Kes IIS SIS Si 
ERA IE ES NE 
PA Mari g aa AU NG EPA La 
eren Te Ai | 


kenrt Z5 Sa 30204 Kara Aa Gran 53, 
59 


besar. (106) Yang demikian itu disebabkan karena sesungguhnya mereka 
mencintai kehidupan di dunia lebih dari akhirat, dan bahwa Allah tiada 
memberi petunjuk kepada kaum yang kafir (107) Mereka itulah orang- 
orang yang hati, pendengaran dan penglihatannya telah dikunci-mati oleh 
Allah, dan mereka itulah orang-orang yang lalai (108). Pastilah bahwa 
mereka di akhirat nanti adalah orang-orang yang merugi (109). Dan 
sesungguhnya Tuhanmu (pelindung) bagi orang-orang yang berhijrah 
sesudah menderita cobaan, kemudian mereka berjihad dan sabar, se- 
sungguhnya Tuhanmu sesudah itu benar-benar Maha Pengampun lagi 
Maha Penyayang. (16/Al-Nahl). 

Dan Dia berfirman: Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sam- 
pai mereka mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), 
seandainya mereka sanggup. Dan barangsiapa yang murtad di antara 
kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah 
yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah peng- 
huni neraka, mereka kekal di dalamnya (Al-Bagarah 217). 


ISA AR 
Nek -— NA USS 
Na TG DA HA, Da A9 

ana Ja 


6574. Dari ikrimah, dia berkata: Dihadirkan kepada Ali ra., orang- 
orang zindig (orang-orang yang merahasiakan kekafiran dan menampak- 
kan keislaman, atau orang-orang yang tidak mengikuti suatu agama, atau 
kelompok dari golongan Rafidhah pengikut Abdullah bin Saba', yang 
mengatakan bahwa Ali ra. adalah Tuhan), maka beliau membakar 
mereka. Lalu demikian ini terdengar oleh Abdullah ibn Abbas, maka dia 
berkata: "Seumpama itu aku maka tidaklah aku membakar mereka, ka- 
rena larangan Rasulullah saw. (membunuh dengan api, "Janganlah kamu 


58 


TOK “ KP Da a07 0. 


AP LIPI P3 


6575. Dari Abu Musa (Abdullah bin Oais Al-Asy'ari), dia berkata: 
Aku menghadap kepada Nabi saw. dan bersamaku adalah dua orang laki- 
laki dari orang-orang Asy'ari, seorang dari keduanya berada di kananku 
dan yang lain berada di kiriku, dan Rasulullah saw. sedang bersiwak. 
Lalu keduanya meminta (kepemimpinan kepada Nabi), maka beliau 
(saw.) bersabda: "Hai Abu Musa --atau sabda beliau: "Hai Abdullah bin 
Oais--" Abu Musa berkata: Aku berkata: "Demi Dzat Yang mengutus 
engkau dengan (membawa) kebenaran, tidaklah dua orang ini menampak- 
kan kepadaku sesuatu yang terdapat di dalam jiwa mereka dan tidaklah 
aku merasakan bahwa keduanya menuntut jabatan", maka sungguh se- 
akan-akan aku memandangi siwak beliau (Nabi) di bawah dua bibir be- 
liau yang mengecil, lalu beliau bersabda: "Tidak akan --atau tidaklah-- 
kami menguasakan (menyerahkan) jabatan kami kepada orang yang 
menghendakinya. Dan tetapi pergilah kamu, hai Abu Musa --atau, hai 
Abdullah bin Oais -- ke Yaman". Kemudian beliau mengirim Mu'adz bin 
Jabal di belakangnya. Sesampai Muadz pada Abu Musa, Abu Musa me- 
letakkan bantalan (untuk bersandar atau duduk). Abu Musa berkata: 
"Bermukimlah". Dan tiba-tiba disisi Abu Musa terdapat seorang laki-laki 
di ikat. 

Mu'adz berkata: "Apakah (laki-laki) itu?" 

Abu Musa berkata: "Ia dahulu orang Yahudi, masuk Islam, kemudian jadi 
Yahudi". 

Abu Musa berkata: "Duduklah" 

Mu'adz berkata: "Aku tidak akan duduk sehingga ia dibunuh, itu hukum 
Allah dan Rasul-Nya", (demikian) tiga kali. Maka Abu Musa memerin- 
tahkan (pembunuhan) terhadap laki-laki itu, lalu ia dibunuh. Kemudian 
kami (Abu Musa dan Mu'adz) saling mengingatkan mengenai shalat 
tengah malam, maka seorang dari mereka berdua mengatakan: "Adapun 
aku, melakukan shalat (tahajut) dan tidur, dan. aku dalam tidurku ber- 
harap sesuatu (pahala) yang aku harapkan pada shalatku (di tengah 
malam)". 


Ba Kan Tea A94 SAI 
SAN JIg13 ANA Ya 
B3 


BAB 


PEMBUNUHAN TERHADAP ORANG YANG MENOLAK 
PENERIMAAN FARDHU-FARDHU DAN MEREKA DIKA- 
TAGORIKAN KEPADA KEMURTADAN 


SA 3 


DN RP MIA MT KA A9 
NISN 3S G3 na IE AN 


AA 215, 1S RK neon “4 "2 3 5 Pra 
Se A3 KA HEN, Asaka 
LES Is aa — 2S: A3 Ii 

ph III GA 0d Naa ' Nge” pr 

CI AE ADI IS AMI (8433. 
PP "3g ee Jd 2. 
J3 RIAS 1332 SE MESIN 
TER NATAL BASA Up ITAP | 


SET ASN EA, 
AWAS BA MANGA 


221 34 3 


BL t09 5 : AAA LH Ne 
dat Sgan Manor pipis Gus jgasag dl, 
BSE Maan JEANS bl 

- KL ASI Aa AI Aa 
Al Sa S3 Pelesula 


61. 


SENSASI 


6576. Dari Abu Hurairah, dia berkata: Ketika Nabi saw. telah wafat, 
Abu Bakar menjadi khalifah dan kafirlah orang-orang yang kafir dari 
bangsa Arab, Umar berkata: "Hai Abu Bakar, bagaimana engkau me- 
merangi orang-orang itu, sedangkan Rasulullah saw. sungguh bersabda: 
"Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka meng- 
ucapkan LAA ILLAAHA ILLALLAAH". Maka siapa yang telah meng- 
ucapkan LAA ILAAHAA ILLALLAAH maka ja telah menjaga hartanya 
dan dirinya dari aku kecuali dengan hak (Islam atas)nya sedangkan hisab 
(perhitungan amal)nya adalah pada Allah (?)". 

Abu Bakar berkata: "Demi Allah, sungguh pastilah aku hendak meme- 
rangi orang-orang yang membedakan (memisahkan) antara shalat dan 
zakat. Karena sesungguhnya zakat adalah kewajiban untuk harta. Demi 
Allah, seandainya mereka tidak mau menyerahkan anak kambing (betina) 
kepadaku, yang dahulu mereka menyerahkannya kepada Rasulullah saw., 
pastilah aku memerangi mereka atas dasar ditolaknya". 

Umar berkata: "Maka demi Allah, tidaklah suatu urusan kecuali sungguh 
aku melihat bahwa sungguh Allah menyingkap dada Abu Bakar untuk 
berperang. Maka aku mengerti bahwa demikian itu benar (hag)". 


SNN KE NS, SSL 
HPA Aa Sie A12 


BAB 


APABILA ORANG KAFIR DZIMMI DAN LAINNYA MENG- 
UMPAT NABI SAW. DENGAN SINDIRAN DAN TIDAK 
TERANG-TERANGAN, SEPERTI UCAPANNYA: Ka 
MU 'ALAIKA" 


4 93500 


Ip 353 naa HA IANV 


62 


ME SAA An PP Haa AM 


KIINYHInNg 


ee Maa Kansas 
APA PENAWAR NIAT Tiga 
DG dan Aa anna 
SB ALE ANK, TLEMLN 


IG Jab LESTI AR It Peer 


6577. Dari Anas bin Malik, dia berkata: Seorang Yahudi lewat 
bertemu Rasulullah saw. lalu ia mengucapkan, "ASSAAMU 'ALAIKA" 
(Kematian atasmu, yakni mengganti ASSALAAMU'ALAIKA), maka 
Rasulullah saw. jawab: "WA 'ALAIKA", lalu Rasulullah saw. bersabda: 
"Adakah kalian mengetahui apa yang diucapkannya, "ASSAAMU 
?'ALAIKA?" 

Mereka berkata: "Wahai Rasulullah, sebaiknya kami membunuhnya?" 
Beliau bersabda: "Tidak. Apabila Ahlul-Kitab bersalam kepadamu maka 
ucapkanlah (kepada mereka), "Wa 'alaikum". 


PRE EA 25353 Bagan 


sernadsas PAN ena aka 
ts: PAT PN ana ZA 5 
NU PANGAN: Aan 

LA, BIG KE senar 


6578. Dari Aisyah, ra., dia berkata: Sekelompok orang Yahudi min- 


ta izin kepada Nabi saw. lalu mereka berkata: "Assamu'alaika" maka aku 


63 


(Aisyah) mengucapkan (kepada mereka): "Bahkan atasmu kematian dan 
laknat". Maka beliau bersabda: "Hai Aisyah, sesungguhnya Allah Maha 
halus, Yang menyukai kehalusan dalam perkara, segalanya". 

Aku (Aisyah) berkata: "Adakah engkau tidak mendengar apa yang di- 
ucapkan mereka?". 

Beliau bersabda: "Sudah aku ucapkan (kepada mereka), "WA' 'ALAI- 
KUM". 


Ba Dena Haa pt Ga pe yapas mejip Ava 


KeyenAng SAS kangen La 
BEJ MEN 5 SIAAA 


6579. Dari Ibnu Umar ra., dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 
"Sesungguhnya orang-orang Yahudi apabila bersalam dengan seorang 
dari kamu, sungguh mereka mengucapkan, "SAAMUN'ALAIKA" (ke- 
matian atasmu), maka ucapkanlah (kepada mereka), "'ALAIKA". 


BAB 


Parah A1 d ena "2 “San 


. 


21 Para 3 sunge 


ng Dag 4 Sa 


6580. Berkata Abdullah (ibnu Mas'ud): Sungguh aku seakan-akan 
memperhatikan Nabi saw. menceriterakan seorang Nabi (dikatakan: Nabi 
Nuh) dari para Nabi, yang dipukul oleh kaumnya maka beliau berdarah, 


64 


lalu beliau mengusap darah dari wajah beliau dan beliau berkata: "Wahai 
Tuhanku, ampunkanlah kepada kaumku, karena sesungguhnya mereka 
tidak Mba 


San 


BAB 


PEMBUNUHAN TERHADAP KHAWARIJ (KAUM YANG 
KELUAR DARI AGAMA DAN DARI ALI IBN ABU THALIB 
DAN MEREKA MENGINGKARI TAHKIM ANTARA ALI 
DAN MU'AWIYAH) DAN ORANG-ORANG YANG BERPA- 
LING DARI KEBENARAN SESUDAH DITUNJUKKAN. 
HUJJAH KEPADA MEREKA 


Pisan SS ag AE 3S, 
Aa ABE Tebo Ja ha 


HAN ang Bal 


(2 2 22 


ANE La gkam 3 Ai 13 3 » 


Dan firman Allah Ta'ala: "Dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan 
suatu kaum sesudah Dia memberi petunjuk kepada mereka hingga di- 
jelaskan-Nya kepada mereka apa yang harus dijauhi". (9/Al-Taubah 115). 
Dan Ibnu Umar menilai (berpendapat terhadap) mereka sebagai penjahat- 
penjahat makhluk Allah (kaum muslimin), dan dia berkata: "Mereka 
menuju kepada ayat-ayat yang turun terhadap orang-orang kafir lalu me- 
reka TEA terhadap orang-orang mukmin". 


BL Ata) sa BII SA-IEIE - UN 


- 
4 


Nanate Anakan PAR CA ra 


65 


1 


& yg N034 


Pi Oh Osa 
rape men Paku” SAH 
PEN NAN. 
83 3 AAU Pn ges AS catu, Se 


: BEN GPRETANTA 


6581. Dari Ali (ibn Abu Thalib) ra., dia berkata: "Apabila aku mem- 
beritakan suatu hadits dari Rasulullah saw., maka demi Allah, sungguh 
aku jatuh dari langit lebih aku sukai dari pada aku berdusta kepada 
beliau. Dan apabila aku memberitakan kepadamu dalam hal antara aku 
dan kamu, maka sesungguhnya peperangan itu adalah tipudaya. Dan 
sungguh aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Akan keluar di akhir 
zaman, suatu kaum yang muda usia dan tolol akal mereka, mereka meng- 
ucapkan ucapan sebaik-baik manusia (Nabi saw.), iman mereka tidak 
melewati tenggorokan mereka, di mana mereka lepas dari agama se- 
bagaimana anak panah lepas dari binatang sasaran (yakni anak panah itu 
lepas tidak membawa bekas sesudah menembus binatang sasaran). Maka 
di mana kamu menjumpai mereka maka bunuhlah mereka itu, karena 


sesungguhnya dalam pembunuhan itu terdapat pahala bagi orang yang 


membunuh mereka (kelak) di hari kiamat". 


PAN, LI .— $ a20 14 an 
MEI Ke elasg Akad AONY 


SA 


Tak Ra Ps 
5 1g, 2 gaya see jas 

3 A3 Ng DAA P3 
Mens POR ola 
Ae 13 Pa Tan ceta 
Ss Gp Je S3 33 pa 
SNN Kn PE BEI 
KU Aka BAN AS 


6582. Dari Abu Salamah dan Atha' ibn Yasar, bahwa sesungguhnya 

keduanya datang kepada Abu Sa'id al-Khudri lalu keduanya bertanya 
kepadanya tentang kaum Hururiyah (kaum di Kufah, yang memusuhi dan 
memerangi Ali bin Abu Thalib ra.), "Adakah kamu mendengar Nabi saw. 
(menutur mereka)?" 
Abu Sa'id menjawab: "Aku tidak tahu apakah itu Haruriyah. Aku men- 
dengar Nabi saw. bersabda: "Akan keluar dalam umat ini .-- beliau tidak 
menyatakan: "... dari umat ini"-- suatu kaum yang kamu menghinakan 
(menganggap kecil) shalat kamu di hadapan shalat mereka, mereka 
membaca Al-Our'an sedangkan Al-Our'an itu tidak melewati leher --atau 
kerongkongan mereka, dimana mereka lepas dari agama seperti lepasnya 
anak panah dari sasaran, maka pemanah memandangi pada anak panah- 
nya, pada mata anak panah, pada pembalutnya, maka ia bimbang pada 
pangkalnya (yang diletakkan pada tali busur), apakah sedikit darah mem- 
bercak padanya". 


ISIS HNS, ae 2 pa PR 
219 us 
RIP AI gg 


Sg PAN SA SBS ANA ISA 


Aan 


4, 


67 


ALAN Ga aa 


2 0. 


6583. Dari Abdullah ibnu Umar (ibn Khathab) -- di sana sedang di 
tuturkan Hururiyah-- maka dia berkata: Nabi saw. bersabda: "Mereka itu 
lepas (keluar) dari Islam seperti lepasnya anak panah dari binatang 


sasarannya". 
, Braga ata 
ASM Ia BEI 


BAB 


ORANG YANG MENINGGALKAN BERPERANG TERHADAP 
KAUM KHAWARIJ UNTUK MENUNDUKKAN MEREKA 
DAN SUPAYA ORANG-ORANG TIDAK LARI DARINYA 


TEA NS MEA AON 
LAS pai 


BN Ae IE Anda 


N 


“2 43 To. 2 201 13 US 
AGE 3 SESI SU 
8. 2» yA s4 28 PE Ia AG AC EN Kd 
ANA Ne SA 3 AAA 45 
In S1 guna An ALAN 
BSN aga nda AKA 
AA NE 3 EA Ga LAN 
LI RO « | 


“1 2 - ... 209 IA 0, 
La KE BABIS PN ae Jaa 


68 


» LI Ie P0 2.) 9-2. » 219 
BL PER p NAD San 


Kel BAGI nite j2 
SELAY IAI BSA NS A 5, 


6584. Dari Abu Da'id, dia berkata: Di saat Nabi saw. membagikan 
(emas kiriman) dari Ali di Yaman), datanglah Abdullah ibn Dzilkhu- 


'waishirah Al-Tamimi lalu ia berkata: "Adillah engkau, hai Rasulullah". 


Maka beliau bersabda: "Celaka kamu. Siapakah yang akan adil jika aku 
tidak adil?". : 
Berkatalah Umar ibn Khathab: "Biarkanlah aku menghantam lehernya". 

Beliau bersabda: "Biarkanlah ia, maka sungguh ia mempunyai kawan- - 
kawan di mana seorang dari kamu memandang kecil shalatnya bersama 
shalatnya (Dzilkhuwaishiran) dan puasanya dengan puasanya, dimana 
mereka lepas dari agama sebagaimana anak panah lepas dari binatang 
sasarannya, dipandangilah pada bulu anak panah maka tidak didapatkan 
sesuatu padanya (bekas dari sasaran), kemudian dipandangi pada mata 
(bagian tajam) anak panah maka tidak didapatkan padanya sesuatu (be- 
kas), kemudian dipandangi pada balutnya maka tidak didapatkan padanya 
sesuatu (bekas), kemudian dipandangi pada tali busur maka tidak di- 
dapatkan padanya sesuatu (bekas, maka disangkanya tidak menembus 
binatang sasarannya). Sungguh anak panah itu telah melampaui kotoran 
(di dalam perut) dan darah. Tanda mereka adalah seorang laki-laki, salah 


69 


satu dari dua tangan --atau beliau bersabda: "dua buah dada"--nya adalah 
seperti buah dada (telek) perempuan --atau beliau bersabda: seperti 
segenggam daging-- yang bergerak-gerak di mana mereka akan keluar di 
saat perpecahan manusia". 


Abu Sa'id al-Khudzi berkata: "Aku bersaksi (bahwa aku) mendengar 
(hadits ini) dari Nabi saw., dan aku bersaksi bahwa Ali (ibn Abu Thalib) 
telah membunuh mereka (di Nahrawan) sedangkan aku bersama beliau. 
Didatangkan seorang laki-laki dengan sifat yang disifatkan oleh Nabi 
saw.". Abu Sa'id berkata: "Maka turunlah (menunjuk) pada laki-laki itu: 
"Dan di antara mereka ada orang yang mencela kamu dalam (pembagian) 
shadakah (zakat, dimana ia berkata: "Ini pembagian yang tidak karena 
Allah)". (9/Al-Taubah 58). 


Ha 2 mp KE Lega RON 


“ 
“ Pad Pn Kai 
- LN . Male pn) 9 
NX Men ” - is . da 
P ( ) 23 td 23 9, PN, | 
Papan 2 Na TG "saga 
SIA “12182 2 
NA SUL, AEN AO “5 374 35 
w ANA 
Aa tah Cry Stan D9 2 
6585. Dari Yusair ibn ' Amr, dia berkata: Aku bertanya kepada Sahl 
ibn Hunaif, "Apakah kamu mendengar Nabi saw. bersabda sesuatu 
tentang Khawarij?" Sahl berkata: Aku mendengar beliau bersabda --se- 
g j g 
dang beliau mengulurkan tangan beliau (menunjuk) ke arah Irak--: "Akan 
keluar dari sana suatu kaum yang membaca Al-Our'an di mana Al- 
Our'an itu tidak melampaui tulang leher mereka (tulang antara lobang 


leher dan batu). Mereka lepas dari Islam seperti lepasnya anak panah dari 
binatang sasaran". 


70 


Anik da SL 
NE Jr as SAGA 3 
. Ted RI 383 


BAB 


SABDA NABI SAW.: "TIDAKLAH KIAMAT TIBA HINGGA 
DUA GOLONGAN BERPERANG SEDANGKAN SERUAN 
KEDUANYA ADALAH SATU (SAMA)" 


BE AA EN EP Arda A33 AU (3S R011 


Kap AKA (jamam 


Pa KAS Anne KLIEN SH 
: GI AAS 


6586. Dari Abu Hurairah ra., dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 
"Tidaklah kiamat tiba hingga dua golongan (pasukan Ali dan pasukan 
Mu'awiyah) berperang sedangkan seruan keduanya adalah satu". (Ma- 
sing-masing menyatakan sebagai yang benar dan lawannya sebagai yang 
bathil, menurut ijtihad masing-masing). 


SATA Serah 


BAB 


YANG DATANG TENTANG ORANG-ORANG YANG ME- 
NAKWIL 


—“ AS 2830 


MAYAT ASEP - NY 
AE OIS: 1-4 PELAT Ela 


1 


AN Ea 
AAA A53 ANA sa 


aya PITA Hah 5 23 
Par elang La 2 
min BASE Pang ANT 
ANA (3 GIA SRG IO 
32 Aegake BISA 3 Sl 
ANEH Spa Pa Ya SN Te adoAh 
PEN YA AF Bae Mag Na Ara 


RI) AL LS 03 | 
Apa yu Geun Ah Laga 


AN MENARA aneka 
naa NA ah, AR Jaa 

Bang G3 Aa dtng 939 Kang NG AA MAS 
GAES Atas 55 saleh Le 


M3 PN aa La 
ENI AS 


AA AS 


6587. Dari Al-Miswar ibn Makhramah dan Abdul Al-Rahman ibn 
Abd Al-Oari, bahwa keduanya mendengar Umar ibn Khathab berkata: 
"Aku mendengar Hisyam ibn Hakim membaca surat Al-Furgan di masa 
hidup Rasulullah saw., maka aku ingin mendengarkan bacaan (giraah- 
nya). Ternyata ia membacanya dengan huruf-huruf yang banyak di mana 
Rasulullah saw. tidak membacakannya demikian kepadaku, maka aku 
hampir menerjang (menyerbu)nya di dalam shalat, maka aku menunggu- 
nya hingga ia salam, kemudian aku menggenggam (pada leher baju)nya 
dengan serbannya--atau serbanku lalu aku katakan: Siapakah yang mem- 
bacakan surat itu kepadamu?" 

Ia menjawab: "Surat itu dibacakan oleh Rasulullah saw.". 

Aku (Umar) berkata kepadanya: "Bohong kamu. Demi Allah, sesungguh- 
nya Rasulullah saw. telah membacakan surat kepadaku yang aku men- 
dengarkan kamu membacanya itu". Maka saya pergi menuntun dia menyeret 
dengan serbannya) kepada Rasulullah saw., lalu aku berkata: "Wahai 
Rasulullah, sungguh aku mendengar orang ini (Hisyam) membaca surat 
Al-Furgan dengan huruf-huruf yang tidak dibacakan oleh engkau, sedang 
engkau telah membacakan surat Al-Furgan kepadaku". 

Maka Rasulullah saw. bersabda: "Lepaskanlah dia, hai Umar", "Bacalah, 
hai Hisyam". Maka Hisyam membacakan kepada Beliau, bacaan yang 
aku telah mendengar kan dia membacanya. Rasulullah saw. bersabda: 
"Demikian itulah surat (Al-Furgan) diturunkan". Kemudian Rasulullah 
saw. bersabda: "Bacalah, hai Umar". Maka aku membaca, lalu beliau 
bersabda: "Demikian itulah surat (Al-Furgan) diturunkan". Kemudian 
beliau bersabda: "Sesungguhnya Al-Our'an ini diturunkan dengan tujuh 
huruf Na maka bacalah dari (Al-Our'an) itu apa yang mudah". 


SSS IE 1 EN GAN KE SE AAN 
Ha 6 AN Petai 9 103 
ran SAI Ugtab 3, ae GAJI Aoi 


.- pa 


CA paid BAYI 2 TAI in 


-. 


MAA : 


TEA GAN ISSN MPN A53 


Nat 210 2401 Ragi 
KIE Sa Iyan S Anal, kah 


2 
- 
P3 Kata 


FEE TA PIA PAN AA TA 
KENA GAL ISI 


6588. Dari Abdullah (ibn Mas'ud) ra., dia berkata: Ketika turun ayat 


Ol Agen NA LA Ea 
1g 51 | lupa 
As et Ngnaala daalr 


Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka 
dengan suatu kedhaliman (Al-An'am: 82) | 
Dena ini memayahkan para shahabat Nabi saw. dn mereka me- 
ngatakan: "Siapakah dari kita yang tidak berbuat Ghalim terhadap diri 
sendiri(7)". Maka Rasulullah saw. bersabda: "Bukanlah itu (maksudnya) 
sebagaimana kamu menyangka. Sesungguhnya (maksudnya) itu Bea - 
bagaimana dikatakan oleh Lugman (Ai-Hakim) kepada putranya: , 
anakku, janganlah kamu memusyrikkan Allah: sesungguhnya memusyrik- 
kan (Allah) adalah kedhaliman yang besar". (31/Lugman 13). 
Ic “0 21.0 
TU ad KAS 214 MI lreta OM 
Aan PEN Isa IL Line 1 
BLAG L) 4 2 m9001 Aha A0 KPS 2» 
PENGIN SA Jan JUS Fond 2 
5 4 LI 3 LUME SIA 1 
Peel 4 P MET Ld 4 , 3 3 (AR . 


B 


t ar, IPA yA PE en UKIR Ar, 
DS KA ET A S5 AAS 


74 


SAE IE KE AI 3G BL AA 


Pa 


BEE EA MA AE 


6589. Dari 'Itban ibn Malik, dia berkata: Di Pagi hari Rasulullah 
saw. datang kepadaku, lalu seorang laki-laki berkata: "Di manakah Malik 
bin Dukhsyun?". Lalu seorang laki-laki ('Itban ibn Malik) dari kami berkata: 
"Itu (Ibnu Dukhsyun) orang munafik, yang tidak mencintai Allah dan 
Rasul-Nya". Maka Nabi saw. bersabda: "Apakah kalian tidak menyangka dia 
mengucapkan laa ilaaha illallaah, di mana dengan kalimat itu ia meng- 
hendaki Dzat Allah?". Laki-laki (“Itban) itu berkata: "Ya". Beliau bersabda: 
"Sesungguhnya tiada seorang hamba memenuhi (datang) pada ucapan itu di 
hari kiamat kecuali Allah mengharamkan mereka kepadanya". 


AN EN SEA Ia OL 
GAN ANAK See DE 
IE BA AS II LISA 
LN HE BEKAS 113 


WE yagN JET ah KAA IE PAS SB 


- Se, 204 BG ga BL 3 
SIP bla dasi Aa at 3S Fe 


"gg 


ES Ba ESA EL 


KANAN WELASE t5 
PG HN das TEA MASA, 
45. : Kp te aan ANN 
Gs CN AE IN His 
ME EKA EAS S3 
TAN Atif. SES SAP 


pasa Pap RP 25 “Na 
SE LI ESI La Alas HN 
2 Aan Sea ISA 
2 Sea MATAN PB Hae 


Arang: AN ES ANA 2 PAN Sa 
Na Aa sn 
AAA, SAE AAA naa Ic 
NAMA Lag 

37 Tea apa te Nae ALI ia 


ag ek Naa Dea Talun ea 


16 


Near aa MEN 


”J tai P3 Lead 


Sp SES ha: ee da 

BI A,X aa aa KAN Epen 
PENS HAN an AA 
SISA ak NS 3 3 Bang 3 BALBI 


6590. Dari Hushain, dari Polan, dia berkata: Abu Abd Al-Rahman 
berbantah-bantah dengan Hibban ibn 'Athiyah, lalu Abu Abd Al- 
Rahman berkata kepada Hibban: "Sungguh aku benar-benar menge- 
tahui perkara yang memberanikan sahabatmu --yakni Ali-- ter- hadap 
(pengaliran) darah". Hibban berkata: "Apakah sesuatu itu?". 

Abu Abd Al-Rahman berkata: (Ali berkata) "Aku diutus oleh 
Rasulullah saw. bersama Al-Zubair (ibn Al-Awam) dan Abu Martsad 
sedang masing-masing dari kami ini adalah penunggang kuda. Beliau 
(Nabi) bersabda: "Berangkatlah kamu hingga kamu tiba di taman Haj 
--Abu Salamah berkata: Demikian itu Abu 'uwanah mengatakan, 
"Haj"-- maka sungguh di sana terdapat seorang perempuan yang 
membawa lembaran (surat) dari Hathib ibn Abu Balta'ah kepada 
orang-orang musyrik (di Makah). Lalu bawalah kepadaku lembaran 
itu". Maka kami berangkat dengan (mengendarai) kuda kami hingga 
kami dapati perempuan itu di tempat yang disabdakan Rasulullah saw. 
kepada kami itu, di mana perempuan itu berjalan (dalam perjalanan) di 
atas untanya. Dan ia (Hathib) menulis (mengirimkan) kepada penduduk 
Makkah - perihal keberangkatan Rasulullah saw. kepada mereka 
(Makah). | 

Maka kami berkata: "Di manakah surat yang bersama kamu?". Pe- 
rempuan itu menjawab: "Saya tidak membawa surat". Maka kami me- 


rundukkan untanya lalu kami mencari surat itu pada barang-barang ba- 


waannya, maka kami tidak menemukan sesuatu. Kawan-kawan kami 


berkata: "Kami tidak melihat surat bersama dia". 
Ali berkata: Maka aku berkata: "Sungguh kami benar-benar menge- 


tahui, tidaklah berdusta Rasulullah saw.". Kemudian Ali bersumpah | 


demi Dzat yang dijadikan untuk bersumpah (maka dia berkata: "Demi 
Allah), kamu harus mengeluarkan surat itu ataukah aku harus melucuti 
(pakaian) kamu (sampai telanjang)". Maka perempuan itu meraba-raba 
pada ikat kainnya -- perempuan itu mengikat dengan kain- lalu dia 
mengeluarkag surat itu. Lalu mereka membawa surat itu kepada 
Rasulullah, sungguh dia (Hathib) telah mengkhianati Allah, Rasul-Nya 
dan kaum muslimin. Biarkanlah aku, maka aku penggal lehernya 
(orang munafik ini)". 

Maka Rasulullah saw. bersabda: "Hai Hathib, apakah yang mendorong 
kamu terhadap tindakanmu itu?". 

Ia (Hathib) berkata: "Wahai Rasulullah, tidaklah pada diriku (maksud) 
untuk tidak beriman kepada Allah dan RasulNya, tetapi aku bermaksud 
supaya di tengah kaum (musyrikin Makah) itu aku mendapatkan jasa 
di mana dengan jasa ini Allah membela keluargaku dan hartaku. Dan 
tiada seorang dari shahabat engkau kecuali ia mempunyai orang dari 
kaumnya di sana di mana orang itu Allah membela keluarganya dan 
hartanya". | 

Beliau (saw.) bersabda: "Benar (Hathib). Janganlah kamu berkata 
kepa- danya kecuali perkataan yang baik". 

Ali berkata (meriwayatkan): Maka Umar kembali kepada ucapannya 
semula, maka dia berkata: "Wahai Rasulullah, ia telah mengkhianati 
Allah, Rasul-Nya dan kaum muslimin. 

Biarkanlah aku, maka aku menghantam lehernya". 

Beliau (saw.) bersabda: "Bukankah ia termasuk Ahli Badar? Dan 
tahukah kamu, semoga Allah memperhatikan mereka (para peserta 
Badar), maka Dia berfirman: "Berbuatlah kamu sekehendak kamu, 
sungguh aku telah mewajibkan surga kepadamu (Ahli Badar)". Maka 
kedua mata Umar terpenuhi air mata, lalu dia mengatakan: "Allah dan 
Rasul-Nyalah yang lebih mengetahui". 

Abu Abdullah (Imam Bukhari) mengatakan: "Lafal Khakh adalah 


78 


lebih shahih, tetapi demikian Abu 'Uwanah berkata Hlaj, dan Ylaj 
adalah salah baca (atau tulis, sebenarnya Khah), yaitu satu daerah 
(antara Makah dan Madinah)". Dan Haitsam mengatakan Khah. 


79 


P3) 2 5 s 
AKP Ine 
“ . - 
KITAB 
Ma 
P Ad P 
JAN Tilas 1533 Hiya II II 
va 1, tg er - 224107 Apa 
Ba Naa CN DANA Maan 


meta sap Ande yasa 
ali Ala SONIA II AI “P3 
Yuk pa PA e Ad elaA 
YAA Na SY PIA 
aa La Ae AN 
PA E LN AAN GA 
AI Sa sad yaa 
SN pe S3 En 


» 7”. 
“. 


Era AS A3 IZp Aa 
Jai 1 4553 SEA LSN 2, 


80 


) - - 
LA 
Dan firman Allah Ta'ala: "...kecuali orang yang dipaksa kafir padahal 
hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang 
yang melapangkan dadanya untuk kekafiran maka kemurkaan Allah 
menimpanya dan baginya adzab yang besar". (16/Al- Nahl 106). 

Dan Dia berfirman: "...kecuali untuk memelihara diri dari sesuatu yang 
ditakuti dari mereka (orang-orang kafir)". (3/Ali Imran 28). Ini disebut 
tagiyah. 

Dan Dia berfirman: Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat 
(malaikat maut dan pasukannya) dalam keadaan menganiaya diri sendiri 
(dengan melakukan kekafiran dan tidak turut berhijrah ke Madinah), 
(kepada mereka) malaikat bertanya: "Dalam keadaan bagaimanakah kamu 
itu?" Mereka menjawab: "Adalah kami orang-orang yang lemah (ter- 
tindas) di negeri (Makah). Para Malaikat berkata: "Bukankah bumi Allah 
itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu?". Orang-orang itu 
tempatnya neraka Jahanam, dan Jahanam itu seburuk-buruk tempat kem- 
bali, kecuali mereka yang lemah (tertindas), baik laki-laki atau pe- 
rempuan ataupun anak-anak, yang-tidak mampu berdaya upaya dan tidak 
mengetahui jalan (untuk berhijrah), mereka itu, mudah-mudahan Allah 
memaafkannya. Dan adalah Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. 
(4/Al-Nisa' 97-99). 

Dan Dia berfirman: Mengapa kamu tidak mau berperang dijalan Allah 
dan (membela) orang-orang yang lemah, baik laki-laki, wanita-wanita 
maupun anak-anak, yang semuanya berdoa: "Wahai Tuhan kami, keluar- 
kanlah kami dari negeri ini (Makah) yang dhalim penduduknya dan 
berilah kami pelindung dari sisi-Mu, dan berilah kami penolong dari sisi- 
Mu". (4/Al-Nisa? 75). 

Orang-orang yang lemah 'mustadha'fun): Orang-orang yang masuk 
Islam di Makah dan mereka dihalang-halangi dari berhijrah ke Madinah 
oleh kaum musyrikin, maka mereka tetap berada dalam kekuasaan kaum 
musyrikin di mana mereka mendapatkan penganiayaan yang berat. 

Maka Allah menerima alasan (udzur) orang-orang lemah yang tidak 
bisa mencegah dari melakukan hal-hal yang diperintahkan (orang yang 


memaksa). 
Al-Hasan Li berkata: "Tagiah itu (berlaku) sampai hari 


8! 


kiamat (tidak hanya di masa Nabi)". 

Ibnu Abbas berkata tentang orang yang dipaksa pencuri (untuk 
menalak istrinya) lalu ditalaknya, tidaklah ada sesuatu (yakni tidak jatuh 
talak). Demikian juga dikatakan oleh Ibnu Umar, Ibnu Al-Zubair, Al- 
Sya'bi dan Al-Hasan (Al-Bashri). Dan Nabi saw. bersabda: "Perbuatan- 
perbuatan itu (shah) dengan niat". 


Ker AEA 5 Se «101 
PEP ENG PKS aah 
dea Ha Me Be Tea 


, 45 8 Ga ig Na an La 


6591. Dari Abu Hurairah, bahwa sesungguhnya Nabi saw. pernah 
berdo'a dalam (gunut shalat: "Wahai Allah, selamatkanlah 'Iyasy ibn 
Abu Rabi'ah (saudara Abu Jahal) dan Al-Walid ibnu Abu Rabi'ah 
(saudara Abu Jahal) dan Al-Walid (putera paman Abu Jahal). Wahai 
Allah, selamatkanlah orang-orang yang lemah (tertindas) dari kaum muk- 
minin. Wahai Allah, beratkanlah siksaan-Mu terhadap (orang-orang kafir) 
Mudhar dan kirimkanlah kepada mereka kekeringan seperti kekeringan 
(dimasa) Yusuf". | 


1 3 SE NE Elyalk 
.£ Ne 55 


ORANG YANG MEMILIH Aan DIBUNUH DAN DI- 
HINA DARIPADA an 


N 


sd 
. 2 


NIA JEIL AA) SAN NOW 


82 


7 Ta API Par Pan LA 
ok A2 An lu 2 ena 19 Yos 


Pena 3 PA PASANG SAN 
MIE ESA AI 


6592. Dari Anas (ibn Malik), ra., dia berkata: Rasulullah saw. ber- : 
sabda: "Tiga perkara, siapa yang dalam dirinya terdapat tiga perkara itu 
maka ia mendapatkan manisnya iman: Adalah Allah dan Rasul-Nya lebih 
dicintainya dan pada selain keduanya, mencintai sescorang dimana ia ti- 
dak mencintainya kecuali karena Allah dan (ketiga) membenci kembali 
ke dalam kekafiran sebagaimana membenci dilemparkan kedalam neraka". 


| 2 JI 394 ng PAP De i 
Ha aa, AI Asa S - MW 
28 4. BIA ap NY NE pagar 


BII, 23 Ti £ » 5 | 
“ia 

an ereta) Ha gina Dl lan 

” 
6593. Dari Sa'id ibn Zaid, dia berkata: "Sungguh benar-benar aku 
melihat diriku (dalam tidur) gan sesungguhnya Umar (ibn Khathab, sc- 
belum masuk Islam) memperkuat aku kepada Islam, dan seandainya (gu- 
nung) Uhud itu roboh oleh perbuatan kalian terhadap Utsman (ibn Affan, 


yakni pembunuhan di rumah beliau sendiri secara dhalim sesudah pe- 
ngepungan) maka wajarlah Uhud itu roboh". 


SME BEN 3G “014 


Tas Pena adan LI Sa 
NINA AE 


83 


- 


AE Ta 231) 


» PAR PAUS. NA AG 
A— Je AS,A) TOT L: "53 cs Krar 


SU AAA, MA En 
2 nga a UN 5 LNG dal Esa 
Abad (SAS: 22 Jad LN A 3 Gaia 


Ke, Na 1T - FIB NY Nee. 2 14 


LNG - 


6594. Dari Khabbab ibn Al-Aratt, dia berkata: Kami Naa 
(penganiayaan) kepada Rasulullah saw. dalam keadaan beliau sedang ber- 
bantal dengan burdah (selimut hitam) beliau dibawah naungan Ka'bah, 
maka kami berkata: "(Wahai Rasulullah), hendaklah engaku memohon 
pembelaan (kepada Allah) untuk kami, hendaklah engkau berdoa untuk 
kami". Maka beliau bersabda: "Sungguh adalah orang-orang (umat) sebe- 
lum kamu, orang-orang laki dari mereka ditangkap lalu dibuat galian di 
tanah untuk (menanam)nya maka ia dimaksudkan kedalamnya, lalu didatang- 
kan gergaji maka gergaji itu diletakkan diatas kepalanya maka ia dibelah 
dua, dan ia (seorang laki-laki) disisir dengan Sisir-sisir besi pada bawah 
daging dan tulang. Maka demikian ini tidaklah menghalanginya dari 
agamanya. Demi Allah, pastilah berangkat dari Shan'a ke Hadramaut 
(ditempuh kl. empat hari) tidak takut selain kepada Allah dan (selain 
kepada) serigala terhadap kambingnya, akan tetapi kalian keburu-buru". 


oX . da 16 Je 
ida Papa 
BA 


JUAL - BELI ORANG YANG DIPAKSA (MUKRAH) DAN 
LAINNYA DALAM HAK HARTA DAN LAINNYA 


. 3 MINGSJEREA Ala LAI 010 


84 


A55 TIK SAN 1 (Sab), Kan AP Da Ai 
Eta 2 naa Unas IA NI 


# PP ”,0 952 


Basah JA ARE aa 
MUG 1:3 Yanti AN San 


silsnpangngapat KA IS 
AS INA ea DIC 

Aa SA ga AA 9g Leg tag 1 2110 
Pe aa 
BA ita US GI IA ANA CM ia 
034 4 

. Alg—anyg an 


6595. Dari Ibnu Hurairah ra., dia berkata: Ketika kami didalam 
masjid tiba-tiba Rasulullah saw. keluar kepada kami, lalu beliau ber- 
sabda: "Berangkatlah kalian kepada orang-orang Yahudi". Maka kami 
berangkat bersama beliau hingga kami tiba di rumah pengajian (mereka), 
maka Nabi saw. berdiri dan beliau menyeru kepada mereka: "Hai go- 
longan Yahudi, masuk Islamlah kalian maka kalian selamat". Maka me- 
reka berkata: "Sungguh kamusudah menyampaikan, hai Abul Oasim 
(ayah Oasim, yakni Nabi saw)". 

Maka beliau bersabda: "(Menyampaikan dan pengakuanmu) itulah yang 
aku kehendaki". Kemudian beliau mensabdakannya kedua kali, maka 
mereka berkata: "Sungguh kamu sudah menyampaikan, hai Abul Oa- 
sim". Kemudian beliau bersabda ke tiga kali, lalu beliau bersabda: "Ke- 
tahuilah bahwa bumi adalah milik Allah dan Rasul-Nya, dan sungguh aku 
berkehendak mengusir kalian. Maka siapa dari kalian yang menemukan 


85 


pada hartanya suatu (kecintaan) maka hendaklah menjualnya, dan apabila 
tidak (menemukan suatu kecintaan pada harta), maka ketahuilah bahwa 
sesungguhnya bumi itu milik Allah dan Rasul-Nya". 


33 23 ne 
NA AAA 
BAB 
TIDAK SAH NIKAHNYA ORANG YANG DIPAKSA 


KR 3 Ih 
) a50 Pan NA 
Ia BAE ASRI Sa 
A4 134 
PN La 


Allah Ta'ala berfirman: Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanita- 
mu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini ke- 
sucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barang- 
siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka di- 
paksa (itu). (24/Al-Nur 33). 


ryan Ba imeih Pl e “1011 
Seek Ea 2 
533 nda 


6596. Dari Khansa” bintikhidzam Al-Anshariyah, bahwa sesungguh- 
nya ayah Khansa' (yaitu Khidman) mengawinkannya dalam keadaannya 
janda, maka dia tidak menyukai (perkawinan) itu. Lalu dia datang kepada 
Nabi saw. maka beliau mengembalikan pernikahannya. 


Ang ENG NG SADEA A0 


DANA YA AHA CAP. 
BELI A3 LA ing 


6597. Dari Aisyah ra., dia berkata: Aku bertanya: "Wahai Rasulul- 
lah, orang-orang perempuan diminta rembuk dalam nikah mereka?" 
Beliau bersabda: "Ya"? 

Aku (Aisyah) berkata: "Sesungguhnya perawan itu diminta rembuknya 
maka dia malu maka dia diam". 
Beliau bersabda: "Diamnya (perawan) adalah izinnya". 

We Ta 


PE EL S3 SIS 


03 0. 
. — — 
BAB 
APABILA (SESEORANG) DIPAKSA HINGGA IA MENG- 


HIBAHKAN BUDAK DAN MENJUALNYA MAKA Tepak 
LAH SHAH (HIBAH DAN JUAL - BELINYA) 


ray ae Haa EVAN nd, 9 


32611 


. Opa Wa di BE 


Dan sebagian ulama (Hanafiyah) mengatakan: Kalau pembeli bernadzar 
(terhadap barang) dengan suatu nadzar, maka jual-beli (dengan pemaksa- 
an) itu boleh (shah), dalam pendapatnya. Demikian pula (pendapat se- 
bagian ulama Hanafiah) apabila ia (pembeli) memudabbarkannya (budak 
yang dibelinya, yakni budak itu merdeka sesudah tuannya meninggal). 


AGS, NE AS Snap ye HAN 


87 


dau Pa EN NAN ira 5 


SIA AANG yen: VM 


6598. Dari Jabir ra., sesungguhnya seorang laki-laki dari (shahabat) 
Anshar memudabbarkan budak dan ia tidak mempunyai harta selain bu- 
saknya itu. 

Lalu demikian ini sampai kepada Rasulullah saw., maka beliau bersabda: 


"Siapakah yang hendak membelinya (budak mudabbar itu) dariku?" Maka, 


budak itu dibeli oleh Nu'aim ibn Naham dengan harga 800 dirham. 
“ Nih AI 
. 
2 — dina cb 


DARI PEMAKSAAN 


Lafal karh dan kurh adalah satu (makna, paksaan) 


a SU: isa PL ISA HR UR 
JS. A3 tua SIG A2 on 


SL SAI: Nan Men 
KN as ita ee han ae 
Aa NA AO 


kena 


6599. Dari Ibnu Abbas ra --dalam firman Allah: "Wahai orang- 


88 


orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan 
paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak meng- 
ambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, 
terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan per- 
gaulilah mereka dengan baik. Kemudian bila kamu tidak menyukai me- 
reka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, 
padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak" (4/Al-Nisa 
19)--, dia berkata: Mereka (di masa Jahiliyah) apabila seorang laki-laki 
meninggal maka para walinya lebih berhak terhadap istrinya: apabila se- 
ba jian dari mereka berkehendak (mengawininya) maka ia mengawininya 
dar apabila mereka berkehendak maka pengawinkannya (kepada laki-laki 
yang dikehendaki oleh mereka) dan apabila mereka berkehendak maka 
mereka tidak mengawinkannya (kepada siapapun, bahkan perempuan itu 
dikurung sampai meninggal). Maka mereka lebih berhak terhadap perem- 
puan (istri yang ditinggal) itu daripada keluarganya. Maka turuniah ayat 
tersebut tentang demikian. 


KSEI si ADA Nan 


Hasan SAPU GIsis 


Kai Ani 3 


. BAB 


APABILA PEREMPUAN DIPAKSA BERZINA MAKA TI- 
DAK ADA HAD (HUKUMAN) ATAS DIA. KARENA FIR- 
MAN ALLAH TA'ALA: "DAN BARANGSIAPA YANG ME- 
MAKSA MEREKA, MAKA SESUNGGUHNYA ALLAH ADA- 
LAH MAHA PENGAMPUN LAGI MAHA PENYAYANG 
(KEPADA MEREKA) SESUDAH MEREKA DIPAKSA 
ATU)". (24/Al-Nur 33). | 


Yak ad GILA 1) Lan 1 


NA 3 PA aee NA Arina - Ne 


89 


Oa Bah S3 BANI Ia 
Ba aan 

M3 SENAYAN 30 313 £ 

KLIN BE an Ls Le 


SN SERA, 


KEAE AR LA I 


6600. Dari Shafiyah binti Abu 'Ubaid, dia mengkhabarkan bahwa 
sesungguhnya seorang budak dari budak-budak harta khalifah (Umar) 
menzinahi budak perempuan dari bagian seperlima (ghanimah), dia me- 
maksanya hingga di amembedah keperawanannya, maka Umar mencam- 
buknya sebagai had (hukuman jilid, separoh dari had untuk orang mer- 
deka) dan mengasingkannya (setengah tahun), dan beliau tidak men- 
cambuk budak perempuan karena budak (laki-laki) itu memaksanya. 
Al-Zuhri berkata dalam hal budak perempuan yang dibedah keperawan- 
annya oleh orang merdeka, hakim membuat harga pembedahan kepera- 
wanan itu dari (membandingkan) budak yang gadis dengan senilai harga- 
nya (sebagai hukuman membedah keperawanan) dan dia dicambuk. Dan 
tidak ada denda dalam (menzinahi) budak janda, menurut keputusan para 
imam, tetapi adalah had atas dia. 


HN aa AI SE JBILA ISS - 
G3, AAA Hp AN sate 
Pora, Aura terpt ISA 

SRG ea Ae 


api eng 219 ds Nada 
LAN Tenan Aan Pe | 


A7 RKA Ia LG SA LUKA ALA 
3 sap ai: odus 3 
das Ie G- 3 aa EL 2), 


6601. “Dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 
Ibrahim berhijrah (dari Irak ke Syam atau dari Baitul Magdis ke Mesir) 
dengan (membawa) Sarah. Beliau bersabda Sarah memasuki negeri yang 
disana ada raja di antara raja-raja --atau penguasa diktator di antara para 
diktator--, maka raja itu mengutus (utusan) kepada beliau, "Kirimkanlah 
perempuan itu kepadaku". Maka beliau mengirimkannya (dengan paksa), 
lalu raja berdiri kepadanya (Sarah, istri Ibrahim, untuk memenuhi 
hasratnya), maka Sarah berdiri, berwudlu dan shalat lalu berdoa: "Wahai 
Allah, apabila aku ini beriman kepada-Mu dan kepada Rasul-Mu, maka 
janganlah Engkau menguasakan orang kafir terhadap diriku", maka raja 
itu tercekik 1 N mlai kakinya. 


HA ama NSh 
KEP AT an FI Kd £ 1 
se Via Ale 5 


SUMPAH LAKI-LAKI KEPADA KAWANNYA BAHWA DIA 
SAUDARANYA, KETIKA DIKHAWATIRKAN PEMBUNUH- 
AN TERHADAPNYA ATAU SELAIN PEMBUNUHAN. 


or 3 AG 73 P3) 2.12 
ME L, AT Ai Kania, 
#3 2 sad Lg Ke) 
ca Ang a33 3 525532) 

Hy opa Aas Esa 


pa 
433 533 ta -. AI Ti (ag 1 


K3 


MA Tasaya Ill san 


18 


TE GA Ta 


TEJ ANN E5 #AAN PAR 3 
Fan Tan JGA 212 SA, TE 


MEA, Fi KIA IG Gea pa Sg 
daa Na Pep MR Th wa CA 
ana au, 

LAN Ta c KE EA 22 jha 12 


- 


SS Bola Lha NE Pa Kah 
LS BEN MSN 2 333, 
MEN le IA 


Demikianlah pula 2 “Giakrah (orang yang dipaksa) yang takut, karena 
sesungguhnya dia (muslim) itu menolak orang yang dhalim terhadapnya 
dan berperang membelanya pula untuk membiarkannya. Apabila dia 
berperang membela orang yang didhalimi maka tidak ada hukuman (had) 
pula tidak ada gishash atas dia. Dan apabila dikatakan kepadanya: "Kamu 
harus minum khamr, atau kamu harus makan bangkai, atau kamu harus 
menjual hambamu, atau kamu berikrar dengan hutang (yang tidak se- 
benarnya), atau kamu memberikan suatu pemberian (tanpa kelapangan 
hati), atau kamu melepas ikatan (seperti thalak), ataukah kami pasti 
membunuh ayahmu atau saudaramu di dalam Islam (saudara seislam)", 
maka demikian ini melonggarkan (diperbolehkan) kepadanya, karena sab- 
da Nabi saw.: "Orang Islam adalah saudara orang Islam (tidak men- 
dhaliminya dan tidak menyerahkannya). 


22 


Dan sebagian ulama (Hanafiyah) mengatakan: Apabila dikatakan ke- 
padanya: "Kamu harus minum khamr, atau kamu harus makan bangkai, 
ataukah kami pasti membunuh anakmu, ayahmu atau kerabatmu yang 
haram (dinikah oleh: kamu)", maka tidaklah itu melonggarkan kepada- 
nya, karena dia bukanlah orang yang terpaksa. 

Kemudian (sebagian ulama tersebut) menyalahi, maka mereka mengata- 
kan: Apabila dikatakan kepadanya: "Kami pasti membunuh ayahmu atau 
anakmu, ataukah kamu harus menjual budak ini atau kamu ikrar dengan 
hutang atau kamu memberikan", maka demikian itu wajib padanya dalam 
hukum giyas. Tetapi kami membuat kebaikan (istihsan) dan kami me- 
ngatakan: "Jual-beli pemberian dan setiap ikatan pada demikian itu 
adalah batal”. Mereka (ulama Hanafiyah) membedakan antara setiap ke- 
rabat yang haram (dinikah) dengan orang lain (bukan menitan) tanpa 
(berdasar) Our'an Hadits. 

Dan Nabi saw. bersabda: "Ibrahim berkata (menunjuk) kepada istrinya, 
"Ini saudaraku". Demikian (saudara) dalam agama Allah". 

Dan Al-Nakha'i berkata: Apabila orang yang minta sumpah adalah 
dbalim maka (diambillah) niat orang yang bersumpah, dan apabila orang 
yang minta sumpah adalah didhalimi maka (diambillah) niat orang yang 
minta sumpah. 


20 YEN 7 
ti AAU Oa 
Saat, IG 1 st Snjah ag Dg 
di EK ip SAI 
: Puae Men AN 
6602. Dari Abdullah ibn Umar ra., dia mengkhabarkan bahwa Ra- 
sulullah saw. bersabda: "Oring Islam adalah saudara orang Islam, dia 
tidak berbuat dhalim kepadanya dan tidak membiarkannya (yakni harus 


menolongnya). Dan siapa di dalam (memenuhi) kebutuhan saudaranya 
(muslim) maka adalah Allah di dalam (memenuhi) kebutuhannya". 


93 


Ata 2 SEE ups “WS 
K3 EME DE mma 
Ke (Aa) 

PK Be PAN sara 
Tas, 


6603. Dari Anas ra., dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Belalah 
saudaramu (orang Islam), dia yang dhalim atau didhalimi". Maka seorang 
laki-laki berkata: "Wahai Rasulullah, aku membelanya apabila dia adalah 
didhalimi. Maka bagaimanakah apabila dia adalah dhalim, bagaimana aku 
membelanya?". 

Beliau bersabda: "Kamu menghalanginya --atau (beliau bersabda), "Ka- 
mu mencegahnya"-- dari kedhaliman. Maka sesungguhnya (pencegahan) 
itu adalah pembelaan kepadanya". 


94 


AN 


KITAB 
HELAH (UPAYA TERSEMBUNYI) 


SARA, 
se PO EA | 


BAB 


MENINGGALKAN HELAH-HELAH, DAN SUNGGUH BAGI 
SETIAP SEORANG ADALAH APA YANG DINIATKAN 
DALAM SUMPAH DAN LAINNYA 


maan 1 AAA Ja 2 TN 5 
KA SAT na 242 AN G 44, P Ka 


tema gun 


Degan AA 
2g AN IIA aah Abal HAL Fa 


ag Baba erna ag 
AIA tai 


La pa . 


6604. Dari Umar ibn Khathab ra. (dalam) berkhutbah, dia berkata: 
Aku mendengar Nabi saw. bersabda: "Wahai manusia, sesungguhnya 


95 


pekerjaan itu (sah) hanyalah dengan niat, dan bagi seseorang hanyalah 
apa yang diniatkan. Maka siapa yang hijrahnya (ke Madinah) itu kepada 
Allah dan Rasul-Nya, dan siapa berhijrah kepada, duniawi (harta atau 
lainnya) yang hendak diperolehnya atau (kepada) perempuan yang 
hendak dikawinnya, maka hijrahnya adalah kepada apa dia berhijrah ke- 


NAGA 
pa 
— DI DALAM SHALAT 
ana g ip alie 0 
BINI EN SS YAI A3 
| ES 


. 6605. Dari Abu Hurairah, dari Nabi saw., beliau bersabda: "Allah 
tidak menerima shalat seorang dari kamu apabila ia berhadats sehingga ia 
berwudhu". 
“3 had 2263 


Nan 1 AL ye Ya an 


aa En ma 
Pad "NT 


— BAB 


MENGGUGURKAN ZAKAT, DAN TIDAK DIPISAH-PISAH 
DI ANTARA YANG TERHIMPUN, DAN TIDAK DIHIMPUN: 

— DI ANTARA YANG TERPISAH- -PISAH, KARENA KHAWA- 
TIR (TERKENA) ZAKAT 


a NEK "Kr As apa £ ML 


s 


yank al 


eng SA Dewata mhaRPA Ji 
219 2953 25 KAT 23K. 
Ap PN 3 


6606. Dari Anas, dia menceriterakan bahwa Abu" Bakar mengirim 
surat kepadanya (tentang) kefardhuan shadagah (zakat) yang telah 
difardukan Rasulullah, dan tidaklah dikumpulkan di antara yang 
terpisah-pisah dan tidaklah dipisah-pisah di antara yang Gis 
karena kekhawatiran shadagah. 


YA LAN ran HA RA AAN 
DSA An AAN ISA 92) Sg 
S Hah ang PA PI TS 
W3 US WESALSSI (Si La 
daa me pera Ga EH SA IA 
LEK Pin Pena 
KUASA ANN Li Kn, 
BEN sa NA PAT 

33 EA IE KAA Ya CB 


DP perna 


0. na AS nd AN 
SIS EA 1 jo 


AN 
pax 


97 


ARA NO Nan, 


6607. Dari Thalhah ibn Ubaidillah, dia berkata: Sesungguhnya se- 


orang a'rabi (kampungan) datang kepada Rasulullah saw. dengan (ram- 


but) kepalanya yang urakan, lalu berkata: "Wahai Rasulullah, berita- 
kanlah kepadaku, shalat apakah yang difardhukan Allah kepadaku? 
Beliau bersabda: "Shalat-shalat lima (waktu), kecuali kamu membuat 
suatu kesunahan". 

Lalu ia berkata: "Beritakanlah kepadaku, puasa yang difardhukan Allah 
kepadaku". 

Beliau bersabda: "(Puasa) bulan Ramadhan, kecuali kamu membuat suatu 
kesunahan". h 

la berkata: "Beritakanlah kepadaku, zakat: yang difardhukan Allah 
' kepadaku". : 

Abu Thalhah berkata: Maka Rasulullah saw. memberitakan kepadanya 
(tentang) syariat-syariat Islam. Ia (a'rabi) berkata: "Demi Dzat Yang 
memuliakan engkau, -aku tidak akan berbuat suatu kesunahan'dan aku 
tidak akan mengurangi sedikitpun dari apa yang difardhukan Allah 
kepadaku". Maka Rasulullah saw. bersabda: "Sungguh ia beruntung, 
apabila ia benar (jujur) --atau (sabda beliau) "Sungguh ia masuk surga, 
apabila ia benar". 

Dan sebagian ulama 'Hanafiyah mengatakan: dalam 120 ekor unta adalah 
(zakatnya) dua ekor unta higgah (berumur 3 th) Maka apabila ia me- 
rusaknya dengan sengaja (seperti dipotong) atau memberikannya atau 
berhelah padanya untuk lari dari EU zakat, maka tidak ada suatu 
(kewajiban zakat) atasnya. 


Ae JET AS an, AN AA AN MAN 
san FE AE AE as Log 


98 


Aa ep viar 999 124, 33 Kao BEE 
SI dan SE Alan Ta Alan di AE 


biker seal SA 33 ASN 
2 Sale TG Sl laa ba Au 
IE EN AJE MAA Aa 
IL? A3 LAI SAE 
BAN Sel bg PAN AAN | 


Ta 1 Ara KN 
He-giagl ada NI, £ nana 


6608. Dari Abu Hurairah ra., di berkata: Rasulullah saw. dan 
"Simpanan (harta yang tidak dikeluarkan zakatnya) seorang dari kamu 
kelak di hari kirmat menjadi ular yang botak, pemiliknya lari menjauh 
maka ular itu memburunya dan mengatakan: "Aku simpananmu". 

Beliau bersabda: "Demi Allah, ular itu selalu memburunya hingga pe- 
miliknya membentangkan tangannya maka ia menelankan tangannya pada 
mulut ular itu". 

Dan Rasulullah saw. bersabda: "Apabila pemilik hewan ternak tidak 
memberikan kewajiban (zakatnya) maka hewan ternak itu dikuasakan 
atas dia, di mana hewan ternak itu menginjak wajahnya (keras- keras) de- 
ngan tapak kakinya". 

Dan sebagian ulama (yakni Imam Abu Hanifah) mengatakan: Tidak 
apa-apa seorang laki-laki yang memiliki unta, dia khawatir terhadap 
kewajiban zakat, maka dijualnya unta itu sehari (sebelum batas ke- 
wajiban, haul), dengan unta sepadan, dengan kambing, dengan sapi atau 
dengan.berupa dirham, untuk menghindar dari zakat, sebagai helah, Pada- 
hal beliau (Abu Hanifah) mengatakan: Apabila dia mengeluarkan zakat 


99 


untanya, sehari atau setahun sebelum tiba batas kewajiban (haul), adalah 
sudah cukup (memenuhi, boleh) baginya. 


iban Gan KENA ee opa NN 4 
| Pa Ma ANN UPSn jar 


PLN IU 


4 an Ara 2 2 PA 

a56 Gan date Al Ia 
Iko ot Ai S0. Las ME 
LES Lane 1 Gen aus 


“ 


ISIAN, Ken ASN 


6609. Dari Ibnu Abbas, dia berkata: Sa'd ibn Ubadah Al Anshari 
memohon fatwa kepada Rasulullah saw. dalam masalah nadzar yang 
wajib atas ibunya, yang telah meninggal sebelum memenuhinya, maka 
Rasulullah saw. bersabda: "Penuhilah (nadzar) itu untuk dia". 

Dan sebagian ulama (yakni Abu Hanifah) mengatakan: "Apabila unta 
sudah berjumlah 20 ekor maka padanya (kewajiban zakat) 4 ekor kam- 
bing. Apabila unta itu diberikan atau dijual sebelum haul, untuk. meng- 
hindar (dari kewajiban) dan helah untuk menggugurkan zakat, maka tidak 
ada suatu (kewajiban) atas dia. Demikian pula apabila dia merusaknya 
lalu dia meninggal, maka tidak ada suatu (kewajiban) pada hartanya itu". 


?, » 5 “1 e 2 3 
CA ab 
BAB | 
HELAH DALAM NIKAH 


BAU ”3 “3 13 BER GA ye AU » 


100 


. 


AGE Da : Aga Aden 
Drop KENSE Nee La 


s PH 
32 


AA Aan LIL NI 3, ur Se 
JB, 9lo TI PENA 2 ka 
MA TET S3 ey 2 
Pt) Pd 


ra Ai Jl, Asa PA GUA 
JAGA AN, £ 929 ar YAN 
IG Ah 


6610. Dari Abdullah (bin Umar), bahwa sesungguhnya Rasulullah 
saw. melarang syighar. Aku bertanya kepada Nafi': "Apakah Syighar 
itu?" Ia menjawab: "(Syighar adalah seorang laki-laki) menikahi perem- 
puan anak seorang laki-laki, dan dia menikahkannya (laki-laki ayah pe- 
rempuan itu) dengan perempuan anaknya tanpa mahar (maskawin), dan 
(seseorang) menikahi perempuan saudara laki-laki dan diamenikahkannya 
(laki-laki saudara perempuan .itu) dengan perempuan saudaranya, tanpa 
mahar". 

Dan sebagian ulama (yakni Abu Hanifah) mengatakan: "Apabila dia 
berhelah hingga dia kawin dengan (cara) syighar, maka (akad) itu boleh 
dan syaratnya batal". Dan beliau (Abu Hanifah) mengatakan dalam masa- 
lah mut'ah (nikah dengan syarat batasan waktu, kawin kontrak): "Nikah- 
nya rusak dan syaratnya batal". 

Dan sebagian ulama (Hanafiyah) it "Mut'ah dan syighar boleh 
dan syaratnya batal". 


101 


D3 1. 


jadul LESTI SEE AW 
AE 5 PN EN Ae AI 

para LA tt AJA Isma 
Mendag REA Ap 32363 
Pr ch Ang sa 


pre 


6611. Dari Muhammad ibn Ali ibn Abu Thalib, bahwa sana 
nya dikatakan kepada Ali bahwa Ibnu Abbas berpendapat memut'ah 
perempuan adalah tidak apa-apa, maka Ali berkata: "Sesungguhnya 
Rasulullah saw. melarang (mengharamkan)nya pada peristiwa Khaibar, 
juga (beliau melarang makan) daging keledai piaraan". 

Dan sebagian ulama (yakni Abu Hanafiah) mengatakan: "Apabila ber- 
helah hingga ia bermut'ah maka nikahnya rusak". 

Dan sebagian mereka (Imam Zufar) mengatakan: "Nikahnya adalah boleh 
dan sana adalah batal". 


y AL Joe aah 
Pa KENA 


HELAH YANG DIBENCI (HARAM) DALAM JUAL-BELI, 
DAN "TIDAKLAH DICEGAH KELEBIHAN AIR UNTUK 
MENCEGAH KELEBIHAN RERUMPUTAN'". 


Apaan Se Eta AN ARISAN 


102 


XIraVHANG 


Ia ia NAS, It 238 Asigal SAT 


SS, 1 
& 


6612. Dari Abu Hurairah, bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. 
bersabda: "Tidaklah dicegah kelebihan air untuk mencegah kelebihan 
rerumputan". (Yakni menghalangi air adalah menghalangi padang rum- 
put, tempat penggembalaan, maka tidak boleh, karena menyusahkan orang). 


JA ga . Ke 


NAJSY YANG DIBENCI (HARAM) 


AGAN SAI TE ae Y 


“ 
PA 23 


-" Tah 


6613. Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah saw. melarang najsy (me- 
naikkan tawaran barang kepada penjual sedangkan ia tidak hasrat mem- 
belinya, untuk menipu pembeli). 


23 3 : . “ 2 7 - 
agan 
BAB 
TIPUAN YANG DILARANG DALAM JUAL-BELI 


& ai , Ia - LI IOI Aa 

IK MAS “Ig RIS, 
EA het 
Heh KAS Yiisig 


Imam Ayub (al-Sakhtiyani) mengatakan: "Mereka menipu Allah". adalah 
mereka menipu manusia. Seandainya mereka datang dengan urusannya 


Gea 


103 


(ininta lebih atas harga barang) itu secara terbuka, adalah demikian lebih 
ringan bagiku. 


55 INN, Pe AA 
S3 Data A51 Materai 
| Ne 236 SI 


6614. Dari Abdullah Ibnu Umar ra., bahwa sesungguhnya seorang 
laki-laki menuturkan kepada Nabi saw. bahwa dirinya menipu dalam 
jual-beli, maka beliau bersabda: "Apabila kamu berjual-beli maka kata- 
kanlah, tidak ada penipuan (didalam agama)". : 


KN dial 


AG Sa 


| HELAH YANG DILARANG BAGI WALI ANAK YATIM PE- 
REMPUAN YANG DICINTAI DAN (LARANGAN) TIDAK 
MENYEMPURNAKAN MAHARNYA 


II dana ABE ea “Wo 
Me AK LEU 3 Ai 
JA pl 
35 Na ne DA 2 
Site 


KENA 3 
Wi Aa york sala, £ 


2. KENA. 


104 


L“TIMUNNG 


92 4 s0 ITL 2 # 
3 / ff , | ma J5 13 KATA “ | 

6615. Dari 'Urwah (Ibnu aa Ina dia An wa dia 
bertanya kepada Aisyah (tentang firman Allah Ta'ala), "Dan jika kamu 
khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim 
(bila kamu mengawininya), maka kawinilah perempuan-perempuan (lain) 
yang kamu senangi...", maka Aisyah berkata: "(Perempuan) itu adalah 
perempuan yatim yang dalam pemeliharaan walinya, lalu walinya me- 
nyenangi hartanya dan kecantikannya, maka hendak mengawininya de- 
ngan mahar lebih rendah daripada mahar (umumnya) kerabat perempuan 
itu, maka mereka dilarang mengawininya, kecuali mereka berlaku adil 
kepadanya dalam menyempurnakan mahar". Lalu sesudah itu orang-orang 
memohon fatwa kepada Rasulullah saw., maka Allah menurunkan: 


Ak EA er tan 


Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang orang-orang perempuan..... 
(Al-Nisa” 127). 


Lalu perawi menuturkan Sea 


AI 


- SSlelgsi AI Pa Patepari Dig ISISE 
Denda, ea 


Aa PPT Na SP alas, 
In 22 La” 


ama Nag at Ka AS, 
LI MA 


LE ES ENG 15 


105 


gi (sebagian) kamu, dan bagi setiap pengkhianat adalah panji di hari 


SGG GLAI han LN IT Jaw i 
d Jas Yg 3| 4 , kiamat". 
dia 1 
jan 
56 Sung KAU, PIA aa - 53 


ny - 
EX, 
bo) eno 
P3 


P3 
As 


2 —jalegia kal cc SEE MEA -IW 


w pra 
EME K3 SA LS 
3) - 
Nan PM Ori 
6617. Dari Abdullah Ibnu Umar ra., dari Nabi saw., beliau bersabda: 


"Bagi setiap pengkhianat adalah panji di hari kiamat yang dapat di- 
kenali". 


BAB 


APABILA (LAKI-LAKI) MENGGASAB BUDAK PEREMPU- 
AN LALU IA MENYATAKAN BAHWA BUDAK ITU ME- 
NINGGAL, MAKA DIPUTUSKAN (OLEH HAKIM) DE- 


NGAN TARIP BUDAK PEREMPUAN YANG TELAH ME- b 
NINGGAL (MAYIT), KEMUDIAN BUDAK ITU DITEMU- " U 
KAN PEMILIKNYA (MASIH HIDUP), MAKA BUDAK ITU 

BAB 


MILIKNYA (PEMILIK) DAN TARIP ITU DIKEMBALIKAN. 
DAN TIDAKLAH TARIP ITU ADALAH HARGA. DAN 
SEBAGIAN ULAMA (YAKNI IMAM ABU HANIFAH) ME- 
NGATAKAN: "BUDAK PEREMPUAN ITU MILIK ORANG 
YANG MENGGASAB KARENA TUANNYA SUDAH MENG- 
AMBIL TARIP (HARGA)". DAN DALAM HAL INI (BISA) 
TERJADI HELAH BAGI ORANG YANG MENYUKAI BU- 
DAK PEREMPUAN MILIK ORANG YANG TIDAK HEN- 
DAK MENJUALNYA, MAKA DIA MENGGASABNYA DAN 
BERDALIH BAHWA BUDAK ITU SUDAH MENINGGAL 
HINGGA TUANNYA MENGAMBIL TARIP (HARGA)NYA 
MAKA HALALLAH BAGI ORANG YANG MENGGASAB ITU 
BUDAK PEREMPUAN MILIK ORANG LAIN. 


PIA bar GEN SA IG LM 
: by apa 


6616. Nabi saw. bersabda: "Harta (sebagian) kamu Na haram ba- 


Aa PRA BASE SALA -TW 
2: au 44, 9 PN PPN Ce edi PRP Ni 

5 Tapa hp #SUNEE 
5 : Na TANK 


- 
2 LA 


3 # . 31 
X “ai, . 2. Aya - mn 1AK IAIA 
2” 18 70 

- bis Sya A23 Al aa ILSL i Ta 

6618. Dari Ummi Salamah, dari Nabi saw., beliau bersabda: "Se- 
Sungguhnyalah manusia (seperti kamu, yang berhukum dengan keadaan 
lahiriyah), dan sesungguhnya: kamu bertengkar (dan mengadukan ke- 
padaku), dan barangkali sebagian kamu adalah lebih pandai dengan ar- 
gumentasi (hujjah)nya daripada sebagian (yang lain) dan aku memutus- 


kan kepadanya menurut arah yang aku dengar. Maka siapa yang aku 
putuskan sesuatu (haram) kepadanya dari hak saudaranya maka janganlah 


. 


106 107 


ia mengambil, karena sesungguhnya aku hanyalah memetik untuknya 
sepotong dari neraka (bila ia mengambil dengan keyakinan bahwa itu 


haram)". 
AL 


BAB 
DALAM PERNIKAHAN 


26303 
PN ATAS Sena 
Pam KKB: J5 BAE 
BS CU AAS KA, 


2 IA, NA 1 3? 
pnya 2 an as 6S gal 
9 22, UI eat 2 23 

EP EAST SP : . ana 


122 - P 21 
ne ENI, $ SAS) 


BELI SS BS 6 


PA) NA dai 

aa 
6619. Dari Abu Hurairah ra., dari Nabi saw., beliau bersabda: "Ti- 
daklah perempuan gadis dinikahkan sehingga ia diminta izinnya, dan 
tidaklah perempuan janda (dinikahkan) sehingga ia diminta urusan (mu- 
syawarah)nya". Lalu ditanyakan: "Wahai Rasulullah, bagaimanakah izin- 

nya (perempuan gadis)?" Beliau bersabda: "Apabila ia diam". 

Dan sebagian ulama (yakni Imam Abu Hanifah) mengatakan: "Apabila 
perempuan gadis belum diminta izinnya dan dia belum dinikahkan, lalu 
seorang laki-laki berhelah yaitu mendirikan dua orang saksi (dengan per- 
saksian) palsu bahwa ia telah mengawini perempuan itu dengan ridhanya, 


108 


maka hakim menetapkan pernikahannya sedangkan suami itu tahu bahwa 
persaksian itu batal, maka tidak apa-apa ia menjimaknya dan perkawinan 
tersebut adalah perkawinan yang dibenarkan (sah)" 


9 2 JA OI 


AA Pa dna LASGA 2 - w. 
PE dearp 2 EN SPN NS ara 
NE ara Nag EV KAA LA 
Sasa Lana 53 HA ES un 
Ni Aa pad Ai WI A2 Kp, 


6620. Dari Al-Gasim (Ibn Muhamad Ibn Abu Bakar Al-Shiddig), 
bahwa sesungguhnya seorang perempuan dari keturunan Ja'far khawatir 
dikawinkan oleh walinya sedangkan dia benci (kepada calon suaminya), 
maka dia mengutus kepada dua orang guru dari Anshar: Abd Al-Rahman 
dan Mujammi' yakni putra-putra Jariyah. Maka dua orang utusan ini 
berkata (kepada perempuan itu): "Sungguh janganlah kamu takut, sung- 
guh Khansa” binti Khidzam dinikahkan ayahnya sedang dia membenci, 
maka Nabi saw. mengembalikan (nikah) itu". 

Pe 


AAS AN SEN Sab Jie - w 
OI PE SISA, Papa 
Ae pa an Sati 
FA AL, Al LG, aa 

SE Ea PA 
SE ag BK 


109 


Gw 


ALASAN An AAS 


— 6621. Dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 
"Tidaklah perenepuan janda dinikahkan sehingga dia diminta urusannya, 
dan tidaklah perempuan gadis dinikahkan sehingga dia diminta izinnya". 
Mereka bertanya: "(Wahai Rasulullah), bagaimanakah izinnya?" 

Beliau bersabda: "Diamnya". 

Dan sebagian manusia (yakni Imam Abu Hanifah) mengatakan: "Apabila 
seseorang berhelah (menipu) dengan dua orang saksi palsu terhadap 
(Pengakuan) dinikahkannya seorang perempuan dengan perintahnya, lalu 
hakim menetapkan pernikahannya dengan dia, sedang suami tahu bahwa 
dirinya belum menikahinya sama sekali, maka longgarlah (boleh) baginya 
pernikahan itu dan tidaklah apa-apa baginya bermukim bersama pe- 
rempuan itu". 


Ba Per ES WA 332 AN 
AL 3 ESA GEA j3 Al 

SI MERE sai 
8) Papa AA 
G3 KASI IG, Ie Ala at Sa TES 


v. 


JS Panen k33 
RAMA AN GP BILA EA I3 


6622. Dari Aisyah ra., dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Pe- 
rempuan gadis diminta izinnya". Aku (Aisyah) berkata: "Sungguh pe- 
rempuan gadis itu malu". Beliau bersabda: "Izinnya adalah diamnya". 
Dan sebagian ulama (yakni Imam Abu Hanifah) mengatakan: "Apabila 
seorang laki-laki mencintai perempuan yatim (janda) atau gadis, dan pe- 
rempuan itu menolak (tidak mau dikawin dengannya), lalu laki-laki itu 


110 


berhelah, dia mendatangkan dua orang saksi (yang menyatakan) bahwa 
dia telah menikahinya, lalu perempuan yatim itu baligh dan ridha (me- 
nerima), lalu hakim menerima persaksian palsu itu, sedang suami me- 
ngetahui kebatalannya, maka halallah baginya menjimaknya". 

71 


» x. Da2 bana 
PP AA 


aa As dls 


YANG DIBENCI BERUPA HELAH PEREMPUAN BER- 
SAMA SUAMI DAN PEREMPUAN-PEREMPUAN MADU. 
(ISTRI LAIN BAGI SUAMINYA), DAN YANG TURUN KE- 
PADA NABI SAW. DALAM MASALAH ITU. 


al Je AN Ip SK GA See AN 
BL, Tata LES L, (aan 
JAS iba PISAAJENAN Pama 
SR VE ila ke Pen aan Ra 2- 
Gp? Dena, Pn 
Mn Ja IE yaa 
SEA 23 aus TU 


ya TA 21 2.7 
BEI NIAS Bsd M3 


111 


19 1 »” 


Raba MOP 


BN Jade PNS 
paDa «PE Nagan sa 
KA EyE pa MEA 
Sana ayat 2 ANA 
PA AA KATA KANAN 
JBL SAS ANN ali, 
23 sa Ta BN 5 
Si As BSA 3 sal 1S 
Gal IG Ela Lis aa H3 
EA 332 AE EA yna 
sn aya KPA ta 
DA DnA3 PMA SEA ES 
agan Ah INA ga NA SAG 
NG, MAT A33 226, 1d 


KI 


6623. Dari Aisyah, dia berkata: Adalah Rasulullah saw. menggemari 
manisan (kurma) dan menggemari madu, dan adalah beliau apabila shalat 


Lah 


112 


Ashar melewati istri-istri beliau lalu beliau mendekat kepada mereka. 
Maka beliau masuk kepada Hafshah (binti Umar), maka beliau berdiam 
dihadirat Hafsah lebih lama daripada kebiasaan beliau berdiam. Maka 
aku (Aisyah) bertanya mengenai (sebab berdiam lama) demikian, lalu 
(seseorang) berkata kepadaku, "Seorang perempuan dari kaumnya (Haf- 
sah) menghadiahkan madu sewadah, maka dia memberi minum kepada 
Rasululah saw seteguk madu itu". Maka aku berkata: “Ingat, demi Allah, 
pastilah aku menghelah kepada beliau", lalu aku menuturkan demikian 
kepada Saudah. Aku berkata (kepada Saudah, istri Nabi): "Apabila beliau 
masuk kepadamu, beliau hendak mendekat kepadamu, maka katakanlah 
kepada beliau, "Wahai Rasulullah, engkau memakan getah (manisan, ber- 
bau tidak sedap)", maka beliau akan mengatakan (kepadamu) "Tidak", 
maka katakanlah kepada beliau, "Dan apakah bau ini?" -- Dan adalah 
Rasulullah saw. benar-benar tidak menyukai bahwa dari dirinya didapati 
bau (tidak enak)--, maka sungguh beliau akan menjawab, "Hafsah mem- 
beri minum kepadaku seteguk madu", maka katakanlah kepada beliau, 
"Lebahnya (madu itu) menggembala (makanannya) pohon (yang bergetah 
tersebut) dan akan aku katakan demikian kepada beliau, dan katakanlah 
olehmu, hai Shafiyah". 

Maka ketika beliau masuk kepada Saudah, --Aku (Aisyah) berkata: - 


. “Saudah mengatakan (kepadaku), "Demi Dzat, Yang tiada Tuhan selain 


Dia, sungguh aku hampir bersegera kepada beliau oleh sebab perkataan- 
mu kepada itu, dan sungguh beliau berada di pintu karena takut kepada- 
mu. Lalu ketika Rasulullah saw. mendekat (kepadaku), maka aku berkata 
kepada beliau: "Wahai Rasulullah, engkau makan getah (manisan)?" 
Beliau menjawab: "Tidak" 

Aku katakan: "Maka apakah bau ini?" 

Beliau menjawab: "Aku diberi minum oleh Hafsiah seteguk madu". 

Aku (Saudah) berkata: "Lebahnya menggembala (memakan) pohon (ber- 
getah itu)". 

Maka ketika beliau masuk kepadaku (Aisyah), maka aku katakan kepada 
beliau sebagaimana (aku katakan kepada Saudah) itu. Dan beliau masuk 
kepada Syafiyah, maka dia berkata sepadan itu. Lalu ketika beliau masuk 
kepada Hafshah, dia berkata. kepada beliau: "Wahai Rasulullah, hendalah 
aku memberi minum kepada engkau dari madu ini?". 

Beliau bersabda: "Aku tidak membutuhkannya". 

--Aisyah berkata: --Saudah mengucapkan: "Subhanallah, sungguh aku 


113 


menghalangi beliau (untuk minum madu)". 
--Aisyah berkata: --Aku katakan kepadanya (Saudah): "Diamlah kamu". 


AN AI JEIaL 


BAB 


YANG DIBENCI BERUPA HELAH DALAM LARI DARI 
THA'UN 


ED Anju ME pl AS ye NW 
Pn 3 22 Jd Is NN 
Aa Ida Aan aan 

yA Ia La Te Ka kata: 2424 Le 


(eh 


KI AK AE NS 


rd 


Ah Sneak . TN Al Ia 
Na 2 Yaa 


6624. Dari Abdullah Ibn 'Amir Ibn Rabi'ah, bahwa Umar Ibn 
Khathab ra. berangkat ke Syam (18 H). Sesampai di Saragh (dekat Syam) 
beliau menerima berita bahwa (tha'un) menjangkiti Syam, lalu Abd Al- 
Rahman Ibn 'Auf memberitakan kepada beliau bahwa Rasulullah saw. 
bersabda: "Apabila kamu mendengar (kejadian tha'un) di suatu negeri, 
maka janganlah kamu maju (mendatangi) kepadanya, dan apabila terjadi 
disuatu negeri sedangkan kamu berada di dalam negeri itu maka jangan- 
lah kamu keluar (dari negeri itu) untuk menghindar darinya". Maka Umar 
kembali dari Saragh. 


114 


YEPNES 


6625. Dari Salim Ibn Abdullah, bahwa sesungguhnya Umar (Ibn 
Khathab) berangkat (dari Saragh itu) tidak lain karena haditsnya Abd Al- 
Rahman. 


ml vlaatuyl desa AA 

an Po MANA USER 

MMA BN KAK 

BEA IE An A3 EA Jajan 

53 Da MEA SAN, 
BA 


ATA Sitaan PL | 


6626. Dari 'Amir Ibn Sa'id Ibn Abi Waggash, bahwa beliau men- 


dengar Usamah Ibn Zaid berbicara kepada Sa'd (Ibn Abi Waggash) 
'bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. menutur penyakit (tha'un), lalu 
beliau bersabda: "(Itu) siksaan --atau adzab-- dimana sebagian umat di- 


siksa dengannya, kemudian tersisa darinya sedikit sisa lalu menghilang 
sekali tempo dan datang kepada (sebagian umat) yang lain. Maka siapa 
mendengar (ada tha'un) di suatu negeri maka sungguh janganlah ia 
mendatangi padanya dan siapa yang berada di suatu negeri dimana tha'un 
itu terjadi di sana maka janganlah ia keluar untuk menghindar darinya". 

P/ 


#.., NN ai 
PALg 
BAB — : 
DALAM (HELAH MENARIK KEMBALI) HIBAH, DAN 


SYUF'AH (HAK PEMBELIAN SECARA PAKSA KARENA 
PUNYA HAK Kanak ATAU HAK BERTETAN Pa 


333 s1 Aa Kh 2 amdla3 


115 


SEN ERP ON AN Ag Taja 


dns NA 
Kan aga ade An) LS NAN SI 
PA 


Dan sebagian ulama (yakni Abu Hanifah) mengatakan: "Apabila (se- 
seorang) memberikan suatu hibah 1000 dirham atau lebih hingga (uang 
itu) berhelah dalam hal ini kemudian penghibah menarik kembali hibah- 
nya, maka tidak ada (kewajiban) zakat atas seorang dari keduanya". Ma- 
ka beliau (yang mengatakan) ini menyalahi Rasulullah saw. dalam hibah 
dan beliau menggugurkan zakat. 


3 aer TON Cop 2 

# Je JELAS EL - -VNV 

3 3 £ AA 
, j5 ni MS An AOA 15 5 

. “ Sea , 
$ AI ROA ama 

6627. Dari Ibnu Abbas ra., dia berkata: Nabi saw. bersabda: "Orang 
yang menarik kembali pemberiannya adalah seperti anjing menarik 


(memasukkan) kembali muntahannya. Dan tidak adalah bagi kami 
perangai buruk". 


ASN Yan s3 Pa Laras UN 
Ca Na GA Paska 
Aa at KA a34 39 
ya JB , KAN 5 3 yA 


2. 


25 Ne anna Naa pa: Na MA 
PJ 2g 90 71 315 


Ios Sa : SE 3 Sant. Ha Gap 

DER JST NP 
By IPTA IU pan ns SI 

ea Kane et 5, 


6628. Dari Jabir Ibn Abdullah, dia berkata: Nabi saw. membuat 
syuf'ah hanyalah pada setiap barang (tanah) yang tidak bisa dibagi 
(sebagai milik bersama). Maka apabila batas-batasnya terjadi dan ja 
jalannya dihalang-halangi maka tidak ada Syuf'ah. 

Dan sebagian ulama (yakni Imam Abu Hanifah) mengatakan: 
"Syuf'ah adalah karena bertetangga". Kemudian beliau (Abu Hanifah) 
menuju kepada apa yang dipeganginya kuat-kuat (yakni menetapkan 
bahwa syuf'ah adalah karena bertetangga), lalu beliau membatalkannya. : 
Dan beliau mengatakan: "Apabila ia hendak membeli rumah maka 
dikhawatirkan rumah itu diambil oleh tetangga dengan cara syuf'ah, lalu 
ja membeli satu saham dari seratus saham kemudian ia memberi se- 
lebihnya, dan adalah bagi tetangganya hak syuf'ah pada saham pertama 
dan tidak ada hak syuf'ah baginya pada saham rumah selebihnya. Ia bisa 
berhelah dalam hal itu". 


317 


353 AN EN EN 9 £3E INA 
LC 2 Et PRA 
PE Aa 2 II PL 9 
Gasa OM EN AI BN JUS ya 
Pn EU RE TAU AG PRE Pad 
ANIS S5 3S) pena 


Libas MG: Aa Se Kaban ah REA Ap 285 


kd 
& 


Pa Ai Jah 3: Yaraanaaa 22X 
na UHA 5 AR A2 


. 


PEN EK IKL 


3:5 


PAKAR : ANE 
NE Ea Kang AE 
IL aa laen nan pra 


. 49. . 2 

na Kn 4 ep s3 35 
6629. Dari 'Amr Ibn Al-Syarid, dia berkata: "Al-Miswar Ibn 
Makhramah datang lalu meletakkan tangannya pada bahuku, lalu aku 
berangkat bersama dia kepada Sa'd (Ibn Abi Waggash). Maka Abu Rafi” 
berkata kepada Al-Miswar: "Hendaklah kamu memerintahkan orang ini 
(Sa'd) supaya membeli rumahku yang berada di dalam rumah (besar, 
apartement)ku". Maka Sa'd berkata: "Aku tidak menambah (harga) pada- 

nya atas 400 secara berangsur-angsur --atau cicilan--" 
Abu Rafi” berkata: "Aku diberi 500 secara kontan, lalu aku mencegah 
jual-beli. Dan seandainya aku tidak mendengar Nabi saw. bersabda: "Te- 
tangga lebih berhak dengan yang didekatnya", tidaklah aku menjualnya 
kepadamu --atau: Tidaklah aku memberikannya kepadamu--". Aku (Ali 
Ibn Al-Madini) berkata kepada Sufyan (Ibn "Uyainah) bahwa sesungguh- 
nya Ma'mar tidak mengatakan demikian. Sufyan berkata: "Tetapi dia 

(Ibrahim Ibn Maisarah) berkata demikian kepadaku". 


(Dan sebagian ulama (yakni Imam Abu Hanifah) mengatakan: "Apa- 
bila hendak menjual syuf'ah maka bisa menghelah sehingga membatal- 
kan syuf'ah. Maka penjual menghibahkan rumah itu kepada pembeli dan 


118 


XIRIVHANG 


menerangkan batas-batasnya serta menyerahkannya kepada pembeli, se- 
dang pembeli menggantinya dengan 1000 dirham (misalnya), maka tidak 
ada syuf'ah bagi orang yang berhak mengambilnya dengan syuf'ah". 


SN AA MAL aras 3S -nny 
Hijaber Una JS 
BELA Tah ng NA ena Ta 


ANE Ha SEN AT 2033 
PI RAM gua 


ASN.» ne 
( 


. 

bar - Petani 
6630. Dari Abu Rafi? (yakni Aslam, budak yang dimerdekakan Ra- 
sulullah), bahwa Sa'd (Ibn Abi Waggash) menawar rumahnya dengan 
(harga) 400 misgal (emas), maka dia (Abu Rafi? berkata: "Seandainya 


.aku tidak mendengar Rasulullah saw. bersabda, "Tetangga adalah lebih 
6 berhak terhadap yang di dekatnya pastilah aku tidak memberikan(nya) 
? Kepadamu". 


Dan sebagian ulama berkata: "Apabila membeli bagian rumah lalu 
dia bermaksud membatalkan syuf'ah, maka dia menghibahkan (bagian 
rumah itu) kepada anaknya yang masih kecil, dan tidak ada tuntutan 
sumpah atasnya(anak kecil), terhadap hibah)". j 


Ane ai JESA 


HELAHNYA AMIL (PETUGAS) SUPAYA MENDAPATKAN 
HADIAH : 


Ia PEG TP o (Je sasa 323 13 an 


A3 Z-. - 


j s 13 s4 C6. 4 
AK AA 
Ko Ja dea AG KKB: AN x ae HNS Sah 
ea Ie, AI PAKA Pa SL 
SE Ha Mona 3 Galah Na Oa 
Se RA 3 GAS Gea NS 
JA ARE, KE 
it Anya YAAA ea Jar 
( # 3 0G 

IE BEAN An Kn, Mm Iya 
HA ae 253 aa 
Sa Ina iS LAN Tah Tip 
au N Kn Sa 
ES, Kia TAAT yen Pena 
PLAT / alan G2 ga 0 12), 

H3 3 Igo Mal Caca 010) 

aa OA NA 9? 1 

- aan Sak ja 
6631. Dari Abu Humaid Al-Sa'idi, dia berkata: Rasulullah saw. 
mengangkat seorang -laki-laki, yang dipanggil Ibnu Lutbiyah, sebagai 


amil shadakah (zakatnya) bani Sulaim. Lalu sesudah ia datang (mem- 
bawa shadagah) maka beliau (Nabi memerintahkan seorang untuk) 


120 


menghitungnya, dia (amil) berkata: "Ini harta kalian, dan ini hadiah 
(yang diberikan kepadaku"). Maka Rasulullah saw. bersabda (kepada- 
nya), "Tidakkah kamu duduk di rumah ayah dan ibumu hingga hadiahmu 
datang kepadamu, apabila kamu benar". Kemudian beliau berkhutbah ke- 
pada kami, maka beliau bertahmid kepada Allah dan memuji kepada- 
Nya, kemudian beliau bersabda: "Amma ba'du, sungguh aku mengangkat 
seorang laki-laki dari kamu sebagai amil atas suatu tugas dari tugas-tugas 
yang dikuasakan Allah kepadaku, lalu laki-laki itu datang, maka di- 
katakannya: "Ini hartamu dan ini hadiah yang dihadiahkan kepadaku". 
Tidaklah (sebaiknya) ia duduk di rumah ayah dan ibunya hingga. ha- 
diahnya datang kepadanya. Demi Allah, tidaklah seorang dari kamu 
mengambil sedikit (harta zakat itu) tanpa haknya kecuali ia bertemu 
Allah dengan menggendong (barang yang diambil)nya di hari kiamat. 
Maka pastilah aku mengenali seorang dari kamu, yang bertemu Allah 
dengan (keadaannya) menggendong unta (di leher) yang melenguh atau 
(menggendong) lembu yang menguak atau kambing yang mengembik". 
Kemudian beliau mengangkat dua tangan hingga terlihat putih-putih 
ketiak beliau, sedang beliau bersabda: "Wahai Allah, apakah aku sudah 
menyampaikan (perintah-Mu)?". (Demikian) sepenglihatar. mataku dan 
sependengaran telingaku (Abu Humaid). . 


KAPAN Let Jep IE - -WY 
| Ann GEA A1 
2 ba SS Las Je, 


Cena eat (ENG, 1 33 
092621535 2 3 SSI TEA 33 
23 e DAN, tem ni Asa 


aan Al WE Ta HA, 


121 


- 


See hat bala AAN 1 JA IN 


2-8 TAU, 


Si sa AB em api 


mana 


9 dl) DNAN SATA 3 
SE AAA ep SI 
JAN ASI yaa AGAN Get Seni Rey 


Want, £ Pe Ka 3 Jan 


Na AA aa 
PIA £ Ka aa 
ASI. Wana AU 13 SENJA SG 

AE Tang 


6632. Dari Abu Rafi', dia berkata: Nabi saw. bersabda: "Tetangga 
adalah lebih baik berhak terhadap (apa atau siapa) yang didekatnya (de- 
ngan menjaganya atau bershadakah kepadanya)". 

.Dan sebagian ulama (yakni Imam Abu Hanifah) mengatakan: "Apa- 
bila (seseorang hendak) membeli rumah seharga 20.000 dirham (misal- 
nya), maka tidak apa-apa menghelah (mengotak-atik untuk menggugur- 
kan syuf'ah) sehingga ia membeli rumah itu dengan 20.000 dirham. Dia 
membayar dengan tunai kepada penjual, 9.999 dirham dan membayar 
tunai kepadanya satu dinar sebagai (pembayaran) kekurangan dari 20.000 
dirham. Maka apabila orang yang berhak syuf'ah menuntut pengambilan 
rumah itu dengan 20.000 dirham (maka bisa mengambilnya) dan apabila 
tidak (mau dengan 20.000 dirham) maka tidak ada jalan baginya terhadap 
rumah itu. Lalu apabila rumah itu sudah ada yang berhak (selain penjual) 
maka pembeli minta kembali kepada penjual sejumlah uang yang 
diserahkannya yaitu 9.999 dirham dan satu dinar, karena ketika barang 
yang dijual adalah hak orang lain maka transaksi dalam dinar (atau 
rumah) itu menjadi rusak. Lalu apabila dia menemukan aib pada rumah 


122 


itu sedangkan rumah itu belum menjadi haknya, maka dia bisa me- 
ngembalikannya dengan (pengembalian 20.000 dirham". 

--Beliau (Imam Al-Bukhari) mengatakan: --Maka sebagian ulama itu 
memperbolehkan penipuan ini ditengah kaum muslimin. --Dan beliau 
(Imam Al Bukhari) berkata: --Nabi saw. bersabda: "Tidak ada penyaki, 
tidak ada kekotoran dan tidak ada pencurian". 


N - - , 12 9.0 | 
Kata goa BSau, Ala yebie -TNY 
.. "4 
LE Je “Ope Ea LI 
231430 ' 5 9.211 2 2034 Papa 
. PU 1 | 
Sadar bedain Ka Paya Kanak djeta 
6633. Dari ' Amr Pn san bahwa sesungguhnya Abu Rafi” 
menawar rumah kepada Sa'd Ibn Malik (Abu Waggash) dengan harga 
400 misgal, dan dia mengatakan: "Sungguh seandainya aku tidak men- 


dengar Nabi saw. bersabda, "Tetangga adalah lebih berhak terhadap yang 
dekat dengannya", tidaklah aku menyerahkannya (rumah) kepada kamu". 


123 


PAN sai) oh 


KITAB 
TAFSIR 


sae Pep Rat Aap KEL 


EA P 3 ba ar GAN KA 
: Aa: 2 


BAB 


TA'BIR (TAFSIR) MIMPI, DAN WAHYU PERTAMA SE- 
BAGAI PERMULAAN RASULULLAH SAW. MENERIMA 
ADALAH IMPIAN YANG BAGUS 


(AI Blellge2h asas LAN 


5 Pa AN Al Ian Ta 
SENI Fa PE SATA 


“Ino An MAAN 


AS PE P3 2 Suska LA 
5 Agra DN | 3S 1329 

| z - mad" R3 red 
SEA aka Adi ea 


124 


PEN EU 2 :3 EYE ARA 231 
LA Ga RJ AA SANA 
“4 aja LD “ 23 Lan Aan 


AIR it Benar 133 aj 
LAST Send Tegas 
SN Ja 2s HN rn, bls 


SN Der AA ES ata 2 


Aa Yep Hua 2 224 2211 Sada 
In AG IN era Pra 


“33 Kg as PTM Ad) - 20124 
EA AE Aas? Ea a 
ln Paten AA AS 


an. 2.2 8 La KUTA 


HO La Ane 28 JIE “31 
SEN KASN, 2. Ia 
TA SA Z Ia 5 Apa Sa | 


a-12-2 ? 


aa Ae ha Al RA 


AN nee PP P3 : 


SINDEN KE, H3 25 
BUM BY Aa 
nh AA PA e 
A2 SA) Hoa 
Ea Pe a pesan . AS S5 
KEREN LAU Hn 
2 Pan mer tts 


an Ji 


se STA “ba GASAN USA 2 anda as 
An one AN SA - 
ai SA 
pa nan B3 Nag 
aan ala CE PKAN 
Adegan sz 
SepaAs SA AO Tanah 
NS TE 1 AE KELIS 
Peri IA 11 Ken Anta 
SIS YAI) ob 3 MS II UEA 


126 


Ca 


— 


3 TN 2 P) 
| AMA 21 
6634. Dari Aisyah ra., bahwa sesungguhnya dia berkata: Permulaan 
wahyu di mana Rasulullah saw. dimulai dengan wahyu itu adalah impian 
yang benar (tidak kacau, yang tidak perlu ditafsirkan) di dalam tidur, 
maka adalah beliau tidak bermimpi kecuali impian itu datang bagai 
padangnya Shubuh. Lalu beliau mendatangi (goa) Hira', maka beliau 
bersemedi --beribadah-- di sana beberapa malam (dan siang harinya) 
yang berbilang. Dan beliau berbekal untuk (keperluan beribadah) itu 
kemudian beliau pulang kepada Khadijah maka Khadijah memberi bekal 
kepada beliau untuk sepadan (beberapa hari) itu, hingga wahyu itu datang 
kepada beliau dengan tiba-tiba ketika beliau berada di. dalam goa Hira”, 
(yaitu) malaikat (Jibril) datang kepada beliau di goa itu, lalu dia berkata: 
"Igra' (bacalah)". 
Maka Nabi saw. bersabda kepadanya: "Tidaklah aku bisa membaca". 
Lalu dia menangkapku dan mendekapku hingga dekapan itu memayahkan 
aku, kemudian dia melepaskan aku, lalu dia mengatakan: "Igra", maka 
aku katakan: "Tidaklah aku bisa membaca". Lalu dia menangkap aku dan 
mendekap aku --yang kedua-- hingga demikian memayahkan aku. Ke- 
mudian dia melepaskan aku, lalu dia berkata: "Igra", maka aku mengata- 
kan: "Tidaklah aku bisa membaca", lalu dia mendekap aku -- yang ketiga 
-- hingga demikian memayahkan aku. Kemudian dia melepaskan “aku, 
lalu dia membacakan: 


. Ilesa Deny ja KE CAN B3 ae: # Lal 
AYI As. AL PA AAA NONA FN 
: pera | 
Bacalah dengan nama Tuhanmu Yang Maha Menciptakan. Dia 
telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan 
Tuhan mulah Yang Paling Pemurah, Yang mengajar (manusia) 


dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada Mangsa, 
apa yang tidak diketahuinya. Sa 1-5). 


127 


Lalu beliau kembali dengan (membawa) ayat-ayat itu dalam keadaan be- 
likat beliau gemetar, hingga beliau masuk kepada Khadijah, maka beliau 
berseru: "Selimuti “aku.. selimuti aku". Maka Khadijah menyelimuti be- 
tiau hingga hilanglah keterkejutan itu dari diri beliau, lalu beliau ber- 
sabda: "Wahai Khadijah, apakah sesuatu pada diriku?", dan beliau mem- 
beritakan khabar itu kepada Khadijah, dan beliau bersabda: "Sungguh 
aku mengkhawatirkan diriku (tidak mampu menghadapi dan membawa 
beban wahyu ini)". Maka Khadijah berkata kepada beliau: "Tidaklah 
demikian, berbahagialah. Maka demi Allah, tidaklah Allah selama-lama- 


nya akan memperhinakan engkau. Sungguh engkau menyambung kerabat (Sila- | 


turrahim), engkau benar dalam bicara, engkau menanggung kepayahan 
(seperti infak kepada tamu, anak yatim, keluarga dll), engkau memulia- 
kan tamu (menjamu makan dan menyediakan tempat) dan engkau me- 
nolong terhadap peristiwa-peristiwa benar". Kemudian Khadijah berang- 
kat dengan beliau hingga dia datang bersama beliau (mengantarkan) 
kepada Waragah Ibn Naufal Ibn Asad Ibn Al-uzza Ibn Oushai --yaitu 
putra dari paman Khadijah. Ia menulis kitab berbahasa Arab, maka ia 


menulis (dengan menyalin) Injil dengan bahasa Arab sejumlah penulisan : 


yang dikehendaki Allah. Dan ia adalah orang tua yang lanjut usia lagi 
buta penuh--. Maka Khadijah berkata kepadanya: "Wahai putra paman, 
dengarkanlah (peristiwa) dari keponakanmu", maka Waragah berkata: 
"Hai Nak, apakah yang kamu lihat?". Lalu Nabi saw. mengkhabarkan pe- 
ristiwa yang dilihatnya itu kepada Waragah. Maka Waragah mengatakan 
kepada beliau: "Itu Namus (Jibril), yang telah diturunkan kepada Musa. 
Alangkah baiknya sekira aku masih muda (perkasa) di masa kenabianmu, 
alangkah baiknya sekira aku masih hidup di saat kamu diusir (di- 
keluarkan dari negerimu) oleh kaummu" Maka Rasulullah saw. bersabda: 
"Dan adakah mereka itu akan mengeluarkan aku?" Waragah bertuah: "Ya 
(mereka hendak mengeluarkan kamu). Tidaklah sama sekali seorang 
laki-laki yang datang membawa apa (wahyu) yang kamu bawa itu kecuali 
dia dimusuhi. Dan jika aku mengalami hari (penyebaran nubuwat)mu, 
maka aku membelamu dengan pembelaan yang kuat". 

Tidak lama kemudian Waragah meninggal, dan wahyu terhenti selama 
tenggang (dua setengah atau tiga tahun), hingga Nabi saw. bersedih se- 
kali -- menurut riwayat yang sampai kepada kami -- dimana beliau, de- 
ngan kesedihan itu, berangkat di pagi hari berkali-kali untuk terjun dari 
puncak yang tinggi. Maka ketika beliau melongok di puncak gunung un- 


128 


tuk melemparkan diri beliau dari sana, Jibril menampak kepada beliau, 
lalu Jibril berkata: "Hai Muhammad, sungguh engkau adalah Rasul Allah 
sebenar-benarnya". Maka dengan demikian kalbu beliau tenang dan jiwa 
beliau tatak. Lalu beliau kembali, dan ketika tenggang wahyu terjadi Ia- 
ma maka beliau (kembali) pergi pada pagi hari untuk serupa demikian: 
maka ketika beliau melongok di puncak gunung, Jibril menampak kepada 
beliau dan Jibril berkata sepadan demikian kepada beliau. 
"3 “Talang A10 23 4 
- w £ 
AS A3 MELAN L 


"ea 


ON LK ot 23 IOI KR 
SEN BLN Alan SS 

LE AK 2 NT 
LAMA LN 
PLATE A LA wadta 9 0 
YEN ET AYANG 2 


ul A 
2 0 () 2 An 090 
2303 Ip Ja adan IA 
, oi nga 2 " 
. 23 aga 
BAB 


MIMPI ORANG-ORANG SHALIH. DAN FIRMAN ALLAH 
TA'ALA: "SESUNGGUHNYA ALLAH AKAN MEMBUKTI- 
KAN KEPADA RASUL-NYA TENTANG KEBENARAN 
MIMPINYA DENGAN SEBENARNYA (YAITU) BAHWA 
SESUNGGUHNYA KAMU PASTI AKAN MEMASUKI MAS- 
JIDIL-HARAM, INSYA-ALLAH DALAM KEADAAN AMAN, 
DENGAN MENCUKUR RAMBUT KEPALA DAN MENG- 
GUNTINGNYA, SEDANG KAMU TIDAK MERASA TAKUT. 
MAKA ALLAH MENGETAHUI APA YANG TIADA KAMU 
KETAHUI DAN DIA MEMBERIKAN SEBELUM ITU KE- 
MENANGAN YANG DEKAT" (48/Al-Fath 27). 


129 


hh Jodaps Mela E Ka 
SANGE JGA Date 


...903 


Pas (z GA SN Babat Pa 


6635. Dari Anas bin Malik, bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. 
bersabda: "Mimpi yang bagus (shalih) dari laki-laki shalih (atau pe- 
rempuan shalihah) adalah satu bagian dari 46 bagian dari nubuwat (ke- 


nabian)". 
AG 


BAB 
MIMPI DARI ALLAH 


Tindkle hn Ma MWA 
PRANK NAN GA JG 


6636. Dari Abu Oatadah, dari Nabi saw., beliau bersabda: "Mimpi 
(yang baik) adalah dari Allah dan mimpi (yang buruk) adalah dari 


syaitan". 


9 20 


LI GAY SAN 


HA Vip (Rasta ate 
S5 Pe SAE AN AL S3 laa 


4 IMA, SL 
KAN MAN ap UBK IS 


130 


SEN rana 855, CAT, 

6637. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa sesungguhnya dia men- 
dengar Nabi saw. bersabda: "Apabila seorang dari kamu melihat suatu 
mimpi yang menyenangkannya maka sesungguhnya mimpi itu hanyalah 
dari Allah, maka hendaklah ia memuji Allah (bertahmid) atas mimpinya 
itu dan hendaklah ia memberitakannya. Dan apabila ia melihat (ber- 
mimpi) tidak demikian dari yang tidak menyenangkannya maka sesung- 
guhnya mimpi itu hanyalah dari syaitan, maka hendaklah ia memohon 
perlindungan (ta'wwudz kepada Allah) dari keburukannya dan janganlah 


menuturkannya kepada seseorang, maka mimpi itu tidak membahaya- 
kannya (madharat)". 


NA dn an ENYA 
2631 823 0-9 
2 Gan Se 


MIMPI YANG BAIK ADALAH SEBAGIAN DARI 46 BAGI- 
AN DARI KENABIAN (NUBUWAT) 


5 


21 ae 
basa z3 3 IT ag 
Aang, keatna APA 4, Jk 
4 » . 3011 “AI LA na J3 (513 
Ksua Arak 1 emut Aa Para “4 2-5 
- 2 453 
6638. Dari Abu Oatadah, dari Nabi saw., beliau bersabda: "Mimpi 
yang baik adalah dari Allah dan mimpi (yang buruk) adalah dari syaitan. 
Maka apabila ia bermimpi (buruk) maka “hendaklah ja berlindung 


(ta'awwudz) darinya (syaitan) dan hendaklah ia meludah ke kiri, maka 
sesungguhnya (mimpi buruk) itu tidak membahayakannya". 


131 


5 AN JS SENE SARANA Sao kz OS s — 

AP NA - 

jaan Bay NG J3 Fa 
& BAN Gale 


6639. Dari "Ubadah Ibn Al-Shamit, dari Nabi saw., beliau bersabda: 
"Impian orang mukmin adalah satu bagian dari 46 bagian kenabian". 


AL 1 
3 A95 Pre PP Tak 
155 £ 3 
“2 
KA Dik ALI —, ea Na 
6640. Dari Abu Hurairah ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: 
"Impian orang mukmin adalah satu bagian dari 46 bagian kenabian 
(nubuwwah)". 
29x? 


AA Ina 5 SAYANG - AM 


2 AA . 24 at “31 - 
yan SANG Ga Jana Pa TE LS 
23 
“0 “aa AN BA Ea 
6641. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa sesungguhnya dia men- 


dengar Rasulullah saw. bersabda: "Impian yang baik adalah satu bagian 
dari 46 bagian kenabian (nubuwat)". 


LN) 


22 AU a27 


YANG MENGGEMBIRAKAN , 
4 A90) 212943 - 
San db Ye PN ag Op UN 


132 


Sea AA ate Jd 
era Mega LA “3 Ip IP TAAT 
NATA | 


6642. Dari Abu Hurairah ra., dia berkata: Aku mendengar Ra- 
sulullah saw. bersabda: "Tidak tertinggal dari kenabian selain berita- 
berita menggembirakan". Mereka bertanya: "Apakah berita-berita meng- 
gembirakan itu?" Beliau bersabda: "Impian yang baik". 


Pr aA »J 3 7 
vas 
sell 


BAB 
IMPIAN'NABI YUSUF 


MAA Tp en sa PEN ERI dd 
2217 BP. 929 ta bp Sa 
Header KENA, LAYEKAS Za 
sha Soranga TE ea PE 
2G. Gea SN DA NATA Tea 
pe SA Jia SG SE, 3 
(deler Kan k AJE, 5 NAN 
Pa 13 K3" NBA (zZ" Lag 
0 KO, Lan an nisa 
A3 GUN HE UA PENA : 


133 


« Sa BER ES IG 1 aa 


3. 


MAAN Na bagi ter Kanyha 
Ya Aam DIAN IPA 


Ea tag AYU Bi aa 


-. 


sa TI - AE Segel 
EA rs YO Ok 3 3 agan 


Dan firman Allah Ta'ala: (Ingatlah), ketika Yusuf berkata kepada ayah- 
nya: "Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat sebelas buah 
bintang, matahari dan bulan: kulihat semuanya bersujud kepadaku". 
Ayahnya berkata: "Hai anakku, janganlah kamu menceriterakan mimpimu 
itu kepada saudara-saudaramu, maka mereka membuat makar (untuk 
membinasakan) terhadap kamu. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh 
yang nyata bagi manusia". Dan demikianlah Tuhanmu (hai Muhammad), 
memilih kamu (untuk menjadi Nabi) dan diajarkan-Nya kepadamu 
sebagian dari ta'bir mimpi-mimpi dan disempurnakan-Nya nikmat-Nya 
kepadamu dan kepada keluarga Ya'gub, sebagaimana Dia telah menyem- 
purnakan nikmat-Nya kepada dua orang bapakmu sebelum itu, (yaitu) 
Ibrahim dan Ishag. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Mengetahui lagi Maha 
Bijaksana. (12/Yusuf: 4-6). 

Dari firman-Nya: "Wahai ayahku, inilah ta”bir mimpiku yang dahulu itu, 
sesungguhnya Tuhanku telah menjadikan suatu kenyataan. Dan sesung- 
guhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku, ketika Dia membebaskan 
aku dari rumah penjara dan ketika membawa kamu dari dusun padang 
pasir, setelah syaitan merusakkan (hubungan) antara aku dan saudara- 
saudaraku. Sesungguhnya Tuhanku Maha lembut terhadap apa yang Dia 
kehendaki. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mengetahui lagi Maha 


134 


Bijaksana". (100) "Wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah meng- 
anugerahkan kepadaku sebagian kerajaan dan telah mengajarkan kepada- 
ku sebagian ta”bir mimpi. (Wahai Tuhan) pencipta langit dan bumi. 
Engkaulah pelindungku di dunia dan diakhirat, wafatkanlah aku dalam 
keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan “orang-orang yang shalih". 
(12/Yusuf 100-101). 


Hal PL 
BAB 
IMPIAN NABI IBRAHIM AS 
v SA It PERAN “ya KAA 


ca JEI Babe S3 Baya 
— YA KEL Eau & Ae PE 
IS MEME AAN ME TES 
KUR EA N FN IA 


Dan firman Allah Ta'ala: Maka tatkala anak itu sampai (pada umur 
sanggup) berusaha bersama Ibrahim, Ibrahim berkata: "Hai anakku, se- 
sungguhnya aku melihat kamu dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. 
Maka pikirkanlah apa pendapatmu". Ismail menjawab: "Hai bapakku, 
kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya- allah kamu akan 
mendapatkan aku termasuk orang-orang yang sabar". Tatkala keduanya 
telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipis(nya), 
(nyatalah kesabaran keduanya). Dan Kami panggillah dia: "Hai Ibrahim, 
sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu", sesungguhnya de- 
mikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. 
(37/Al-Shaffat 102-105). 


135 


LN AS Aa 
B 


KESAMAAN MIMPI 


Da dd) 


BNN SAT LES AYY 
Eli Jana ARTI ASI 


49 


BA, AG ASEAN LELANG, JH 
: AN 


6643. Dari Ibnu Umar ra., bahwa sesungguhnya orang-orang (sha- 
habat) memimpikan Lailatul-Gadar pada (malam-malam) tujuh bari akhir 
dan sesungguhnya orang-orang (lain) memimpikannya pada sepuluh hari 
akhir, maka Nabi saw. bersabda: "Tuntutlah (Lailatul- -Oadar) itu pada 
(malam) tujuh hari akhir". 


LGA No AYU LS 
Ia 
BAB 
IMPIAN ORANG-ORANG PENJARA, ORANG-ORANG NA- 


KAL DAN ORANG-ORANG YANG MEMPERSEKUTUKAN 
(ALLAH). KARENA FIRMAN ALLAH TA'ALA: 


Mnera NI Bo 3 ES, 
IS ANE En eat 
Erat PES EN AS sah 


136 


LE HA LS an Sea D3 
Hen) 33 KI ES 
PANAI Pai aan 
re WA SB AL LL Spm : 
SAAD BILANGAN 33 e 
ear AA on EN EL da 1332 3 
Sepakat BM EN 
SIKA Yi Dina ad 
SAE Asa La Sa 
WES 5 Aa eta 
HNS tg SAN NI 
Aj ES SPS SALA 
GI EN TENAGA 


2g Bp d5 AA 3 Yi 


“MR ASI Da Ke 3 ce 


137 


LING Tes ea 
| en AA 9 Baen 
353 AN GE SA en NA, 
LA EGA ti 
n 3 PAT Pa TAP CP He 
aa Keras 2 KA Ian 3 lg kepang z 


- 


3 ta ber 3, Ig 33 284 st 


AAN 5 ES SILANG Ai ng Ga 
Pee han PA ra 
sen eka Ipa SISA KA, 
pa una. rena 
Jne IL Le Hy ASN 


GAS KAN AM upah 


5 pa BEA. se 
(ara “aja si Ep Dea a35 TAI 
AAS SEN AAA 


138 


Dan bersama dengan dia masuk pula ke dalam penjara dua orang pe- 
muda. Berkatalah seorang di antara keduanya: "Sesungguhnya aku ber- 
mimpi, bahwa aku memeras anggur". Dan yang lain (kedua) berkata: "Se- 
sungguhnya aku bermimpi, bahwa aku membawa roti di atas kepalaku, 
sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami ta”birnya, sesung- 
guhnya kami memandang kamu termasuk orang-orang yang pandai 
(mena'birkan) mimpi". (36) Yusuf berkata: "Tidak disampaikan kepada 
kamu berdua makanan yang akan diberikan kepadamu melainkan aku 
telah dapat menerangkan jenis makanan itu, sebelum memakan itu sam- 
pai kepadamu. Yang demikian itu adalah sebagian dari apa yang di- 
ajarkan kepadaku oleh Tuhanku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan 
agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, sedang mereka 
ingkar kepada hari kemudian. (37). Dan aku mengikut agama bapak- 
bapakku yaitu Ibrahim, Ishag dan Ya'gub. Tiadalah patut bagi kami (para 
nabi) mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Yang demikian itu 
adalah dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia (seluruhnya), 
tetapi kebanyakan manusia itu tidak mensyukuri(Nya). (38) Hai kedua 
temanku dalam penjara, manakah yang baik, Tuhan-tuhan yang ber- 
macam-macam itu ataukah Allah Yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? 
(39) Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya (menyem- 
bah) nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. 
Allah tidak menurunkan suatu keteranganpun tentang nama-nama itu. 
Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar 
kamu tidak menyembah selain Dia. 

Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. 
(40) Hai kedua temanku dalam penjara, adapun seorang dari kamu berdua 
akan memberi minum tuannya dengan khamar, adapun yang seorang lagi 
maka ia akan disalib, lalu burung memakan sebagian dari kepalanya. 
Telah diputuskan perkara yang kamu berdua menanyakannya (kepada- 
ku)". (41) Dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan se- 
lamat di antara mereka berdua: "Terangkanlah keadaanku kepada tuan- 


139 


mu". Maka syaitan menjadikan dia lupa menerangkan (keadaan Yusuf) 
kepada tuannya. Karena itu tetaplah dia (Yusuf) didalam penjara be- 
berapa tahun lamanya. (42) Raja berkata (kepada orang-orang terkemuka 
dari kaumnya): "Sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi 
betina yang gemuk-gemuk di makan oleh tujuh ekor sapi betina yang 
kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan tujuh balir lainnya 
yang kering. Hai orang-orang yang terkemuka, terangkanlah kepadaku 
tentang ta”bir mimpiku itu jika kamu dapat mena'birkan mimpi". (43) 
Mereka menjawab: "(Itu) adalah mimpi-mimpi yang kosong dan kami 
sekali-kali tidak tahu mena'birkan mimpi itu". (44) Dan berkatalah orang 
yang selamat di antara mereka berdua dan teringat (kepada Yusuf) 
sesudah beberapa waktu lamanya: "Aku akan memberitakan kepada kamu 
sekalian tentang (orang yang pandai) mena'birkan mimpi itu, maka 
utuslah aku (kepadanya)". (45) (setelah pelayan itu berjumpa dengan 
Yusuf, dia berseru): "Yusuf, hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah 
kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang 
dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir 
(gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering, agar aku kembali 
kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya". (46) Yusuf' ber? 
kata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa: 


maka apa yang kamu tunai hendaklah kamu biarkan di bulirnya kecuali 


sedikit untuk kamu makan. (47) kemudian sesudah itu akan datang tujuh 
tahun yang amat "sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk 
menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang 
kamu simpan. (48) Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya 
manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimana itu mereka memeras 
anggur". (49). Raja berkata: "Bawalah Yusuf: "Kembalilah kepada 
Tuhanmu dan tanyakanlah kepadanya bagaimana halnya wanita-wanita 
yang telah melukai tangannya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Mengetahui 
tipudaya mereka". (12/Yusuf). 


ANE ENG eh “Ui 
Sen pg Kenali 


140 


6644. Dari Abu Hurairah ra., dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 
"Seandainya aku mendekam di dalam penjara (selama) masa Yusuf men- 
dekam kemudian datang kepadaku orang mengajakku (untuk menghadap 
raja), Ja aku memenuhinya". 


dana ASLI 5 Yana 
SI 
BAB 


ORANG YANG BERMIMPI MELIHAT NABI SAW. DALAM 
TIDUR 


BELU SKA JG 0 
Ken PENA OA HATE LS 


Pd 


SMAN AN ASASI 


6645. Dari Abu Hurairah ra., dia berkata: Aku mendengar Nabi saw. 
bersabda: "Barangsiapa yang melihat aku di dalam mimpi maka ia akan 
melihat aku dalam jaga, dan syaitan tidak dapat menjelma (seperti) aku". 


An Ma Na ea SRG AR 
» 4 "363 DAR Ne Ai Par 


” 25 
Ca 13 an aa Ta 


Nae yaa AIA 
Ga Hat 3 


6646. Dari Anas ra., dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Siapa 
bermimpi melihat aku maka sungguh dia melihat aku, maka sesungguh- 
nya syaitan itu tidak bisa membayang (serupa) dengan aku. Dan impian 


141 


orang mukmin adalah sebagian dari 46 bagian dari kenabian". 


AS 23 


KE SL 2 EN IGIB 203 AV 
Kea Ta 5 


aj 


Se AN Pen ka 2 AG AN AL 24 3 Ag 
ana, (ALAN 226, TN, 
AAN AS / Lag MAN 

KE Aan 3 


6647. Dari Abu Oatadah, dia berkata: Nabi saw. bersabda: "Mimpi 
yang bagus adalah dari Allah dan mimpi (yang buruk) adalah dari 
syaitan. Maka siapa yang memimpikan sesuatu yang tidak menyenangkan 
maka hendaklah ia meniup ke arah kirinya tiga kali dan hendaklah ia 
berta'awwudz (mohon perlindungan kepada Allah) dari syaitan, maka 
sesungguhnya mimpi itu tidak membahayakannya. Dan sesungguhnya 
syaitan itu tidak bisa (nampak) berserupa dengan aku". 


IN JG KE na emo Ba 
EA BEKAS Kanada 


6648. Dari Abu Oatadah ra., dia berkata: Nabi saw. bersabda: 
"Siapa melihat aku (dalam tidur) maka sungguh ia melihat hag (sebenar- 
nya, tidak melihat kebatilan)". | 


t 


Ag Ye HB Yan pn 

ORI KRU GIA AS 
onta :$ AA 
"3 | - 


142 


6649. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia mendengar Nabi saw. ber- 
sabda: "Siapa bermimpi melihat gku maka sungguh ia melihat hag, ka- 
rena sesungguhnya syaitan itu tidak bisa berbentuk (bergambar) dengan 
(bentuk, gambar) aku". | 


yA (3G 


AB 
MIMPI DI MALAM HARI 
PIargit IL LANIIE3 mm GE -0. 
ENI Lk aja ag 


s4 and PN ANT PAP KPT Cerott Wr Wee Ketat 
ASEAN Dea 
2211 PEG PATRA 2. 3 2. 
MI ena SI LAST 


Ae Ape ISA 


6650. Dari Abu Hurairah, dia berkata: Nabi saw. bersabda: "Aku 
diberi kunci-kunci kata (kalimah) dan aku dibela dengan gemetarnya 
(hati musuh). Dan di saat aku tidur tadi malam tiba-tiba datang kepadaku 
gudang-gudang bumi (seperti kekayaan Kisra dan Kaisar) hingga diletak- 
kan ditanganku". 

Abu Hurairah berkata: Lalu Rasulullah saw. wafat sedangkan kamu ber- 
pindah-pindah (dari tempat ke tempat lain membawa)nya. 


ia ESA 22 apidul use NA 
ee: ba SEA gala La ea 


ba Ae II, DEA KA 


143 


: Re 
Atasi S3 ka: “Perapat s0 a II 
n2 
0 Jehlm 2 #3 2 ate Aa Se sai “8 2 Ibnu 'Aun berkata, dari (Muhammad) Ibnu Sirin: "Mimpi disiang hari 
Ssi mimpi di malam hari". 


ai A en In 213 
TN te aaei Aa na IS den Ip Lo Age ANOY 


1:3 Sat | 2, SAI 3? 41 F3 - 2 aan 

ne ng 2 SIA Sasa 5 : era) seba sae 33 Ig dana AAU 

KA ON as PER Pp aa Mal — NA 3 Akad ir g0N0912 1 A4 “J 2a 
| tabu, Ha Musang 


Ara '- ' PATIN P f2 074, 15 1 (Ten Ke ebea 


6651. Dari Abdullah Ibn Umar ra., bahwa aa Rasulullah 
EN “ Hug Laga: 2g 


saw. bersabda: "Aku bermimpi tadi malam di sisi Ka'bah, maka aku 
. 1, Opa 
1 


, 


melihat seorang laki-laki berkulit sawo matang, sebagai yang paling 
bagus dari kulit sawo matang orang laki-laki yang pernah kamu lihat, 
berambut panjang (melewati cuping telinga), sebagai yang paling bagus 


dari panjangnya rambut yang pernah kamu lihat, sungguh dia menyisir- Pane pp 

: : , : 0 12 2 201 Cena - 24 000 3Sn 
nya sedangkan ia menetes (dari kepala), dalam keadaannya dipapah pada | BI Yi Tn Fa 23 TA Aga 
dua orang laki-laki --atau pada pundak dua orang laki-laki-- sedang tha- -, - ai : - e 
waf di Baitullah, Ka'bah. Maka aku bertanya, "Siapakah itu?" Maka 2 aa NP1Z « be ed Ka 2 ,, Pa 
dikatakan (kepadaku bahwa dia adalah) "Al-Masih (Isa) Ibnu Maryam". Sya je F Hai Jaa le, Na Sal 
Dan tiba-tiba aku (bertemu) dengan seorang laki-laki yang berambut ke- sis s2 KPR 8 AN AA 4 
riting, sangat keriting rambutnya, matanya yang kanan buta, matanya itu » . olau Te al AF Gel 2 Gal 
seperti buah anggur yang menonjol. Maka aku bertanya, "Siapakah itu?". EA n. eP Tara 1427 pg . 
Maka dikatakan (kepadaku bahwa dia adalah) "Al-Masih Dajjal". ga @tnyhde bul AI 15. ATNah sean 


172 


2 Isa : Tas 1 P3 Ka Aa 7 Sa Bpr 
Ka ane TPA YO Ah 


AAS 


BAB 


MIMPI DISIANG HARI 2153 EA BEAN naga 
SKA Bila PIA, EA EN 
P3 ANN 3) Unjaa “OI SIAIS 9 Ga ld LNG: HAB YAAY 

144 145 


ANA H3 (3, ASI 


PI EP Aa— G2 sa 


6652. Dari Anas Ibn Malik, dia berkata: Adalah Rasulullah saw. 
(sering) masuk kepada Ummi Haram (bibi Nabi sepersusuan) binti Mil- 
han, dan Ummi Haram di bawah (asuhan, yakni istri) 'Ubadah Ibn 
Al-Shamit. Maka pada suatu hari beliau masuk kepada Ummi Haram, 
maka Ummi Haram menjamu makan, dan Ummi Haram berbuat meng- 
urai rambut (mencari kutu) beliau, lalu Rasulullah saw. tidur (di sisi 
Ummi Haram) kemudian beliau bangun seraya tertawa (gembira). 

Ummi Haram berkata: Maka aku bertanya, "Apakah yang membuat 
engkau tertawa, wahai Rasulullah?" Beliau bersabda: "Sekelompok orang 
— dari umatku ditampakkan kepadaku sebagai orang-orang yang berperang 
di jalan Allah (sabilillah) di mana mereka menunggang (melintasi) 
tengahnya lautan itu bagai raja-raja di atas singgasana". 

Ummi Haram berkata: Maka aku berkata: "Wahai Rasulullah, berdo' 'alah 
kepada Allah supaya Dia menjadikan aku termasuk mereka". Maka 
Rasulullah saw. berdoa untuk Ummi Haram, kemudian beliau meletakkan 
kepala beliau (lalu tidur) kemudian beliau bangun seraya tertawa, maka 
aku berkata, "Apakah yang membuat engkau tertawa, wahai Rasulullah?". 
Beliau bersabda: "Sekelompok orang dari umatku ditampakkan kepadaku 
sebagai orang-orang yang berperang di jalan Allah -- sebagaimana beliau 
sabdakan pada pertama--. Lalu di masa Mu'awiyah Ibn Abu Sufyan, 
Ummi Haram menunggang lautan lalu dia terjungkal dari kudanya ketika 
keluar dari lautan, maka dia meninggal. 


(Agate REA ISA IPS EA ENG 
Kanan 3 Lai AL ASN 


ai BA 33 NYaltaya an es 


146 


AAA eta SEJAK 2 anon 


LL ULAR ENANA TAN 


Han ajah mana 
Daeng 3 SES Haa 
Anya Kn ba ja MUI si 
BAGAN Late ON) Ht 
Pajak dal PON APA Aa: 141 
PENA PANAS IT AA 2 
31 GA Ga 
An Nan 
PPn Pa Spa se NE 
ME Jus Akte KAP PN Andrea 


6653. Dari Kharijah Ibn Zaid Ibn Tsabit, bahwa sesungguhnya 
Ummul 'Ala" --perempuan dari Anshar, yang berbaiat kepada Rasulullah 
saw.-- mengkhabarkan kepada Kharijah bahwa mereka (shahabat Anshar, 
ketika menjadi penerima kehadiran shahabat-shahabat yang berhijrah dari 
Makah, Muhajirin, untuk menyediakan tempat tinggal) membagi Muha- 
jirin dengan undian. 

Ummul Ala” berkata: Lalu bagian untuk kami adalah Utsman Ibn 
Madz'un dan kami menempatkannya di. rumah kami, lalu dia sakit yang 
mengantarkannya kepada kematian. Ketika dia meninggal (Sya'ban 3 H), 
dia dimandikan dan dibungkus (kafan) dengan kain-kainnya, maka Ra- 
sulullah saw. masuk (pada jenazah). (Ummul Ala” berkata:) Maka aku 
berkata: "Rahmat Allah atas kamu, Abu Al-Sa'ib (nama lain untuk 


147 


Utsman Ibn Madz'un). Maka persaksianku kepadamu, sesungguhnya 
Allah benar-benar memuliakan kamu". Maka Rasulullah saw. bersabda: 
"Dari manakah kamu tahu bahwa Allah memuliakan dia?". 

Maka aku berkata: "Aku tebuskan ayahku demi engkau, wahai Rasulul- 
lah, lalu siapakah orang yang dimuliakan oleh Allah (kalau Utsman Ibn 
Madz'un tidak termasuk orang-orang yang dimuliakan Allah, mengingat 
keimanan dan kepatuhannya yang tulus)?". 

Maka Rasulullah saw. bersabda: "Adapun dia (Utsman Ibn Madz'un) 
maka demi Allah, sungguh keyakinan (kematian) telah datang kepadanya. 
Demi Allah, sungguh aku berharap kebaikan baginya, dan demi Allah, 
aku --sedangkan aku adalah Rasul Allah-- tidak mengetahui apakah yang 
akan diperbuat terhadap diriku (juga terhadap kamu)". 

Lalu Ummul Ala' berkata: "Demi Allah, aku tidak akan memuji sese- 
orang sesudah dia selama-lamanya". 

Ummul Ala” berkata: Demikian menjadikan aku bersedih lalu aku tidur, 
maka aku bermimpi melihat sumber air mengalir milik Utsman (Ibn 
Madz'un) Lalu aku mengkhabarkan (mimpi itu) kepada Rasulullah saw., 
maka beliau bersabda: "Itu amalnya (yang pahalanya selalu mengalir)". 


— Sol i3 Gea sh 
SIN ada NS Pee PAR 


AA 


Io 


BAB 


MIMPI BURUK DARI SYAITAN. MAKA APABILA BER- 
MIMPI BURUK HENDAKLAH MELUDAH KE KIRI DAN 
HENDAKLAH TA'AWWUDZ (MOHON PERLINDUNGAN) 
KEPADA ALLAH 'AZZA WA JALLA 


— 325632533 BO 


-—' 


148 


Jean ella LIBAA na CE Ll uas 


.- 


', 


aman Ni HA AA Abe LA gl 
AAA ANA JD, 


6654. . Dari Ibnu Gatadah Al-Anshari --termasuk shahabat Nabi yang 
masyhur dan termasuk kelompok penunggang kuda--, dia berkata: Aku 
mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Mimpi(yang bagus) adalah dari 


: Allah dan mimpi (yang tidak menyenangkan) maka dari syaithan. Maka 


apabila seorang dari kamu bermimpi dengan suatu mimpi yang tidak 
menyenangkan maka hendaklah ia meludah dikirinya dan hendaknya ia 


ta'awwudz (memohon perlindungan) kepada Allah darinya (syaitan), | 
maka tidaklah itu 1 membahayakannya", 


SL 


BAB 
AIR SUSU (DALAM MIMPI, APAKAH MAKNANYA) 


AA PSA Inna YG ke gilge 00 
« Nana Se BIS Ws ea 


mn. 
A 


Mel 2 BASIS Aa 3 
3 DE 2 (13 PPP, . KAA ee 
Ia WB S3 Jab Pelat 1 


Aa ari 


149 


6655. Dari Umar, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. ber- 
sabda: "Disaat aku tidur, aku diberi semangkok air susu, maka aku me- 
minum dari air susu itu hingga aku sungguh melihat kesegaran Keluar 
dari kuku-kukuku. Kemudian aku memberikan kelebihan (dari)ku --ke- 
pada Umar (Ibn Khatthab)--". Mereka (para shahabat disekitar Nabi) ber- 
tanya: "Maka apakah yang engkau tafsirkan, wahai Rasulullah?". 

Beliau bersabda: "Ilmu". 


MEA LAS SN Ea YEL 
BAB 


APABILA (BERMIMPI) MELIHAT AIR SUSU MENGALIR 
PADA PUCUK JARI ATAU KUKU 


DAN EA PPn Peda FR 
HAN Ws. Res Tana MAY YP PEN 
Panda tes 


? 


an SS Ia ja 
— JET Al ons AB ES AA 


6656. Dari Abdullah Ibnu Umar ra., dia berkata: Rasulullah saw. 
bersabda: "Ketika aku sedang tidur, diberikan kepadaku semangkok air 
susu, maka. aku meminum dari air susu itu hingga aku melihat kesegaran 
keluar dari pucuk-pucuk (jari)ku, Jalu aku memberikan kelebihan (dari)ku 
kepada Umar Ibn Al-Khathab". Lalu orang-orang di sekitar beliau ber- 
tanya: "Maka apakah yang engkau: Lain wahai Rasulullah?" 

Beliau bersabda: "Ilmu". 


150 


ea Ps , A, 2 9 ee 
peN doank 
— BAB 
BAJU DALAM MIMPI 


9-1 Pn 5 

PAT pd SJ 1 5s (Sy Na - MOV 
29 ntu Lah La n - 3.2.1 teh n 

LAS s1 3 Maka Ade LS 
EN, A2 1 ang a13 

S kana gn IL LI 9 Je Ong 

I0 ID (Lg Tt 23 IS 0 
SESIT Ran at Aa A3 393 Ta 
NPL 3 2, 32 81 ter " 

Cab Aa AG SINI Pam Pa AS, 
Late MS 

CI JG 
6657. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata: Rasulullah saw. ber- 
sabda: "Ketika aku tidur, aku melihat orang-orang ditampakkan kepadaku 
dan pada mereka (mengenakan) baju, di antaranya (baju mereka) adalah 
baju yang sampai pada buah dada (tetek) dan diantaranya adalah baju 
yang tidak sampai pada buah dada. Dan Umar Ibn Khathab melewati aku 
sedang padanya (mengenakan) baju yang diseretnya (ketika berjalan, 
karena panjang)". Mereka (para shahabat) bertanya: "Apakah yang eng- 


kau tafsirkan, wahai Rasulullah?". 
Beliau bersabda: "(Aku menafsirkan Sig panjang itu adalah) agama". 


MA LARI 


BAB 
MENYERET BAJU DALAM MIMPI 


IE UI se) AN aa AOA 


151 


ai Lor an CAS KELAS PN pajaaa , - 
NN BEJ UE 1 
Aa UB PA NA GAN 
UEA EN 22 
REA EH MPN TEA 


6658. Dari Abu Sa'id Al-Khudri ra., bahwa sesungguhnya dia ber- 
kata: Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Ketika aku tidur, aku 
melihat orang-orang ditampakkan kepadaku dan pada mereka (memakai) 
baju, diantaranya adalah baju yang sampai pada buah dada dan di an- 


.taranya adalah baju yang tidak sampai pada buah dada. Dan ditampakkan 


kepadaku Umar Ibn Khathab sedang padanya adalah baju yang di- 
seretnya". Mereka (para shahabat) bertanya: "Maka apakah yang engkau 
tafsirkan, wahai Rasulullah?". Beliau bersabda: "Agama". 


Aa 2G AS A 


BAB 
WARNA HIJAU DALAM TIDUR DAN TAMAN HIJAU 


NA HA IE AoA abi MUA 


5 


G3 PALI AK Sa ea LA 
CNN EL ah Sa 
CI AAL A2 IE, 


152 


UT TTM 


mr 


AIO Aa aah" PI Kep, 


PA Haag (2 Aa 2. NA 
SERANG Ja aa NAS AD, 
LSN ab ang An SEL, Pena Aang 2 


TA 4 


Ap: , sa 3 3g NG 213 
Sejak ana Kena faaa ET 


: BN NS Ka pu3 K3 05 


6659. Dari Oais Ibn 'Ubad, dia berkata: Adalah aku dalam sebuah 
kerumunan (halgah) yang di sana ada Sa'd ibn Malik dan Ibn Umar, lalu 
Abdullah Ibn Salam lewat, maka mereka (para shahabat) mengatakan: 
"(Ibnu Salam) ini laki-laki termasuk ahlul-janah". Maka aku (Oais) 
berkata kepadanya (Abdullah Ibnu Salam): "Sungguh mereka mengatakan 
demikian". Beliau (Abdullah Ibn Salam) berkata: "Subhaanallah (Maha 
Suci Allah),.tidaklah sayogya bagi mereka mengatakan sesuatu yang me- 
reka tidak berilmu padanya. Sesungguhnya aku hanya melihat (bermimpi) 
sepertinya tiang diletakkan di taman hijau lalu tiang itu ditancapkan di 
taman itu sedang di pucuk tiang terdapat tali dan dibawahnya terdapat 
seorang pelayan. Maka dikatakan (kepadaku): "Naiklah kamu!", maka 
aku menaiki (tiang itu) hingga aku mengambil tali (di pucuk). Lalu aku 
menceritakan mimpi ini kepada Rasulullah saw., maka Rasulullah saw. 
bersabda: "Abdullah (Ibn salam) akan meninggal sedang dia memegangi 
tali yang kuat". (Al-Bagarah 256)". 


ANIS AHA EA 


ad 


MENYINGKAP Se aa DALAM TIDUR 
4 Wa '. (lis Le BN 1, 
aa ME LIG Gis SA LE -, 


153 


DESA SE SA KE Kai at 
3 NM AN AT 
beban As Pa aa 


6660. Dari Aisyah ra., dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Aku 


(bermimpi) melihat kamu (Aisyah) dalam tidur, dua kali, tiba-tiba (ma- 
laikat Jibril yang menjelma) seorang laki-laki membawa kamu di dalam 
sepotong kain sutera, lalu dia (Jibril) berkata: "Ini istrimu, maka singkap- 
lah dia", tiba-tiba adalah kamu, maka aku berkata: "Kalau (yang aku 
mimpikan) ini adalah dari hadirat Allah, niscaya :Dia melangsungkan- 
nya". 


BAB 
PAKAIAN SUTERA DALAM TIDUR 


1 ar MEA SKI UU 
pa na LASGS SAN naa Faps 
Saat 5? prana ALAN 
Senin el PS PAKA 
Ppob AA BISA Fo ada MA 


154 


(Pd 


SAS 3 2 2/36 SEKS LES ES 


6661. Dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Aku 
(bermimpi) melihat kamu (Aisyah) sebelum aku mengawini kamu, dua 
kali. Aku melihat malaikat (Jibril) membawa kamu di dalam sepotong 
kain sutera, maka aku berkata kepadanya, "Singkaplah (kain itu)!" maka dia 
menyirigkap, tiba-tiba adalah kamu. Maka aku berkata: "Kalau (mimpi) 
ini dari hadirat Allah, niscaya Dia melaksanakannya". Kemudian aku 
melihat kamu (dalam tidur) dibawa olehnya (Jibril), "Singkaplah!". Lalu 
dia menyingkap, maka ternyata adalah kamu, maka aku berkata: "Apabila 
(mimpi) ini dari hadirat Allah, niscaya Dia melangsungkannya". 


BAB 
KUNCI-KUNCI DI TANGAN 
Za GA 23431 “par ed HA AB 
Hn rayap NE 
Gal ea f NIA EN SA EU NpaAN 
Lagi 2 Ea er an bag di 


- 4 a92 34 Tr gen 
na 2 ae, 233 Pn ih Bs, 


6662. Dari Abu Hurairah, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah 
saw. bersabda: "Aku diutus dengan kata-kata yang menghimpun (padat 
berisi) dan aku dibela (oleh Allah) dengan ketakutan (di pihak musuh). 
Dan di saat aku tidur, didatangkan kepadaku kunci-kunci gudang bumi 
lalu kunci-kunci itu diletakkan ditanganku". 


Berkata Muhammad (Al-Bukhari): "Dan aku menerima bahwa kata- 
kata yang menghimpun (Jawami' Al-kalim) adalah bahwa Allah meng- 
himpun (kepada Nabi) perkara-perkara yang banyak --yang telah ditulis 
di dalam kitab-kitab sebelumnya (Al-Our'an)-- di dalam satu dan dua 
perkara, atau sepadan itu". 


Pa vs 1 PN 5 L) .“? 12 , 
MANA AA AN 
, 2. 
BAB 


BERGANTUNG DENGAN TALI DAN LINGKARAN 


TU Jet, KKLRAM 3 ra 


V3 LO Nop MU e Y 


SIS IU 3 RASA, 
IS SAN ES MEA AG 

BAGAN DIA 
A 59 AT ISA PA skg 

PAN Ap MEN EASA bi JS 
NE an SERAM HN 2aa2 
. 233 Ba MN 


6663. Dari Abdullah Ibn Salam, dia berkata: Aku melihat (ber- 
mimpi) sepertinya aku di taman, di tengah taman itu terdapat tiang dan 


156 


dipucuk tiang itu terdapat tali, lalu dikatakan kepadaku: "Naiklah!". Aku 
menjawab: "Aku tidak bisa (menaikinya)". Lalu seorang pelayan datang 
kepadaku, dia mengangkat pakaianku, maka aku naik lalu aku meme- 
gangi tali (di pucuk tiang) itu, lalu aku terbangun sedang aku .meme- 
ganginya. Maka aku menceritakannya kepada Nabi saw., maka beliau 
bersabda: "Taman itu adalah taman Islam, tiang itu adalah tiang Islam 
dan tali itu adalah tali yang kuat (Al-'urwah Al-wutsgaa: Agama Islam. 
"Karena barangsiapa yang ingkar terhadap thaghut dan beriman kepada 
Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada pegangan tali yang 
amat kuat yang tidak akan putus", Al-Bagarah 256), dimana kamu selalu 
memegangi Islam hingga kamu meninggal". 


| yi Ka 
Ag EA gabah 


BAB 
TIANG KEMAH DI BAWAH BANTALNYA 


KADIS 


BAB | 
SUTERA TEBAL DAN MASUK SURGA DALAM TIDUR 


SEREM Pe ulg AT 
HEN Gsa pasa 3S EN 
RAL JG Na EN 
SES AA RA25RI KAA 
PAKE SA akan JA 


6664. Dari Ibnu Umar ra, dia berkata: Aku melihat (bermimpi) 


NN N 


157 


dalam tidur sepertinya di tanganku terdapat sepotong kain sutera di mana 
aku tidak melemparkannya ke suatu tempat di dalam surga kecuali kain 


itu terbang membawaku ke tempat itu. Maka aku menceritakannya ke- 


pada Hafshah (binti Umar “Ibn Khathab, istri Nabi), lalu Hafshah men- 
ceritakannya kepada Nabi saw. maka beliau bersabda (kepada Hafshah): 
"sesungguhnya saudaramu--atau: hamba Allah -- itu adalah laki-laki 


yang shalih". 
Ndk : PS AN 
- 3 “.. « . 
BAB 
8 IKATAN DALAM TIDUR 
dl Ya IG ARA 6 # 
ed 


MA 
23 BEAN Dale kU 12 


#2 
9 44 “ 


—- & , 224 Ia, 20 
ana Manyar Ay G3 9 ca IL 


Pe Teng In Ieslelg ae sayang Gala 


seal ie YAAA AN EN PA 13 


5 ri hate 21 san 
Nor MAN dn 
Ni KL, Jeans IM IE 


AN ERA er KS SEA 
HL 


“2 


6665. Dari Abu Hurairah, dia. berkata: Rasulullah saw. bersabda: 


"Apabila waktu (siang dan malam hari) berdekatan maka mimpi orang 


XIrvHang 


buwat maka sesungguhnya tidaklah berdusta. 

Muhammad (Ibnu sirin) berkata: "Dan aku mengatakan (umat) ini 
(juga. Yakni tidak hanya orang mukmin, tapi mimpi orang shalih dan 
orang jahat di waktu di mana siang dan malam hari waktunya tidak seli- 
sih, adalah benar adanya)". 

Ia (Ibnu Sirin) mengatakan: Dan dikatakan (oleh Abu Hurairah): 
"Mimpi ada tiga: cerita jiwa (menceritakan keadaan ketika jaga), mena- 
kutkan oleh syaitan (mimpi yang menyedihkan sebagai permainan syai- 
than, dan termasuk permainannya adalah mimpi yang mewajibkan mandi) 


n—, 


dan kabar gembira dari Allah. Maka siapa bermimpi (melihat) sesuatu 
yang tidak menyenangkan maka janganlah diceritakan kepada seseorang 
dan hendaklah ia bangun lalu shalat". 

Ia (Ibnu Sirin) mengatakan: Dan adalah dia (Abu Hurairah) tidak 
menyukai belenggu (di leher) dalam tidur dan mengherankan mereka ada- 
lah ikatan, dan dikatakan: "Ikatan (di kaki) adalah ketangguhan dalam 


agama". 


BAB 


SUMBER AIR YANG MENGALIR (TERLIHAT) DALAM 
TIDUR 


LA H3 SA 1 3 -1VU 
Kraa Puma na Sa 1235 

PN NIS nga 
Kelapa aa 3 tai 


ea 


mukmin. hampir tidak berdusta. Dan mimpi orang mukmin adalah se- 
bagian dari 46 bagian kenabian (nubuwat)", dan apa yang ada dari nu- 


SAE Alat: La) Aa, la 


ig 159 


S3 TE NN GI 
TEA PENA AEON TIP Ir 
Lan 1 


Ia 3 AA 5 AG Ala 
2982 v TA ind “3 AN au, Ae TN 
ATA 4 eta la mu Uu (33 


35 IS 3g Ling WPS, aa 


6666. Dari Ummul Ala'-- yaitu seorang perempuan “hari kaum pe- 

rempuan mereka (shahabat Anshar) yang berbaiat kepada Rasulullah 
saw.--, dia berkata: "Tiba bagian untuk kami, Utsman ibn Mazh' un da- 
lam menempati (rumah kami) ketika orang-orang Anshar mengundi pe- 
nempatan Muhajirin (shahabat-shahabat yang berhijrah dari Makah ke 
Madinah). Lalu dia (Utsman ibn Mazh'un) mengaduh (kesakitan) maka 
kami merawatnya hingga dia meninggal, kemudian kami menjadikannya 
di dalam pakaian-pakaiannya (sebagai kafan), lalu Rasulullah saw. masuk 
kepada kami aku mengucapkan: "Rahmat Allah atas kamu, Abu Al-Sa'ib 
(yakni Utsman ibn Mazh'un). Maka persaksianku kepadamu, sungguh 
Allah benar-benar memuliakan kamu". Beliau bersabda: "Dari manakah 
kamu mengetahui (bahwa Allah memuliakannya)". 
Aku berkata: "Aku tidak tahu, demi Allah" Beliau bersabda: "Adapun dia 
maka sungguh yang diyakini (yakni kematian) telah datang kepadanya. 
Sesungguhnya aku mengharap kebagusan baginya dari Allah. Demi 
Allah, aku tidak mengetahui--sebagian aku adalah Rasul -Allah Apakah 
yang hendak ditindakkan terhadap aku dan tidak (mengetahui pula) ter- 
hadap kamu". 

Ummul Ala mengatakan: "Maka demi Allah, aku tidak akan memuji 
seorangpun sesudahnya". 


160 


, Ummul Ala” mengatakan: "Dan aku melihat dalam tidur, sebuah 
sumber air untuk Utsman, yang mengalir. Lalu aku datang kepada Rasu- 
lullah saw. maka aku menuturkan demikian kepada beliau, maka beliau 
bersabda: "Itu adalah amalnya (sebagai shadakah jariyah) yang (pahala- 
nya) mengalir untuknya". 


2 3 2 
ot Bere 
BAB 


MENIMBA AIR DARI SUMUR HINGGA ORANG-ORANG 
MENJADI SEGAR (PUAS) 


N 


Hadits diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dari Nabi saw. 


An an Apa 2 Leglep aw 
Peda EME BSA dan 
21133 FTI KA EPA 

A32 22 In AOA 
| EN KA DA 
24 sa OT 
Ha EN GA apr 


6667. Dari Ibnu Umar ra. dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 
"Ketika aku diatas sumur, menimba (air) dari Sumur itu, tiba-tiba Abu 
Bakar dan Umar datang, lalu Abu Bakar mengambil timba dia menimba 
satu atau dua timba (yakni beliau memegang kekhalifahan sesudah Nabi: 


161 


saw. dalam waktu yang pendek) dan dalam menimba terdapat kelemahan, 
maka Allah mengampun kepadanya, kemudian timba itu diambil oleh 
Umar ibn Khathab dari tangan Abu Bakar (yakni atas pesan beliau), lalu 
timba itu di tangannya (Umar) berubah menjadi timba besar (terbuat dari 
kulit sapi), maka aku tidak pernah melihat seorang genius --dari ma- 
nusia-- yang berbuat (mengagumkan) seperti yang diperbuatnya (yakni 
mengembangkan sayap wilayah Islam) hingga orang-orang mengistirahat- 
kan (unta mereka sesudah puas minum) Sa pembaringan". 


HAN gg 203 V3 LA wal 


BAB 


MENIMBA DARI SUMUR, SATU DAN DUA TIMBA DE- 
NGAN KELEMAHAN 


Ie oa“ 


MAN De sega! Sepat LN 
| Aa GA, Pa MANA, JI Tar PN Pan 


SO, KATA 
LL Ae Ip toga L93 50 Se 3 
5 2 ANA AN A an 


2 
9001, Z TA 

: re 2 

s5. 
6668. Dari ayah Salim (Abdullah ibn Umar ibn Khathab)-- menge- 
nai mimpi Nabi saw. pada Abu Bakar dan Umar--, beliau bersabda: "Aku 
(bermimpi) melihat orang-orang berkerumun (di sumur), lalu Abu Bakar 
berdiri maka dia menimba satu timba-- atau dua timba-- dan dalam me- 
nimba itu terdapat kelemahan (yakni kekhilafan beliau sebentar, 2 tahun, 
3 bulan 10 hari) --dan Allah mengampuni kepadanya-- kemudian putra 
Khathab (yakni Umar) berdiri maka timba itu berubah menjadi timba be- 


162” 


sar. Maka aku tidak melihat dari orang-orang itu berbuat (menakjubkan) 
seperti dia berbuat, hingga orang-orang itu mengistirahatkan (unta me- 
reka sesudah puas minum) pada tempat peristirahatan". 


2 do JELANG AN AMA 
TEE Deen AG Aa Ap ba Jina 
BINA ah AAL AE na 


SESI CSS 212 LA 


AS Do pdgllg Deng SI 
BISU IG As. Jaa 
eng ane PEN EL 3 
as Ne SE 2 Bar 


6669. Dari Abu Hurairah ra. bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. 
bersabda: "Ketika aku tidur, aku melihat diriku di atas sumur dan di su- 
mur itu terdapat timba, lalu aku menimba dari sumur itu apa (sejumlah) 
yang dikehendaki Allah, kemudian timba itu diambil oleh putra Abu 
Oubafah (yakni Abu Bakar) maka dia menimba dari sumur itu satu tim- 
ba-- atau dua timba --dan dalam menimba itu terdapat kelemahan --dan 
Allah mengampun kepadanya-- kemudian timba itu berubah menjadi tim- 
ba besar. Kemudian timba itu diambil oleh Umar ibn Khathab, maka 
tidaklah pernah aku melihat seorang genius dari manusia yang menimba 
seperti menimbanya Umar ibn Khathab, hingga manusia mengistirahatkan 
(unta mereka) pada an pera 


. 


tr DALAM Nama. 
2 MEN BABA Ai app NE AV, 


163 


KE LN ERA nia na 1 
SAN BK se 3 Pee 


2 0JL LX 


1g Senapan San Ju 
PA Ia ka 2. AKB pik a 138, Aa 2 
IA MENU AA 


6670. Dari Abu Hurairah ra. dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 
"Di saat aku tidur, aku (bermimpi) melihat bahwa aku di atas telaga se- 
dang memberi minum kepada orang-orang. Lalu Abu Bakar datang ke- 
padaku maka dia mengambil timba dari tanganku untuk mengistirahatkan 
aku, maka dia menimba dua timba dan dalam menimba itu terdapat ke- 
lemahan --dan Allah mengampun kepadanya-- lalu datang putra Khathab 
maka dia mengambil dari timba lalu dia selalu menimba hingga orang- 
orang berpaling sedangkan telaga itu memancarkan (air)". 


ISTANA DALAM TIDUR 
Igta us YAAA sad Ea JESE AJIAN 
g' 211 Pita AT 2.1 
Ia, Pb: Kie. Ae 2 du 
Pa ba YA aa, ATAU 2RI 
92287 12 


as 


en BELA PENA SANA 


164 


SEDIKIT Sei 
Pak P9 AA AE 


. 
- 


6671. Dari Abu Hurairah, dia berkata: Ketika kami duduk-duduk di 
hadirat Rasulullah saw. beliau bersabda: "Ketika aku tidur, aku (bermim- 
pi) melihat diriku di dalam surga, tiba-tiba seorang perempuan berwudhu 
kesisi sebuah istana.. Aku bertanya (kepada malaikat): "Milik siapakah 
istana ini?" Mereka menjawab: "Milik Umar ibn Khathab". Lalu aku me- 
nuturkan kecemburuannya (Umar perndap Islam), lalu aku berpaling ke- 
belakang. 

Abu Hurairah berkata: Lalu Umar ibn Khathab menangis, kemudian 
dia berkata: "Apakah kepada dia --aku tebuskan ayahku dan ibuku untuk 
engkau, wahai Rasulullah-- aku cemburu?". 


Dl Maa pan JB SER LE AE 3EAVT 


Ai ba HN NS PER aA  kenate 
Sisa IN UI 


4 


NE Ia sama nari 
KAPAN BEA PTN VP 


6672. Dari Jarir ibn Abdullah, dia berkata: Rasulullah saw. ber- 
sabda: "Aku masuk surga (dalam mimpi), tiba-tiba aku (melihat) pada 
sebuah istana emas, maka aku bertanya (kepada Jibril dan malaikat lain- 
nya), "Kepunyaan siapakah (istana ini)?". 

Maka mereka menjawab: "Kepunyaan seorang laki-laki dari Ouraisy 
(yakni Umar)". Maka tidaklah menghalangi aku untuk masuk surga, wa- 
hai putra Khathab, selain apa yang aku ketahui yaitu kecemburuanmu". 


Umar mengatakan: "Dan hanya kepada engkau, aku cemburu, wahai rasu- 
lullah". 


165 


pulas, sdh 


BAB 
WUDHU DALAM TIDUR 


Ida AN IE TABII IL NY 
8 WA IS 525 
sand 


Pee - TEA) KA PUT AG 


Aa KEP CEK GA LIGA Per 
FA Es En LI 
AKAN Pa 


6673. Dari Abu Hurairah, dia berkata: Ketika kami duduk-duduk di 
hadirat Rasulullah saw. beliau bersabda: "Di saat aku tidur, aku (ber- 
mimpi) melihat diriku di dalam surga, tiba-tiba seorang perempuan 
(Ummi Sulaim) berwudhu ke sisi sebuah istana, maka aku bertanya, 
"Untuk siapakah istana ini?". Maka (para malaikat) menjawab: "Untuk 
Umar", (maka. aku. ingin masuk surga), lalu aku menyebutkan kecem- 
buruannya, lalu aku berpaling ke belakang”. Maka Umar menangis dan 
dia berkata: "Hanya kepada engkau, --aku tebuskan ayahku ja ibuku 
untuk engkau-- wahai Rasulullah, aku bercemburu". 


2 BALA, EN A 


BAB 
» 'THAWAF DI KA'BAH DALAM TIDUR 
34 


NIS A2 NG PN PIA -W4 


An UNA : AIA Lab au Jr 
3 Ea Ke Me 
Lan AA Ka BEA AG 2 Silat 50 | 


- 
d0 Lan Oa In Kecd TP IN Led 


0 ep Pn Sa 
Ke EA SEA AN 
Pan 2 PENATAAN SA AS 


PN UNI 
JAN Hanana ag yA G3 
c .. “) LI 


Aru 


6674. Dari Abdullah ibn Umar ra. dia berkata: Rasulullah saw. ber- 
sabda: "Di saat aku tidur, aku (bermimpi) melihat diriku sedang thawaf 
di Ka'bah, tiba-tiba ada seorang laki-laki berkulit sawo matang, berambut 
lurus, berada di antara dua orang laki-laki dan kepalanya meneteskan air. 
Maka aku bertanya: "Siapakah itu?" Mereka menjawab" (Isa) putra 
Maryam". Lalu aku pergi dengan menengok, tiba-tiba ada seorang laki- 
laki berkulit merah, berperawakan besar dan mata sebelah kanan buta, 
sungguh matanya seperti buah anggur yang menonjol. Aku bertanya: 
"Siapakah itu?" Mereka menjawab: "Itu Dajjal", orang yang paling men- 
dekati keserupaan adalah putra Oathan (yakni Abdullah 'Uzza ibn Oathan 
ibn ' Amr)”. Putra Oathan adalah laki-laki dari bani al-Mushthalig dari 
kabilan Khuza'ah. , 


167 


S3N 39 YA HAKI IG 


APABILA (BERMIMPI) MEMBERIKAN KELEBIHAN (AIR 
SUSU)NYA KEPADA ORANG LAIN DALAM TIDUR 


BI LAB EA ME AYO 
ae enajat Year AI 


BEN. EC SNI 2 PERAN 


PAK OANY TEMA TABEL 2S 


6675. Dari Abdullah ibn Umar, dia berkata: Aku mendengar Rasu- 
lullah saw. bersabda: "Disaat aku tidur, datang kepadaku semangkok air 
susu, lalu aku meminum darinya hingga sungguh aku melihat kesegaran- 
nya mengalir. Kemudian aku memberikan kelebihannya kepada Umar". 
Mereka (para shahabat) bertanya: "Maka apakah yang engkau tafsirkan, 
yana Rasulullah?". Beliau bersabda: aa menafsirkannya sebagai) 


lagi SAN ARSA | 


BAB 
KEAMANAN DAN HILANGNYA KETAKUTAN DALAM ' 


TIDUR | 


4 
Kan TBK jenmena? 


ara —ald Sa ear 
SAA gara SA Isa 


168 


Hwang 
LN tak Aa nga A8 
AE LA Da KA an gede nu AS Salut 

Se Bata S5 (1 Local ga Uya 
SN IA YAA TES 
Gas Tart 13 3 A3 HS dai C2: WA ') 1 
Ad aa ea MA 


4 


Rs Nana “INN as Kegi. 


(LA Lu 
-. 


BABI AA Ai dagscea 
YEN IE pa Na aa A Kena 3 
GELAN 333 1533 Jul Kanera f2 LES 
209 na er Jaa EA AE 12642 5 2 
pasa M6 £ FA AA 


29 TAN sad 


Alan KI ASIA, - esa 


AA s0. L00 24. 
HStu KE AA LS AJa Ya 
Hee 222101 Hana SE NGA ad Sa 


169 


Ada 


PTN PAPA Ve Mi an La 


PP 


NEK Pena SERI 
BAAK ad ad Bb 


6676. Dari Ibnu Umar, dia berkata: "Sesungguhnya orang-orang le- 
laki dari shahabat Rasulullah saw. melihat (bermimpi) suatu mimpi di 
masa Rasulullah saw. lalu mereka menceriterakannya kepada Rasulullah 
saw., maka Rasulullah saw. bersabda dalam mimpi itu, apa yang dikehen- 
daki Allah. 

Sedangkan aku adalah anak yang muda (kecil) usia dan rumahku adalah 
masjid sebelum aku kawin. Maka aku berkata mengenai diriku: "Seandai- 
nya pada dirimu (diri sendiri) itu kebaikan niscaya kamu melihat (ber- 
mimpi) sepadan apa yang mereka mimpikan itu". Lalu ketika aku berti- 
duran (miring) di suatu malam, aku mengucapkan: "Wahai Allah, apabila 
Engkau mengetahui ada kebaikan pada diriku maka mimpikanlah aku 
(dalam tidurku) dengan suatu mimpi". Maka ketika aku demikian tiba- 
tiba dua malaikat datang kepadaku, di tangan masing-masing dari kedua- 
nya adalah bertongkat besi, di mana keduanya menghadapkan aku kepada 
Jahanam, sedang aku berada di antara keduanya berdo'a kepada Allah: 


"Wahai Allah, aku berlindung kepada-Mu dari Jahanam". Kemudian aku | 


melihat (bermimpi bahwa) malaikat menemui aku sedang ditangannya 
terdapat tongkat besi, lalu dia berkata: "Kamu tidak gentar (dikemudian 
hari). Kamu adalah laki-laki yang sangat baik apabila kamu memper- 
banyak shalat". Lalu mereka pergi membawa aku hingga mereka meng- 
hentikan aku pada pinggir Jahanam, tiba-tiba Jahanam itu ditembok 
seperti tembok sumur, yang padanya terdapat tiang-tiang tembok (seperti 
dua tiang tembok di atas sumur untuk tempat kerekan), di antara setiap 
dua tiang itu adalah malaikat yang ditangannya adalah tongkat besi. Dan 


aku melihat di dalam Jahanam itu orang-orang lelaki digantung dengan | 


rantai sedang kepala mereka di bawah (menjungkir) di mana aku menge- 
nali di dalam Jahanam itu orang-orang lelaki dari Ouraisy. Lalu mereka 
(para malaikat) pergi membawa aku kearah kanan (jalan ahluljannah). 


178 


Lalu demikian itu aku kisahkan kepada Hafshah (binti Umar, istri Nabi) 
maka dia mengkisahkannya kepada Rasulullah saw. maka Rasulullah 
saw. bersabda: "Sesungguhnya Abdullah (ibn Umar) adalah laki-laki 
yang shalih". Lalu Nafi” (budak yang dimerdekakan Abdullah ibn Umar) 
mengatakan: “engan itu dia (Abdullah ibnu Umar) selalu memper- 


PYAl SANA eU 


BAB 
MENUNTUT SUMPAH DALAM TIDUR 


SES JB TeSjlye NYV 
Aa Ja Ng aalel EA Jaa 


5 


-| Lag aah Aa IE NA s 
Sen IE die : Bye 23 
En nan kesalah Plan aa 19.3 
ea aren 2 meobatu 23 
NE AA I 


nubuat at #3 | 
SEE PG FN KE E 0 


BELA, MIS NI 
IE ANGEL Ke IE ET 2. 


yaa wNs usa 


A 


171 


D La A 2 ad te Ju 5 
5 de SAI ng 

6677. Dari Ibnu Umar, dia berkata: Waktu itu aku adalah anak mu- 
da yang tidak beristri di masa Nabi saw. dan aku bermalam di masjid, 
dan adalah orang yang melihat (bermimpi) suatu mimpi mengkisahkan- 
nya kepada Nabi saw. maka aku berdo'a: "Wahai Allah, apabila ada 
suatu kebaikan bagiku di sisi-Mu maka mimpikanlah aku suatu mimpi 
yang akan ditafsirkan Rasulullah saw. kepadaku". Lalu aku tidur, maka 
aku (dalam tidur) melihat dua malaikat yang mendatangi aku, lalu kedua- 
nya pergi membawa aku lalu keduanya bertemu dengan malaikat lain ma- 
ka dia mengatakan, "Tidaklah ada ketakutan padamu. Sesungguhnya ka- 
mu adalah laki-laki yang shaleh". Lalu keduanya pergi membawa aku ke 
neraka, tiba-tiba neraka itu adalah tembok seperti tembok sumur, maka 
tiba-tiba di dalam neraka itu terdapat orang-orang yang sungguh aku me- 
ngenali sebagian dari mereka. Lalu keduanya mengajakku ke arah kanan 
(yakni ahlul-jannah). 
Maka ketika aku dipagi hari, aku menuturkan demikian itu kepada 
Hafshah (istri Nabi), lalu Hafshah mengatakan bahwa dia mengkisahkan- 
nya kepada Nabi saw. maka beliau bersabda: "Sesungguhnya Abdullah 
(ibnu Umar) adalah laki-laki yang shaleh, apabila dia memperbanyak sha- 


lat dimalam hari". 
Gun LAS 
. | - 


BAB 
MANGKOK Na TIDUR 
Iptag LEE NA ae JIWA 


(Pp, 


ah Aa PA SA 

(Ka . J3 Pat 3, 
MERIGI pa BG Aina La 
Ai: JBS ITASGASINSN NS 


172 


| 6678. Dari Abdullah ibnu Umar ra. dia berkata: Aku mendengar 
Rasulullah saw. bersabda: "Di saat aku tidur, (aku bermimpi) datang ke- 
padaku sebuah mangkok (berisi) air susu lalu aku meminum darinya, ke- 
mudjan aku memberikan kelebihan (dari)ku kepada Umar ibn Khathab". 
Mereka (para shahabat) bertanya: "Maka apakah yang engkau tafsirkan, 
wahai Rasulullah?" 

Beliau bersabda: "(Aku menafsirkannya) ilmu". 


SEN t Ob sei ah V 


. 


APABILA SESUATU TERBANG DALAM TIDUR 
Ud 3062 1 £ 43 
LE Nasa aula Jab 
TE ANYU PEUS 
24 1 A2 0 
ra LI ENI PEN, 
en REA KENJ Kenalan 9 
S2 01 4321 2 GA. 
aa Ham Mana 
AIA Lah CINTA 
4, : 7 (L8 na ada PT 0-3 
ren na NG 
Sa 1 pe PURI Abd 
“eka Sy. LN pa Fara 
6679. Dari Ubaidullah ibn Abdillah, dia berkata: Aku bertanya ke- 
pada Abdullah ibnu Abbas ra. tentang mimpi Rasulullah saw. yang di- 
tuturkan beliau, maka ibnu Abbas berkata: Dituturkan kepadaku bahwa 


Rasululah saw. bersabda: "Disaat aku tidur, aku (bermimpi) melihat 
bahwa sungguh dua gelang emas diletakkan di dua tanganku, maka aku 


173 


merasakan berat dan aku tidak menyukainya, lalu diserukan kepadaku 
Gunaya meniupnya) maka aku meniupnya, maka dua gelang itu terbang. 
Maka aku menafsirkannya (dua gelang itu) sebagai dua orang pendusta 
yang muncul". 


Maka Ubaidullah mengatakan: Seorang dari keduanya adalah (Al-Aswad 
dari San'a) Al-'Ansi yang terbunuh oleh Fairuz (Al-Dailami) di Yaman 
dan yang lain (kedua) adalah Musailamah (Al-Kadzdzab, dari Yaman). 


aan SOE 


BAB : 
APABILA (BERMIMPI) MELIHAT SAPI DIPOTONG 
2 


Pa 1 e.. - 23 "EM Ma Kadi 
AS TE ISO Sape NW 


AT aa PAN AGEN A5 
WE SANA BA 
NERACA Ay na MAN 
SANG KN Opal 


UI 2 PASANG IauAd olga AI 
A - - - 


6680. Dari Abu Musa -aku menyangka dia dari Nabi saw.-, beliau 
bersabda: "Aku melihat dalam tidur bahwa sesungguhnya aku berhijrah 
dari Makah kenegeri yang berpohon kurma, lalu anganku mengkhayalkan 
bahwa negeri itu adalah Yamamah atau Hijaz, lalu ternyata itu adalah 
Madinah Yatsrib. 

Dan aku (dalam mimpi itu) melihat (sapi yang dipotong), dan (pahala da- 
ri) Allah (bagi orang-orang yang terbunuh adalah) lebih baik, maka ter- 
nyata mereka (sapi dalam mimpi) itu adalah orang-orang mukmin (yang 
terbunuh) dalam peristiwa Uhud, dan ternyata kebaikan adalah yang di- 


174 


datangkan Allah berupa kebaikan (keteguhan hati atau ghanimah) dan 
pahala bertindak benar yang didatangkan Allah kepada kami sesudah pe- 
ristiwa Badar". (Yakni pahala itu adalah penaklukan demi penaklukan se- 
sudah Badar, seperti terhadap Ouraizhah, fathu Khaibar dan fathu 


Makah). 
KENA 
aa 
BAB 
MENIUP DALAM TIDUR 
! 6 JIN 210 Lae 
AAN Jen KESAN “Ar oyapp HI GEA) 


#2 ” 


.9 PT - P 1. NN 
TE BRA DGN GEN AA ed 2 
4 PLP 4 2 05 oh LL Iro3e 
Leni NE Ae RASA Jaa, 


"3 ja 9.1 A., 31 OR "4 -4 
CE aoi ELISA DNA 


3 1500 


MA IBI LN SI AN TAM ONGL asetat 
VA Le2a Legal ol HJ) Lea B IKA AE 
PAP Ind 29 1 ea NAN EP “71 
LEAN LAN ETS 
pe 


6681. Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah saw. beliau bersabda: 
"Kita adalah orang-orang akhir (masanya di dunia) lagi pemuka-pemuka 
(dalam kedudukan dan kehormatan di hari Kiamat terhadap Ahlul Kitab 
dan golongan lain)". Dan Rasulullah saw. bersabda: "Di saat aku tidur, 
tiba-tiba (dalam mimpi) datang kepadaku gudang-gudang bumi lalu dua 
gelang emas diletakkan pada dua tanganku, lalu keduanya (terasa) berat 
padaku dan menyusahkan aku, lalu diwahyukan kepadaku, "Tiuplah ke- 
duanya!". Maka aku meniup keduanya terbang. Maka aku menafsirkan 
dua gelang itu adalah dua orang pendusta di mana aku berada di antara 


175 


keduanya (yakni sudah muncul dimasa Nabi): Penguasa Shan'a dan pe- 
nguasa Yamamah". 


353 an EA AI 
pe Ta t 


BAB 


APABILA BERMIMPI MENGELUARKAN SESUATU DARI 
CELAH (RUMAH) LALU MENEMPATKANNYA DI TEM- 
PAT LAIN 


hn OtSb 9 Rm € 9”. AG 
LSI AN BAK 4 yak) 
2-5 1g ara 204: Pa 4 


SA IAI NE 
TA YA Kar AG SA Ling 
NAN DA ” PRP 263 KA HE 


6682. Dari Abdullah ibnu Umar, bahwa sesungguhnya Nabi saw. 
bersabda: "Aku bermimpi melihat bahwa seakan-akan seorang perempuan 
hitam yang berambut tidak teratur, keluar dari Madinah hingga menempat 
di Mahya'ah yaitu Juhfah (migat ihram dari Mesir). Maka aku me- 
nafsirkannya bahwa itu adalah wabah Madinah yang dipindah ke negeri 
(Juhfah) itu". 

#9 Pp 
edi ”. "hp | 3 
“ 
SAN BTA Sak 
BAB 
PEREMPUAN HITAM 


SIS AN INI nya 2 9. .0 
On EN TE AU 


176 


sisgas Eta as SN 155 sega 


PNP Nara RK ae AN KPI 


3 , 2g 2212 2 RAN 
A3 ee ganda Bongo 


6683. Dari Abdullah ibnu Umar --dalam hal mimpi Nabi saw. di 
Madinah--, (beliau bersabda): "Aku melihat seorang perempuan hitam 
yang tidak teratur rambutnya keluar dari Madinah hingga menempat di 
Mahya'ah. Maka aku menafsirkannya bahwa sesungguhnya wabah Madi- 


nah dipindah (dari Madinah) ke Mahya'ah yaitu Jufah". 


En La £ | An 
PEREMPUAN YANG BERAMBUT TIDAK TERATUR 


2S ISS PAP NI PM 


0 250 


LEAN sapa 
3 AG Lanka MBS AA 


peranan 2G Kere 


6684. Dari Abdullah ibnu Umar, bahwa sesungguhnya Nabi saw. 
bersabda: "Aku (bermimpi) melihat seorang perempuan yang hitam yang 
rambutnya tidak teratur, keluar-dari Madinah hingga dia menempat di 
Mahya'ah. Maka aku menafsirkan bahwa sesungguhnya wabah Madinah 
akan pindah ke Mahya'ah yaitu Juhfah". 


177 


BAB 
APABILA MENGGONCANG PEDANG DALAM TIDUR 


dc Pukat BPI LAN Ban 


un 


s3 aa ID en ERSEAS 
Apa 992 


ai gibea Geni Ga LA Lega Bo AL 
NEK rada 205 II kya 
An MBA BS Aa S AAA 


“Sah Kal Ss. 


6685. Dari Abu Musa --aku menyangka dia-- dari Nabi saw. beliau 
bersabda: "Aku melihat dalam mimpi bahwa sesungguhnya aku meng- 
goncang pedang (Dzul Figar) lalu bagian depannya patah. Maka tiba-tiba 
(kenyataan sebagai tafsirannya) adalah apa yang menimpa kaum muk- 
minin dalam peperangan Uhud. Kemudian aku menggoncangnya lagi 
maka pedang itu kembali (dengan keadaan yang) lebih baik daripada se- 
mula, maka ternyata itu adalah apa yang didatangkan Allah berupa Fathu 
(Makah) dan kesatuan kaum mukminin". 


3 J3 . pg Kadi Su 
Ad —.— 3 — 153 
BAB : 
ORANG YANG BERBOHONG DALAM MIMPI 


IS IE krElos TM 


178 


Bend aah PAN Per aa MACAU 


SA 1 2094, #1 210 


5 5. Lag PLS KAR s 
o The AN YIL P3 Sha 
LA yan pn Sa AA NAN 

Za CNP &$ LSnaen 


6686. Dari Ibnu Abbas, dari Nabi saw. beliau bersabda: "Barang- 
siapa berpura-pura bermimpi dengan suatu mimpi yang tidak dimimpikan 
maka ia pasti ditumtut untuk mengikat antara dua biji gandum (yang tidak 
mungkin dilaksanakan, yakni sebagai kata kiasan yang bermakna siksaan 
yang terus-menerus) dan ia tidak akan bisa melakukan. Dan barangsiapa 
mendengarkan pembicaraan kaum sedang mereka membenci dia (dalam 
mendengar pembicaraan mereka) --atau mereka menjauhi dia-- maka 
cairan timah pasti dituangkan ke dalam telinganya pada hari kiamat. Dan 
barangsiapa menggambar berupa gambar (bentuk hewan, termasuk ma- 
nusia) maka dia pasti disiksa dan dituntut untuk meniupkan (ruh) ke 
dalamnya sedangkan dia tidaklah bisa meniupkan (ruh, maka siksanya 
terus-menerus)". 


2 


2d 


KSAU LM Ia Ol ole INN 
gr ALS KENA Aa SA 


6687. Dari Ibnu Umar, bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. ber 
sabda: "Diantara sebesar-besar kebohongan adalah memperlihatkan ke- 
pada dua matanya apa yang tidak dilihatnya". 


179 


Un dala» ESA Mena re 


BAB 


APABILA BERMIMPI SESUATU YANG DIBENCI MAKA 
JANGANLAH MENGKHABARKANNYA DAN JANGANLAH 
MENUTURKANNYA 


ck 


. 


AAL 2 An EN BAE AN 
ut L 0. t- 3 S3 “23 PN AI A1 


| : j2 JAS, ats Aa 


Kagan 

KG pen ME Sae 
Dan BL ELAU AN Ai Aa 
. tab PEN Us LL 
KAI te SE A3 SO MAAN 3 Sya 
Ra 225 TAS 


6688. Dari Abdu Robbih ibn Sa'id, dia berkata: Aku mendengar 
Abu Salamah mengatakan: "Sungguh aku pernah bermimpi dengan suatu 
mimpi lalu mimpi itu menjadikan aku sakit sehingga aku mendengar Abu 
Oatadah berkata: "Dan aku pernah bermimpi dengan suatu mimpi yang 
menjadikan aku sakit sehingga kau mendengar Nabi saw. bersabda: 
"Mimpi yang bagus adalah dari Allah. Maka apabila seorang dari kamu 
3 bermimpi sesuatu yang menyenangkan maka janganlah menceriterakan- 
nya selain kepada orang yang mencintai, dan apabila ia bermimpi sesuatu 
yang tidak menyenangkan (dibenci) maka hendaklah ia memohon per- 
lindungan (ta'awudz) kepada Allah dari kejahatannya dan dari kejahatan 
syaithan, dan hendaklah ia meludah (kekiri) tiga kali dan janganlah ia 


180 


menceriterakannya kepada seseorang. Maka sesungguhnya demikian itu 
tidak akan membahayakannya". 


AAN aa aa WM 


LH AA 


BAN: Os eade Ke Adel AN LS 
Ve AN lea Jane Ah AA 
: Na An SISA 
DAN Kat 


- 


6689. Dari Abu Sa'id al-Kudri, bahwa sesungguhnya dia mendengar 
Rasulullah saw. bersabda: "Apabila seorang dari kamu bermimpi suatu 
mimpi yang menyenangkannya maka sesungguhnya itu dari Allah, maka 
hendaklah dia memuji Allah atas mimpinya dan hendaklah dia menceri- 
terakannya. Dan apabila dia bermimpi tidak demikian (yakni tidak me- 
nyenangkan) berupa sesuatu yang dibericinya maka sesungguhnya itu 
adalah dari syaithan, maka hendaklah ia memohon perlindungan (ta- 
'awwudz kepada Allah) dari keburukannya dan janganlah ia menutur- 
kannya kepada seseorang, maka mean mimpi itu tidak akan 
membahayakannya (madlarat)". 


LAN I, Es ii Plan Ya SL 


ORANG YANG TIDAK MEYAKINI (TAFSIRAN) MIMPI 
KEPADA PENAFSIR PERTAMA APABILA IA TIDAK TE- 
PAT 

ng 42 253 2 “ 


Li Kel aU plan Lace A- 


181 


NPL AUDIT “DI 4 | Pi "Pa, 
Te SNI DE UN So 


&N 


5 


: s0 0 A1 AAS 95 P: 

2 AN EN IS ALE JSI 
. BAL SA, 25. PPX, 

, HE EA, PAN ASEAN 
Ae Ken N Cedera sd Tian FO, IAI 3G 

bol 2g SI 5 19 NK3 ATA An ja & 


p 0700 (PP 


“hh . SA... ” (4: ba »£ TE 
Ae SIB LANGKA NIS, 


yet 444 ih, TA Lea PPL 
JA AA Ap IBAN Yan A AA 


.. 


#0 NJOP 8 20 
. 


Ka AN aa SEA 
SEN Op KAS 
KAA Ko NE 
Sae NN si MILNYEN  JE 
EA 3 Ne Op NG 
KENA LAN YEN 
CA IA IT any 0 Je “NT 34 
D dagha Ba Ie an dn Aa AU 
PN AA ap AN AN 


. 
ai - 


182 


NIA RT NN CA Para NG 
INA Ap Ia0 D2 da Pata 
AI SU al oles JL al 


. 9 2920 & , Baba en s3 
MEA ALA At DE 

“3 Sr UL 14514 “2 wA ny ora 
IG IN AN 


6690. Dari Ubaidullah ibn Abdullah ibn Utbah (ibn Mas'ud), bahwa 
sesungguhnya Ibnu Abbas ra. menceriterakan bahwa sesungguhnya se- 
orang laki-laki datang kepada Rasulullah saw., lalu dia berkata: "(Wahai 
Rasulullah), tadi malam aku (bermimpi) dalam tidur melihat awan yang 
menetes-neteskan mentega dan madu, lalu aku melihat orang-orang men- 
ciduknya dengan tangan, maka ada (sebagian lain) yang mengambil. se- 
dikit. 

Tiba-tiba ada tambang yang membentang dari bumi sampai langit, lalu 
aku melihat engkau (wahai Rasulullah) memegangi tambang itu maka 
engkau naik. Kemudian memegangi tambang itu seorang laki-laki lain 
lalu dia menaikinya, kemudian memegangi tambang itu seorang laki-laki 
lain lalu dia menaikinya, kemudian memegangi tambang itu seorang laki- 
laki lain maka tambang itu putus, kemudian tambang itu disambung”. 
Lalu Abu Bakar berkata: "Wahai Rasulullah ayahku menjadi tebusan un- 
tuk engkau, demi Allah, sungguh engkau membiarkan aku maka aku me- 
nafsirkannya". 

Maka Nabi saw. bersabda: "Tafsirkanlah". 

Abu Bakar berkata: "Adapun awan (yang menaungi) adalah Islam, ada- 
pun madu dan mentega yang menetes adalah Al Our'an dan yang meng- 
ambil sedikit (dari al-gur'an), dan adapun tambang yang membentang da- 
ri langit sampai bumi adalah kebenaran yang engkau berada padanya di 
mana engkau memeganginya lalu Allah menaikkan (meluburkan) engkau. 
Kemudian tambang itu diambil oleh seorang laki-laki (Abu Bakar) se- 
sudah engkau maka dia naik (luhur) dengan tambang itu, kemudian se- 
orang laki-laki lain (Umar ibn Khathab) mengambil lalu dia naik (luhur) 
dengan tambang itu, kemudian tambang itu diambil oleh laki-laki lain 


183 


(Utsman ibn Affan) maka tambang itu terputus olehnya, kemudian tam- 
bang itu disambung untuknya maka dia naik (luhur) dengan tambang itu. 
Maka beritakanlah kepadaku, wahai Rasulullah, ayahku menjadi tebusan 
untuk engkau, tepatlah aku (dalam menafsirkan mimpi ini) ataukah ke- 
liru". 

Nabi saw. bersabda: "Kamu tepat pada sebagian dan kamu keliru pada 
sebagian". (Kekeliruan itu karena di hadapan Nabi sebagai yang paling 
berhak menafsirkannya, atau karena mentega dan madu ditafsirkan de- 
ngan al-gur'an saja dimana sebetulnya adalah al'guran dan al-Sunnah, 
atau karena dia bersumpah, atau karena lainnya). 

Abu Bakar berkata: "Maka demi Allah, wahai Rasulullah, sungguh eng- 
kau memberitakan kepadaku terhadap kekeliruanku". Beliau bersabda: 
"Janganlah bersumpah". 


| OI km 20 o 0 2 
“7 19 ANA PN 
BAB , 
TAFSIR MIMPI SESUDAH SHALAT SHUBUH 


KI Rea EL ia 
ea 123 KISI LS AU Yaa, 
ata SEE KEIA SO 3 WAY 
A53 aa na net 
KIE EA sa Ajay 
Peang SAE EGA SS YA 
TAN AG s3 2 BAE 1133 
ATA YAAA area Ken KA ISA 


NN maa 


184 


- 


LN Gan SAN pi IA KG ASI 
ana: Aek Manan 
SN ea 2 Ana an Agen 
Peer MEA DANA KI 3 ea 
Laga MAA 
AV Pa ES KASN IG 2 
pa ae RE La AN 


Pnb sanam aan mana 


Nawa ea Dasa 


S5 YP LGA Je 


Ban ma 


3: PAN NA KOREA an JS 
AK Ke PAS, YA GT 
3 Aa ia « ka 


185 


7 


$ MAA KA LBIE KS IA 


A2 AA LA LOL Aha rt LIL 
Ne ae 3 AS, daalar a51 
EA BINA LI 
| 36 23 JoE AG: C6 Ona 13YG 


AC ANT AL Lg gama aya 
AA ae EN NA ME ATA Or 


#- 


? Ca Na 9 IL. ad 1 Ra Tao 
NASA En de ADA IA 


CGI AR 21. PEP hd Pen “UIN 2d 
base 3 G3 AE 3 SIA JIN 


- 


ar TAN Nae rar antal Ne 2 LA & 
AN SIG Ian AG. 


2014 


Ig (LA YO MA A1 
Se SAN ANA NA TEGAR 
AEON AS AL anta 
(3 OS 8 AN Tenan SAI Ya 

2 .1 Merata —h PER 294, 48 1 3760 
SI SN Fa Lena ata A11 

WEE JB li at IL AG 
3 | 


nd 


Io Aa bt ME nana s11 22 4 
AS Lama BJ Pa Haa Je MEBEL 


MA AAA MAAN Pe 


186 


03 3 


ne ?. K2 T14 TN NTP Ha aa | 
Ga AA AA OA HOT API 


» 1 34 301 d 1 214 4 9” 9 21 
sono S3 ABISU Gejala 
MEN RN 
“ IE. Apa AA 3d ee, PP 
MAL AL jg 
H2 BESI YETE AI 


Aa 
Mm. . .d A9 
| - 2 2 | p ad MAKA Ge 2 rd 3 NE 
LL 3 M9 IX 2 Ata z -. 31 Li 


- 


WEB EA Mrs 
PAN NEO EARL t sh 
KE PA BIA BANI 
PASS AAN USB 
TN HA 03 IVEIG 3,232 
KA A3 KA NG 


A11 2 00 GG TeeNp Td 2 
JEANS 


187 


204 2 Aa 4 .. Gaga 2II 04) 2, 
SANA GA A0 OLI As an 
31 Pura ehh 0 0 


KEPATNN Ea sbnpa Na 
EN an 923 II Aing Para 
Na San Ha 46 
£ Hayaa IBAN ANGIN Si - SGG 
: SAE IA en Eapoal 


NA LL ANT 2 IIA 15 14 
SNN DRESS 


“em 


e41 - 


Jude si NAK Ne ATA 
“3 La, LN LNG ARE ra 2 Apa 2 


PL AGE Pn? | “ « 
4 d 


MAN Ea san 
ONE LS UI LA 2) an AA 


N 
3 - 
1 
AN 
Un 
Ya 
—& 
»- 
- 
ex3 
CN 
3 
AN 
saja 
Ka 
Pa 
—. 
LN 
Tea 
OS 5 
er 
NL 
“ 
S1 
Gr 2 
X 


PAR 2 Bar An 
S3 #tapsa Gt IKAN Se ON 
pa Pane bk Se ABE 
4 ol Bea Pe OA 


ap an & 


6691. Dari Samurah ibn Jundub ra., dia berkata: Adalah Rasulullah 
saw-- di antara-- yang sering diperbuat banyak oleh beliau adalah ber- 
tanya kepada para shahabat beliau: "Adakah seorang dari kamu bermimpi 
dengan suatu mimpi?". Samurah berkata: Maka berceritalah kepada 
beliau orang yang dikehendaki Allah untuk bercerita, dan sesungguhnya 
beliau bersabda pada suatu pagi hari: "Sungguh tadi malam datang ke-. 
padaku duh orang (malaikat) yang datang, sungguh keduanya membang-. 
kitkan aku dan sungguh keduanya berkata kepadaku", dan aku pergi ber-' 
sama keduanya. Dan sungguh kami mendatangi seorang laki-laki yang 
sedang tidur miring dan tiba-tiba (seorang laki-laki) yang lain berdiri di 
atas laki-laki (pertama) itu dengan (membawa) batu besar, tiba-tiba dia 
meluncurkan batu itu ke kepala, lalu batu itu menggelinding di sini, maka 
dia (laki-laki yang berdiri) membuntuti batu itu maka diambilnya, lalu 
dia tidak kembali kepadanya (laki-laki yang dihantam) hingga kepalanya 
sehat sebagaimana semula, kemudian dia kembali kepadanya lalu dia ber- 
tindak terhadapnya sepadan tindakannya pada kali pertama". 

Beliau (saw.) bersabda: Abu bertanya kepada keduanya (malaikat : Jibril 
'dan Mikail): "Subhaanallah, apakah (urusan) dua orang itu (yang meng- 
hantam dengan batu dan yang dihantam)?" 

Keduanya berkata kepadaku: "Berangkatlah, berangkatlah!". Beliau ber- 
sabda: Maka kami berangkat, lalu kami datang kepada seorang laki-laki 


| .yang terlentang dan tiba-tiba (laki-laki) yang lain berdiri di atasnya de- 


ngan (membawa) tusukan dari besi (seperti tusukan daging untuk digan- 


'tungkan), dan tiba-tiba dia (orang yang berdiri) mendatangi satu belahan 


180: 


(separuh) wajahnya maka dia membelah sisi mulutnya sampai tengkuk- 


nya, tulang hidungnya sampai tengkuknya dan (membelah) matanya sam- 


pai tengkuknya". 

Beliau bersabda: Kemudian dia berpindah ke sisi (mulut) yang lain lalu 
dia bertindak terhadapnya sepadan tindakannya terhadap sisi yang per- 
tama, maka dia belum rampung dari (pembelahan) sisi ini sehingga sisi 
itu sehat sebagaimana semula, kemudian dia (orang yang membelah) 
kembali kepadanya maka dia bertindak sepadan tindakannya pada kali 
pertama". 

Beliau bersabda: Aku Badar: "Subhanallah, apakah(urusan) dua orang 
itu?" 

Beliau bersabda: Keduanya (malaikat) itu berkata kepadaku: "Berangkat- 
lah, berangkatlah!" Maka kami berangkat lalu kami mendatangi pada 
sepadan dapur --Perawi berkata: Maka aku menyangka bahwa beliau ber- 
sabda, "maka tiba-tiba di dalamnya terdapat kegaduhan dan suara- 
suara"-- Lalu kami melihat (melongok) ke.dalamnya, tiba-tiba di dalam- 
nya adalah orang-orang lelaki dan orang-orang perempuan telanjang dan 
:tiba-tiba mereka ditimpa kobaran api dari bawah mereka. Maka ketika 
(kobaran api itu menimpa mereka, mereka memekik. 

'Beliau bersabda: Aku bertanya kepada keduanya: "Apakah (urusan dan 
keadaan) mereka itu?" 

Beliau bersabda: Keduanya berkata kepadaku: "Berangkatlah, berangkat- 
lah". Beliau bersabda: Maka kami berangkat, lalu kami datang pada 
sungai --Aku menyangka bahwa beliau bersabda: "merah seperti darah" -- 
dan tiba-tiba di sungai itu terdapat seorang laki-laki perenang yang se- 
dang berenang, dan tiba-tiba di tepi sungai itu terdapat seorang laki-laki 
yang mengumpulkan batu-batu yang banyak disandingnya, dan tiba-tiba 
perenang itu berenang. Kemudian laki-laki yang mengumpulkan batu di 
sanding itu datang lalu membuka mulutnya (perenang) maka dia. me- 
nyuapkan batu kepadanya lalu perenang itu pergi (lagi) berenang, kemu- 
dian dia kembali kepadanya (pengumpul batu) --ketika dia kembali ke- 
padanya-- maka dia membuka mulutnya lalu La menyuapkan batu ke- 
padanya". 

Beliau bersabda: Aku bertanya kepada Kuma "Apakah (keadaan) dua 


orang itu?" Beliau bersabda: Dua malaikat itu mengatakan Kena " 


"Pergilah, pergilah!". 
Beliau bersabda: Maka kami berangkat, lalu kami datang pada seorang 


laki-laki yang tidak menyenangkan dalam pandangan sebagai pandangan 
yang paling tidak menyenangkan pada laki-laki yang pernah kamu lihat, ' 
tiba-tiba di sisinya terdapat api yang sedang dibetylkan dan dia lari-lari 
di sekeliling api itu". 

Beliau bersabda: Aku bertanya Kepada keduanya: "Apakah (keadaan 
laki-laki) itu?" 

Beliau bersabda: Keduanya berkata kepadaku: "Pergilah, pergilah!" Maka 
kami berangkat lalu kami datang pada taman yang pohon-pohonnya 
tinggi dan di sana terdapat semua bunga-bunga di musim semi, dan tiba- 
tiba ditengah taman itu terdapat seorang laki-laki yang tinggi di mana 
aku hampir tidak bisa melihat kepalanya karena ketinggiannya di atas 
(langit), dan tiba-tiba di sekeliling laki-laki terdapat anak-anak kecil se- 
jumlah banyak yang tidak pernah aku melihatnya sama sekali". 

Beliau bersabda: Aku bertanya kepada sma ie "Apakah itu? pakan 
mereka (anak-anak) itu?" 

Beliau bersabda: Maka keduanya berkata kepadaku: "Pergilah, pergilah!". 
Beliau bersabda: Maka kami berangkat lalu kami sampai pada sebuah 
taman yang besar, sama sekali aku tidak pernah melihat taman sebesar 2 
pula seindah itu". 

Beliau bersabda: Keduanya berkata Senada "Naiklah pada (obon) 


Litu!", 


Beliau bersabda: Maka kami naik pada pohon itu lalu kami sampai pada 

kota yang dibangun dengan batu emas dan batu perak, lalu kami datang 

dipintu kota itu maka kami minta dibukakan, maka pintu itu dibuka untuk 

kami, lalu kami masuk pintu, “maka kami disambut didalamnya oleh 

orang-orang lelaki di mana separuh badan mereka adalah sebagai yang 

paling bagus dari yang pernah kamu melihat dan separoh (yang lain) 

sebagai yang paling butuk dari yang kamu melihat. 

Beliau bersabda: Keduanya berkata kepada mereka "Pergilah kalian dan 

turunlah kalian di sungai itu". 

Beliau bersabda: Dan tiba-tiba terdapat sebuah sungai yang melintang, 

mengalir seakan-akan airnya yang putih adalah air susu (murni), lalu 
mereka pergi dan menjatuhkaii diri ke sungai itu. Kemudian mereka kem- 

bali pada kami dengan keadaan buruknya (pandangan) itu telah hilang 

dari mereka, maka mereka menjadi rupawan-rupawan yang paling bagus. | 
Beliau bersabda: Keduanya berkata kepadaku, "(Kota) ini adalah surga 
'Aden dan itu adalah rumahmu". | 


191 


Beliau bersabda: Lalu penglihatanku memandangi ke atas, tiba-tiba istana 
bagai mega putih" : 

Beliau bersabda: Keduanya berkata kepadaku: "Itu rumahmu". 

Beliau bersabda: Aku berkata kepada keduanya: "Semoga Allah mem- 
'berkati kalian berdua. Biarkanlah aku maka aku masuk". Keduanya ber- 
kata: "Adapun sekarang maka tidaklah boleh dan kamu (besuk boleh) 
masuk padanya". 

Beliau bersabda: Aku berkata kepada keduanya: "Sungguh aku benar- 
benar telah melihat keajaiban sejak malam ini, maka apakah yang aku 
lihat itu?" 

Beliau bersabda: Keduanya berkata Koba: "Ingat, sungguh kami hen- 
dak memberitakan kepadamu: Adapun laki-laki pertama yang kamu 
datang kepadanya dimana kepalanya dipecah dengan batu adalah laki- 
laki itu mengambil al-gur'an lalu mencampakkannya dan dia tidur de- 
'ngan (meninggalkan) shalat fardhu. Adapun laki-laki yang kamu datang 
kepadanya sedang dibelah sisi mulutnya sampai tengkuknya, tulang hi- 
dungnya sampai tengkuknya dan matanya sampai tengkuknya, adalah 
laki-laki itu berangkat dari rumahnya dipagi bari maka dia berdusta de- 
ngan kedustaan yang sampai di ufuk. Adapun orang-orang lelaki dan 
orang-orang perempuan telanjang yang didalam sejenis bangunan dapur 
adalah mereka itu orang-orang lelaki pezina dan orang-orang perempuan 
pezina. Adapun laki-laki yang kamu datang kepadanya sedang berenang 
di sungai dan disuapi batu maka dia adalah pemakan riba. Adapun laki- 
laki yang tidak menyenangkan dalam pandangan yang didekat api sedang 
membetulkannya dan dia lari-lari dilingkungannya adalah dia malaikat 
menjaga Jahanam. Adapun laki-laki yang tinggi di dalam taman adalah 
dia Ibrahim. 

Adapun anak-anak kecil yang berada di sekeliling dia adalah setiap bayi 
yang meninggal atas fitrah (kesucian iman)". 

-- Samurah (perawi) berkata: Maka sebagian orang-orang Islam berkata: 
"Wahai Rasulullah, dan anak-anaknya kaum musyrik (termasuk)?" Maka 
Rasulullah saw. menjawab: "Dan anak-anaknya kaum musyrik"-- Dan 
adapun kaum yang separuh dari mereka bagus dan separuh dari mereka 
buruk, adalah mereka itu kaum yang mencampur perbuatan baik dengan 
perbuatan buruk. Semoga Ailah melewatkan (mengampun dosa) mereka". 


192 


Pa ENYA au Paul, 


KITAB 
FITNAH-FITNAH (UJIAN/SIKSAAN) 


Perniya EMIS 3 anL 


Baen aer 
JS AA 


PRA 


| Te 1 
gk DYOAS 2 


BAB 


YANG DATANG DALAM FIRMAN ALLAH TA'ALA: "DAN 
PELIHARALAH DIRIMU DARI PADA FITNAH (SIKSAAN) 
YANG TIDAK KHUSUS MENIMPA ORANG-ORANG YANG 
DHALIM SAJA DI ANTARA KAMU" (8/Al Anfal 25) DAN 
NABI SAW. MEMPERINGATKAN TERHADAP FITNAH 


na NE NP AT AY 
sisa HATE JG ARE SAN 


na 132 23011 


BATAN IS GP 


193 


SAN NAN TN AA ENI 


Lolot 


AIA Ay 0421 NP ITPN 
£ MA UAS JS 2213 SL Iker 


6692. Dari Ibnu. Abi Mulaikah, dia berkata: Asma” (binti Abu Ba- 
kar) berkata dari Nabi saw. beliau bersabda: "Aku diatas telagaku, me- 
nunggu orang yang hendak datang kepadaku (untuk minum). Lalu orang- 
orang di dekatku diambil, maka aku berseru: "Umatku!", lalu Dia (Allah) 


berfirman, "Kamu tidak tahu (hai Muhammad), mereka berjalan dengan 


berbalik (kebelakang, yakni mereka telah berbalik murtad)". 


Ibnu Abi Mulaikah berkata (berdoa): "Wahai Allah, sungguh kami ber- 
lindung kepada-Mu dari berbalik ke belakang (yakni berbalik murtad) 


atau (dari) terkena fitnah". 


3 a1 


ANE KSAU Iran BS dal KE GE -AY 
PN ESA NA IYA 
II GA PRE ESA 


KAI A33 


ASP MELAYANI ES 
PA ENY Pa CAT Cp MP Pay 


6693. Dari Abdullah (ibnu Mas'ud), dia berkata: Nabi saw. ber- 
sabda: "Aku adalah pendahulu kamu di atas telaga (haudh, untuk mem- 
persiapkan). Dan pastilah diangkat kepadaku orang-orang lelaki dari 
kamu (supaya aku melihat mereka), sehingga ketika aku mengulurkan 
(tangan) hendak menjangkau mereka maka mereka ditarik dari hadiratku, 
maka aku berseru: "Wahai Tuhan(ku), umatku!", maka Dia berfirman: 
"Kamu tidak tahu kemurtadan yang mereka lakukan (sebagai perilaku 
baru) sesudah kamu". 


Aa IL 01 AA IA 


ag Ja Gp an Peba IG pos ML 


194 


KE Ia dana dar 25) Ce Aa pA ai 
J 22 9 ta LA dengan 
San DANA pn BAE 
“ L, 122 3d. 323 Siaran 1 4 SA 2. 
OF ala NE 0 Jai Lokas 
Ineah : 90. an 34 “6 99 LA Pane 
Ia 220 PEG 3 Ara URL 
Ega KAI IN FE JAGA 


In db 30 
af! s L ALI AAA R11 2 114, g 
SN aa Ide Ie UI JS ea Slas Naam 
Ag Ga. ri . Ft 
LL IK SA TU IE UB ar 0 210 - 
SAN DN JS S2 JASA 7 Kn 
IG At 01 Naa 
o MENGAN PAN Ja Pena K Ia 
2 Si O Damn 
1S Indo yi se Uasiv 33 Anne 
6694. Dari Abu Hazim, dia berkata: Aku mendengar Sahl ibn Sa'd 
berkata: Aku mendengar Nabi saw. bersabda: "Aku adalah pendahulu ka- 
mu di atas telaga. Siapa yang datang pada telaga itu maka dia pasti mi- 
num darinya, dan siapa yang minum dari (telaga) itu maka dia tidak haus 
sesudahnya selama-lamanya. Pastilah datang kepadaku kaum-kaum yang 
aku mengenal mereka dan mereka mengenal aku, kemudian dihalang- 
halangi antara aku dan mereka". 
Abu Hazim berkata: Lalu al-Nu'man ibn Abi "Iyasy mendengar dari aku 
menyampaikan (meriwayatkan) hadits ini kepada mereka, lalu dia 
(al-Nu'man) bertanya, "Demikian itulah kamu mendengar dari Sahl (ibn 
Sa'd)?" 
Maka aku menjawab: "Ya" h 
Al-Nu'man mengatakan: Dan aku bersaksi kepada Abu Sa d, sungguh 
aku mendengar dia menambahkan dalam hadits itu: "Sungguh Kam tidak 
mengetahui apa yang mereka ganti sesudah kamu (meninggal) . Lalu aku 
mengatakan: "Dijauhkan di jauhkan (oleh Allah) bagi orang yang meng- 
ganti (agamanya) sesudah aku". 


195 


AA BA NYA 


9“ sa sah “ 


TT 5 3, ya Saha 
AAN NG 


PPA Pola 070 G- 2 A 
PA AU IA SG 
BAB 


SABDA NABI SAW.: "KALIAN AKAN. MELIHAT PER- 
KARA-PERKARA YANG KALIAN MENGINGKARINYA SE- 
SUDAH (WAFAT)KU". DAN ABDULLAH IBN ZAID BER- 
KATA: NAB SAW. BERSABDA: "BERSABARLAH (TERHA- 
DAP PERLAKUAN SESUDAH AKU) SEHINGGA KALIAN 
BERTEMU AKU DI ATAS TELAGA". | 


eta jada Ie IIE IE al LE BA 


tanap: 7, ep 20 


PA Dao Te 9 
LANANG CLS 


3 Saga PMP 


PESAN lag 


6695. Dari Abdullah (ibn Mas'ud), dia berkata: Rasulullah saw. ber- 
sabda kepada kami: "Sungguh kamu akan melihat prioritas (melebihkan 
orang lain atas “kamu) sesudah aku dan (akan melihat) perkara-perkara 
yang kamu mengingkarinya". 

Mereka (para shahabat) berkata: "Maka Han yang engkau perintahkan 
'kepada kami, wahai Rasulullah?" 


196. 


Beliau bersabda: "Penuhilah hak mereka kepada mereka, dan mohonlah 
hak kamu kepada Allah". 


Kate Ha IG SEA 
SO yA 
| PAN AA Art an JAN Ga 


6696. Dari Ibnu Abbas, dari Nabi saw., beliau bersabda: "Siapa 
yang membenci penguasannya terhadap sesuatu (urusan agama) maka 
bersabarlah: karena sesungguhnya orang yang keluar dari (kepatuhan ke- 
pada) penguasa barang sejengkal maka dia pasti meninggal sebagai me- 
ninggal ala Jahiliyah (dalam kesesatan, perpecahan dan kekosongan 
imam yang dipatuhi)". 


CA Pee 23 2 Usus. se mp 
.. -. KE 2 
at Na de Dea | 
/ 4 Ta 22 2 Rn ad 

- 28» D - 45, 

1 YG KA ya paar 
nj 1 3 k 

PRE Ka kata 
6691. Dari Ibnu Abbas ra., dari Nabi saw., beliau bersabda: "Siapa 
melihat sesuatu yang tidak menyenangkan dari penguasanya maka ber- 
sabarlah terhadapnya, karena sesungguhnya orang yang berpisah (me- 


nyingkir) dari jama'ah (Islam) barang sejengkal lalu dia meninggal, maka 
dia meninggal secara meninggal Jahiliyah". 


Sejalan J8 WA JI H3 bang NM 
SI Seda DIA Ae Sa Aa 2D ALAN 
A1 Peka Dnsessa yaa 


197 


A55 AA PELAN SEA AL 
PA YA ena MS KAA 3 J3 3 3 
Co LE ES SA RESI, 


4 AA RN 


Na ENI 34 Ap TAKE 2 


NET AG SE 


6698. Dari Junadah Abi Umayah, dia berkata: Kami masuk kepada 
Ubadah ibnal-shamit ketika dia sedang sakit, lalu kami mengucapkan ke- 
padanya: "Semoga Allah menjadikan kami baik (termasuk kesembuhan). 
Berceritalah kepada kami akan cerita (hadits) yang membawa manfaat 


oleh Allah kepada kamu di mana kamu mendengarnya dari Nabi saw.". 


Ubadah berkata: Nabi saw. mengajak kami maka kami berbai'at kepada 
beliau, lalu beliau bersabda dalam hal tuntutan (persyaratan) beliau ke- 
pada kamis yaitu beliau membai'at kami untuk (selalu) mendengar dan 
mematuhi (sam'an wa tha a'tan) ketika kami dalam kesemangatan, ke- 
bencian, kesulitan, kemudahan dan pemprioritasan (orang lain) atas kami, 
dan hendaklah kami tidak merebut urusan (kekuasaan) dari ahlinya, 
"kecuali kalian melihat suatu kekafiran yang jelas (tidak perlu dita'wil), 
dimana pada kamu ada tanda bukti (teks al-gur'an atau hadits sahih) da- 


ri Allah dalam kekafiran itu", 


SNI IA LL INA MA 
SEN MK AN: 5 ag DAA 
Petr AI sea Abal 


PA td z - 


yel 3S 


198 


.XIYHANG 


6699. Dari Usaid ibn Hudhair, bahwa sesungguhnya seorang 
laki-laki datang kepada Nabi saw. lalu dia berkata: "Wahai Rasulullah, 
engkau mengangkat polan('Amr ibn al-'Ash) itu sebagai 'Amil dan eng- 
kau tidak mengangkat aku sebagai 'amil?". Beliau bersabda (menjawab): 
"Sungguh kalian akan melihat suatu pemprioritasan (orang lain atas 
kalian) sesudah (wafat)ku, maka bersabarlah hingga kalian bertemu aku". 


BISA RNIR IS ol 
AA REA 


” "“ 
: BAB 


'KEHANCURAN 'UMATKU PADA DUA TANGAN ANAK- 
ANAK TOLOL 


SI Beda 
EA das sa 
GP YAN AL PA EP a33hL Anaean 
Je Ea Aka AR ASN BAN 
Ale da3 TA PA: HST 
na Apek aa: YG NN 
Ha at KAA HAL, Sa 


CSI ls Tuna Ga 
Na MEN aa 


6700. Dari Sa'id ibn 'Amr ibn Sa'id, dia berkata: Aku duduk ber- 
sama Abu Hurairah di dalam. masjid Nabi saw. di Madinah (di masa 
Mu'awiyah) dan Marwan (ibn Hakam) bersama kami. 

Abu Hurairah berkata: Aku mendengar orang yang benar dan yang di- 
benarkan (oleh Allah, yakni Nabi saw.) bersabda: "Kehancuran umatku di 
dua tangan anak-anak dari Ouraisy". 

Maka Marwan berkata: "Laknat Allah terhadap mereka, snake anak itu". 
Maka Abu Hurairah berkata: "Andaikata aku berkehendak mengatakan 
(mereka itu adalah) bani Polan dan bani Polan, maka aku lakukan. Maka 
adalah aku berangkat bersama kakekku (Sa'id ibn ? Amr) kepada bani 
Marwan (ibn al-Hakam) ketika mereka berkuasa di Syam (dan lain-lain). 
Dan ketika dia (kakekku) melihat mereka itu anak-anak remaja, dia me- 
ngatakan: "Barangkali mereka itu adalah termasuk mereka (pemuda- 
pemuda yang disebut dalam hadits)?". 

Kami berkata: "Engkau lebih mengetahui". 


3 PA AN AA 


3 - Na 
BAB 


SABDA NABI SAW.: "CELAKALAH BANGSA ARAB 
(KAUM Na Sara OLEH KEJAHATAN YANG TELAH 
. MENDEKA 


EA 5 JE K ee NA 
Pesen pp EA 


2-91 


PRE Sea? 
kp 16 203 PL 91 Th 2016 s 
1 “4 


cg ACA sep Pak 
SAS KEBAL ha TA TAN 


"200 


Ai TA 


6701. Dari Zainab ibnti Jahsy (istri Nabi) ra. bahwa sesungguhnya 
dia berkata: Nabi saw. terbangun dari tidur dengan wajah beliau me- 
merah seraya bersabda: "Laaa ilaaha illallaah, celakalah bangsa Arab 
oleh kejahatan yang telah dekat (yakni perselisihan yang terjadi antara 
kaum muslimin, berupa peristiwa yang menimpa Utsman dan. peristiwa 
antara Ali ra. dan Mu'awiyah ra.). Pada hari ini telah dibuka benteng 
Ya'juj & Ma'juj, seperti ini", --dan Sufyan (ibn Uyainah) membuat 
(angka) 90 atau 100 (dengan jari-jarinya)-- Dikatakan: "Apakah kami 
binasa sedang di tengah kami adalah orang-orang shalih?". 

Beliau bersabda: "Ya, apabila kekotoran (seperti perzinaan dan ke- 
fasikan) telah banyak". 


"EA A5 Dem S 


Deras ban 
seba NE ENI 
Aa i Ha SE JAE er Tg 


| 6702. Dari aa ibn Zaid ra., dia berkata: Nabi saw. memper- 
hatikan dari atas benteng dari benteng-benteng Madinah lalu beliau 


bersabda: "Apakah kamu melihat apa yang aku lihat? Mereka menjawab: 
"Tidak (wahai Rasulullah)" 


Beliau bersabda: "Maka sesungguhnya aku melihat fitnah berjatuhan 
dicelah rumah-rumah kamu bagaikan jatuhnya hujan". (Mengisyaratkan 
terbunuhnya Utsman ra. di Madinah dan tersebarnya fitnah-fitnah di ne- 


geri-negeri lain). £ 9 13 J9 
SEL EL 
“BAB 
ane FITNAH 
PANEN UG MESRA PR 53 
At) ISA RE G3 Gro. TI BL AVX 


201 


Fasas Aming ca B3 Gi Seat 
on ae IL, SA Pa 
SA aa 8-£ in, ea i 
74 14 GA LN 


6703. Dari Abu Hurairah, dari Nabi saw. beliau bersabda: "Masa 
(kiamat) mendekat, amal berkurang, kebakhilan dilemparkan (kedalam 
hati manusia), fitnah-fitnah bermunculan dan banyak kekacauan". 

Mereka bertanya: "Apakah (kekacauan) itu?" 
Beliau bersabda: "Pembunuhan, pembunuhan”. 


YG PS KE NYA Sae N.A 
Kang HA Pn maan 
zee Pra iga 


6704. Dari Syagig, dia berkata: Adalah aku bersama Abdullah (ibnu. 


Mas'ud) dan Abu Musa (al -Asyari), maka keduanya berkata: Nabi.saw. 
bersabda: "Sesungguhnya di antara dua tangan (yakni dihadapan) kiamat 
terdapat beberapa hari di mana pada hari-hari itu ilmu diangkat (dengan 
kematian ulama), kebodohan turun pada hari-hari itu dan pada hari-hari 
itu banyak kekacauan mkekacauan itu adalah Jan 


SERA KAN ae e ND 


KAA sa RA 


202 


# 


KS IN ea an Je 


6705. Dari Abdullah (ibnu Mas'ud) --(Berkata Abu Wail: Dan aku 
menyangka dia memarfu'kan hadits--, dia berkata: "Antara dua tangan 
kiamat adalah hari-hari kekacauan, ilmu menghilang dan pada hari-hari 
itu muncul kebodohan (karena kepergian ulama dan kesibukan fitnah- 
fitnah)". Abu Musa berkata: "Al-Harj (kekacauan) sala pembunuhan, 
dengan bahasa Hanan 


KE jaan maag k “WR 


RAY MONIA MEA 
: NA “9 


6706. Dari Ibnu Mas'ud, dia berkata: Aku mendengar Nabi saw. 
bersabda: "Di antara seburuk-buruk manusia adalah orang-orang yang 
kiamat datang kepada mereka sedangkan mereka masih hidup". 


# 


Haa 3 TE RAD SISA 


BAB 


TIDAKLAH SUATU MASA DATANG KECUALI MASA. 
SESUDAHNYA LEBIH BURUK DARI PADANYA. 


Hata SIS IB as ek S0 II AV 
433 pa Jos NGK 


us 


Bagan MN SA Pj 
Kerak KAM 2 £ Inna NG Bai 23 SE 


aa D2 


203 


6707. Dari Al-Zubair ibn 'Ady, dia berkata: Kami datang kepada 
Anas ibn Malik lalu kami mengadukan kepadanya apa yang kami alami 
dari Al-Hajaj (ibn Yusuf, yang terkenal kedhalimannya). Maka dia 
(Anas) berkata: "Bersabarlah, karena sesungguhnya tidaklah datang ke- 
padamu suatu zaman kecuali zaman sesudahnya adalah lebih buruk dari 
padanya hingga kamu bertemu Tuhanmu. Aku mendengar demikian dari 
Nabimu saw." 


Ade KA IDA aa AV 
Ka ba Papa PERAN H6 
Pa ANA Pele PRA pitat 

Ke ee ERA Kan KAS APE 
BIG LAMA 
53 


6708. Dari Ummi Salamah, istri Nabi saw., dia berkata: Rasulullah 
saw. terbangun (dari tidur) pada suatu malam dengan terkejut seraya ber- 
sabda: "Subhaanallaaah, apakah yang diturunkan Allah dari gudang 
(kekayaan Parsi, Rumawi dan lain-lain)? Apakah yang diturunkan dari 
fitnah-fitnah? Siapakah yang membangunkan perempuan-perempuan 
empunya kamar --Beliau bermaksud istri-istri beliau--- supaya mereka 
melakukan -shalat. Banyak perempuan berpakaian di dunia, (kelak) te- 
lanjang di akhirat". | 


204 


PA WAJIB 
Deer Aa Eatagtaana Na 


BAB 


SABDA NABI SAW.: "BARANGSIAPA MENGANGKAT 
SENJATA TERHADAP KAMI, MAKA DIA BUKAN DARI 
GOLONGAN KAMI. 


AAA 32 4 At Ien an 


(paru AAA UNG WA 
Des IE AERU S 

Cai 

6709. Dari Abdullah ibn Umar ra., bahwa sesungguhnya Rasulullah 


saw. bersabda: "Barangsiapa mengangkat senjata terhadap kami, maka 
dia bukan dari golongan kami". 


—. 4 0 2 2 
4 Pad 92 7. Pe ” aa pd ks 
AAA NS AI IE saga ISA |. 
pe sota LL AG» nd (A 
6710. Dari Abu Musa (Al-Asy'ari), dari Nabi saw., beliau bersabda: 


"Barangsiapa membawa senjata terhadap kami (untuk memerangi kami, 
kaum Mesunin, tanpa hak) maka dia bukan golongan kami". 


A ni YAN, apa 
SE IL AAS: SIA Ai. JG 


” 


205 


DOG YES RIANA 


6711. Dari Abu Hurairah, dari Nabi saw., beliau bersabda: "Tidak- 
lah seorang dari kamu berisyarat (mengacungkan) kepada saudaranya 
dengan senjata, karena sesungguhnya dia tidak tahu barangkali syaethan 
itu mencabut (senjata itu) dari tangannya (sehingga mengena sau- 
daranya), maka dia jatuh ke dalam galian dari neraka (kelak di hari kia- 
mat)". : 


- KATA 
Bin Penata 


Apar 


EN ASEAN 
A3 2123 Adab sa 
kpr “AG TAP 


6712. Dari Jabir ibn Abdullah, dia berkata: Seorang laki-laki lewat 
di dalam masjid dengan (membawa) beberapa anak panah, maka 
Rasulullah saw. bersabda kepadanya: "Peganglah matanya (bagian tajam 
anak panah)". Ia ('Amr ibn Dinar)-berkata: "Ya (aku mendengar beliau 
bersabda demikian)". 


Ai 


yg -# 


KAA 35 IS SAE 
OWegeNU2 12X dna SAI A5 03, SN 


6713. Dari Jabir, bahwa sesungguhnya seorang laki-laki lewat di da- 
lam masjid dengan (membawa) beberapa anak panah dimana dia me- 
nonjolkan mata (bagian tajam) nya, maka beliau memetintahkan (kepada 
laki-laki itu) untuk menggenggam mata (bagian tajam) nya, supaya tidak 
mencakar (melukai) orang Islam". 


1.20 


IE Aanalean PAKAI Ara dis Ay 


206 


XI RVHANG 


lina Dop , gm 3 3 95. Jaa 
3 LES 
PAI 3) OI ia 
..—. Ke Pa: AAA IIA 
Pn 21 :J s.d 
tag a.... f 
- Sanga MAN GAS 
6714. Dari Abu Musa (Al-Asy'ari), dari Nabi saw. beljau bersabda: 
"Apabila seorang dari kamu lewat di dalam masjid kami atau didalam 
pasar kami sedangkan padanya anak panah (benda tajam), maka hendak- 
lah ia memegangi pada mata (bagian tajam) nya-- atau beliau bersabda: 
maka hendaklah ia menggenggam (nya) dengan tapak tangannya-- supaya 


seorang dari kaum muslimin tidak terkena sesuatu (sedikit) dari mata 
anak panah itu". 


pAeA ESA bah 
AG Te La ba IG ada 


SABDA NABI SAW.: aa KAMU KEMBALI 
(MENJADI) - ORANG ORANG KAFIR SESUDAH (SEPE- 
NINGGAL) AKU DI MANA SEBAGIAN KAMU MENG- 
HANTAM LEHER SEBAGIAN (YANG LAIN)". 

12 


Ana 214 KANG Je MKE3S AVIO 
In “Iu can MI 1 0 
MEA Did Oa 


6715. Dari Abdullah (ibnu Mas'ud), dia berkata: Nabi saw. ber- 
: "Mengumpat orang Islam adalah kefasikan (keluar dari kepatuhan 
besana Allah dan Rasul-Nya) dan memeranginya adalah kekafiran". 


207 


AI 1 2 
aa ar: AN net 2 ig SL lye ANN 
- 922 an pa NISN, 
an LAN SIA Aa mera 
“ 

Pera 
6716. Dari Ibnu Umar, bahwa sesungguhnya dia mendengar Nabi 
saw. bersabda: "Janganlah kamu kembali (menjadi) orang-orang kafir se- 


sudah (wafat) ku di mana sebagian kamu memenggal leher sebagian 
(yang lain)". 


ALAN LS au gta SN ES NW 
RAI, ME ee A5, 
KEB LNGE SE RN 25 A » - 
Naa 3 Pan 5 AGAN YES de 

EBT Mask: Rea sa 
2 Ta Or Ian IS IE ab seh 

SS TNI 
Buana aoaryan 
BNN ben Da Ka Je 
BNI Ong ang 3 


. » gu 


SG, Pa Ona naa pa 


208 


PA PANAI KBS AIA 


TEA 90 La Ka WINE AE G3 
2" pn 23 SISA IE 


2 
2. 2 


6717. Dari Abu Bakrah, bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. ber- 
khutbah kepada orang-orang (pada hari Nahar di Mina) 'alu beliau ber- 
sabda: "Tidakkah kamu mengetahui, hari apakah ini?" 

Mereka berkata: "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui". 

la (Abu Bakrah) berkata: (Maka beliau diam) sehingga kami menyangka 
bahwa beliau akan menyebutnya bukan namanya. 

Lalu beliau bersabda: "Tidakkah (hari) ini adalah hari Nahar?" 

Kami menjawab: "Ya, wahai Rasulullah". 

Beliau bersabda: "Negeri apakah ini? Tidakkah negeri ini adalah negeri 
(Haram)?" 

Kami menjawab: "Ya, wahai Rasulullah". 

Beliau bersabda: "Maka sesungguhnya darah-darahmu, harta hartamu, 
harga diri-harga dirimu dan kulit-kulitmu adalah haram atas kamu 'seba- 
gaimana keharaman (kemuliaan) harimu ini, pada bulanmu (Dzulhijjah) 
ini, di negerimu ini. 

Ingat, adakah aku sudah menyampaikan (apa yang diperintahkan 
Allah)?". 

Kami menjawab: "Ya (engkau sudah menyampaikan)" 

Beliau bersabda: "Wahai Allah, persaksikanlah. Maka hendaklah orang 
yang hadir menyampaikan kepada orang yang absen, maka sesungguhnya 
banyaklah orang yang (sabdaku) disampaikan kepadanya itu akan 
menyampaikannya kepada orang yang adalah dia lebih menjaganya". 
Kata Muhammad ibn Sirin): "Maka adalah demikian (banyak tabligh 
membuktikan dari orang yang dapat menjaga kepada orang yang lebih 
dapat menjaga)"-- 

Beliau bersabda: "Janganlah kamu kembali (menjadi) orang-orang kafir 


209 


sesudah aku di mana sebagian kamu memenggal leher sebagian (yang 
lain)". Abd Al-Rahman ibn Abu Bakrah berkata: Maka ketika terjadi 
pembakaran terhadap Ibnu Al-Hadhrami (yang dikirim Mu'awiyah untuk 
menghadapi Ali ibn Abi Thalib) di saat dibakar oleh Jariyah ibn Ou- 
damah (yang dikirim oleh Ali untuk menghadapi pasukan Ibnu Al- 
Hadhrami), dia (Jariyah) berkata (kepada pasukannya): "Tengoklah Abu 
Bakrah (apakah dia menyerah ataukah tidak)!" 

Maka mereka berkata: "Ini Abu Bakrah melihat kamu (dan perbuatan 
kamu terhadap Ibnu Al-Hadhrami)". 

Abd Al-Rahman berkata: Maka ibuku meriwayatkan kepadaku, dari Abu 
Bakrah, bahwa sesungguhnya dia berkata: "Seandainya mereka itu masuk 
pada (rumah)ku, tidaklah aku menolak (mereka, untuk mempertahankan) 
dengan sebilah bambu (pun)". 


PL AA Ih EA 
“AG IS Ce AU LE YEN 


Dn SA 001Sa LL AN H8 244 4. 
dn an SSI AIA Sd Ae AAS 


Pan | Z 3 
Gn 


6718. Dari Ibnu Abbas ra. dia berkata: Nabi saw. bersabda: "Ja- 
nganlah kamu kembali (murtad) sebagai orang-orang kafir sesudah aku di 
mana sebagian dari kamu menghantam leher sebagian (yang lain)". 


1 


KERIS Send JET AN 


20 yg c 4 pem 5 P4 » 2 
(ASEAN cad BAN 3? 
2 ,- 1.7 - LX 
PEN AGIK PA pian DSEYAN PaP 


6719. Dari Jabir (ibn Abdullah Al-Bajali), dia berkata: Rasulullah 
saw. bersabda kepadaku pada Haji Wada': "Diamkanlah orang-orang itu", 
kemudian beliau bersabda: "Janganlah kamu kembali (menjadi) orang- 
orang kafir sesudah aku di mana sebagian kamu memenggal leher seba- 
gian (kamu yang lain)". 


210 


PE RAPP KATA SY, at , 
A kya SAN A3 SL 
BAB 


AKAN TERJADI FITNAH, PADANYA ORANG YANG DU- 
DUK LEBIH BAIK DARIPADA ORANG YANG BERDIRI 


INN NIA La 135 
AI LS Ig NO IBI rp IIA, 
en 
Ta SI HO KA File 
(BA Se LES A5 SIB 


“ 
3 16111 


91 12 121 AIKAa- 
: .. - » » - Fa P | he 
1 ya11 3 001 Gn 
(1 2 29. 
As Kadal Nee 9 (ay kg 
v- - - 
6720. Dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 
"Akan terjadi fitnah-fitmah di mana padanya adalah orang yang duduk 
(mengamati, tidak turut berperang) lebih baik daripada orang yang ber- 
diri, orang yang berdiri (terlibat) lebih baik daripada orang yang berjalan, 
orang yang berjalan (mempertahankan penyebab) lebih baik daripada 
orang yang lari (pengobar api fitnah) dan siapa yang menerjuni padanya 
maka (fitnah) itu membinasakannya. Maka siapa menemukan suatu tem- 
pat perlindungan-- atau tempat pengasingan-- maka hendaklah ia ber- 
lindung dengan tempat itu (untuk keselamatan dari fitnah)". 
3g 040 
SANG AN SAI 
Oa aa Walbl 
BAB 


ss. 


APABILA DUA ORANG MUSLIM BERTEMU DENGAN 
DUA PEDANGNYA : 


KANG at Ep Dp An 


-“ 


211 


KAB ANE GA AA 


DG nake Pot Na 
KANAN ANA AE HN ISA Ian J6 
AG 3 MIS NP el Pan 


d2 BANI 3 IN JL 


6721. Dari Al-Hasan (Al-Bashari), dia berkata: Aku keluar dengan 
(membawa) senjataku pada hari-hari fitnah (Perang Jamal dan Perang 
Shiffin), maka Abu Bakrah menyambutku lalu dia berkata: "Ke mana 
kamu berkehendak?" 

Aku menjawab: "Aku berkehendak membela putra paman Nabi saw. 
(yakni Ali Ibn Abu Thalib)". 

Abu Bakrah berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Apabila dua orang 
muslim berhadapan dengan dua pedang keduanya maka keduanya adalah 
termasuk penghuni neraka". 

Dikatakan: "(Yang diancam neraka) adalah pembunuh. Maka apakah 
gerangan orang yang terbunuh?" 

Beliau bersabda: "Sesungguhnya dia (korban) berkehendak membunuh 
lawannya". 


FTA SAN ASN 


BAGAIMANA PERKARA ITU TIDAK DITEMUKAN JA- 
MA'AH 
P, «1 Sy 


SAS AI ol Anne NSP 


212 


AP Ba panak ATI Ie an PARA OA 
H5. DAN Wat 


2 


en Pn 
bea jap asn yi 
AN Nang: 5 nba 
Jamu Keran AA Pra nara A3 


Saran 1 1525, IA aga 
P en 24 13 3 Ti 
Petai Aa Sa PEN E GAJET jahe 
16, Tag 23 ANE Ne PAPAN 

SE LS Pnb jon NA AAA TA 

e Aga Pan J6s OP AI 
Tu 1: PPA SA ana 
I—h yan SI WS Sai Ap SG 


- dea 


25 61014 Z 2. 
, M3 JESSL INI 3S 
6722. Dari Hudzaifah ibn Al-Yaman, dia berkata: Adalah orang- 
orang itu bertanya kepada Rasulullah saw. tentang kebaikan, dan adalah 
aku bertanya kepada beliau tentang keburukan (Fitnah, lemahnya kesatu- 
an Islam, kesesatan yang menguasai dan tersebarnya bid'ah), 
karena kekhawatiran mengenai diriku. Maka aku berkata kepada 
Rasulullah saw.: "Sungguh kami dahulu dimasa Jahiliyah dan kejahatan, 


213 


lalu Allah datang kepada kami dengan kebaikan (kerasulan engkau, ke- 
kokohan bangunan Islam dan robohnya pilar-pilar kekafiran dan kese- 
satan) ini. Maka apakah sesudah kebaikan ini terdapat suatu keburukan?" 
Beliau bersabda: "Ya". 

Aku bertanya: "Dan apakah sesudah keburukan itu terdapat suatu ke- 
baikan?" 

Beliau bersabda: "Ya, dan di sana terdapat asap". 

Aku bertanya: "Dan apakah asapnya itu?" 

Beliau bersabda: "Kaum yang menunjukkan tanpa dengan petunjuk, di 
mana kamu mengenali (kebaikan) dari mereka (maka kamu menerima, 
dan kamu mengenali keburukan) dan kamu mengingkari". 

Aku bertanya: "Maka apakah sesudah kebaikan itu. terdapat suatu ke- 
burukan?" 

Beliau bersabda: "Ya: para penyeru di pintu-pintu Jahanam. Siapa yang 
memenuhi (seruan) mereka ke pintu-pintu itu maka mereka melempar- 
kannya ke dalamnya (neraka)". 

Aku berkata: "Wahai Rasulullah, sifatkanlah mereka itu kepada kami!". 
Beliau bersabda: "Mereka itu dari kulit (diri dan keluarga) kita dan me- 
reka berbicara dengan bahasa kita". | 

Aku berkata: "Maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku, apabila 
aku mengalami demikian itu". 

Beliau bersabda: "Kamu pegangi jama'ah kaum muslimin dan imam me- 
reka". 

Aku mengatakan: "Maka apabila bagi mereka tidak ada jama'ah pula ti- 
dak ada imam?" 

Beliau bersabda: "Maka Jauhilah kelompok-kelompok itu semuanya, dan 
meskipun kamu harus menggigit pada dasar pohon hingga kamu di- 
SS kematian sedangkan kamu dalam keadaan (menggigit) demi- 


kian 
Ma NK, AK Male 


BAB 


ORANG YANG TIDAK SUKA MEMPERBANYAK PELAKU- 
PELAKU FITNAH DAN KEDHALIMAN. 


RE RT IE 253 MB ga le ANYY 


214 


IE Base batas Lan 


ol 


Seailua MEN 3 NE Naa 
KAN PSI 2 An Ke 
ENG A5 EN ISA Je JG 


3 A36 241 LES aa PP ,. 33 


eU nyai nh Bea 


6723. Dari Abu Al-Aswad, dia berkata: Suatu pengiriman (pasukan 
perang untuk menghadapi negeri Syam di masa gubernur Makkah, Ab- 
dullah Ibn Al-Zubair) dipisahkan bagi penduduk Madinah, maka aku 
terdaftar dalam pengiriman itu. Lalu aku bertemu Ikrimah maka aku kha- 
barkan kepadanya (tentang pendaftaran namaku tersebut), maka dia 
melarang aku dengan larangan keras, kemudian dia berkata: "Ibnu 
Abbas mengkhabarkan kepadaku - bahwa sesungguhnya beberapa 
orang dari kaum muslimin dahulu bersama kaum musyrikin memper- 
banyak barisan kaum musyrikin menghadapi Rasulullah saw. lalu datang- 
lah anak: panah yang dipanahkan maka mengena seorang dari mereka 
(orang-orang Islam yang bersama kaum musyrikin) maka membunuhnya 
atau (pedang) menghantamnya maka membunuhnya. Maka Allah Ta'ala 
menurunkan: "Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan melaikat da- 
lam keadaan menganiaya diri sendiri, (kepada mereka)..." (4/Al-Nisa' 
97). " | 


215 


2 &» P' 
IA OP eta Pa AAS 
BAB 


APABILA (ORANG MUSLIM) TETAP DI TENGAH 
ORANG-ORANG JAHAT DARI MANUSIA 


Ang ara Ma Cenra LI Abaya Ayat 


AAS TA NI rot Ra Lake A3 
ee JNE 3 IS aa TR ane .. 
| NAN: KA. c 


4 


| aU AS LA AE 3 
MAA Or PB aa Ea aa 3 - 
an an Beat Las Anda en 
aa 3 pe Season aan 
(Ta ANN AI AT SI 

da3 3 NAGA SEA ESL 2 
Lg SI, JR Se ISA MEA 
DAN Ea 


216 


AAA ad KAI, 


4 Ao - : 
PAN Here) aa STA 
AE Nag G 4 SA IP 1 11 » 

' 6724. Dari Hudzaifah (ibn Al-Yaman), dia berkata: — saw. 
menyampaikan dua hadits kepada kami: aku melihat salah satu sedang 
aku menunggu yang lain (kedua). Di mana beliau menceriterakan kepada 
kami bahwa amanah (dalam ayat "Sungguh Kami menawarkan amanah 
kepada gunung-gunung ....", 33/Al-Ahzab 72) turun ke dalam akar hati- 
nya orang-orang Kakudian niereka mengetahui dari Al-Our'an kemudian 
mereka mengetahui dari Al-Sunnah (hadits). Dan beliau menceriterakan 
kepada kami (sebagai hadits ke dua yang ditunggu Hudazifah) tentang 
hilangnya amanah itu. Di mana beliau bersabda: "Orang laki-laki tidur 
sebentar lalu amanah itu dicabut dari hatinya, maka jadilah bekas amanah 


itu bagaikan bekas sesuatu (yang hitam warnanya). Kemudian ia tidur 
sebentar lalu amanah itu dicabut, maka padanya membekas bekasnya 


| bagaikan kapal kulit (tangan, misalnya, karena sering bekerja), seperti 


bara yang kamu gelindingkan pada kakimu maka kakimu melepuh, maka 
kamu melihat kakimu melembung sedang padanya tidak ada sesuatu. Dan 
orang-orang di pagi hari berjual-beli. Maka hampir tidak ada seorangpun 
yang melaksanakan amanah, lalu dikatakan: "Sesungguhnya di tengah 
bani Polan terdapat seorang laki-laki yang terpercaya (memegangi ama- 
nah), dan kepada laki-laki ini dikatakan, "Alangkah cerdasnya dia, alang- 
kah mulianya dia dan alangkah kuatnya dia", sedang di dalam hatinya 
tidak ada iman sebobot biji sawipun. Dan sungguh zaman (di mana 
amanah masih ada pada orang-orang) telah datang kepadaku sedang aku 
tidak peduli kepada siapakah di antara kamu, aku berjual-beli. Sungguh 
apabila dia adalah muslim maka keislamannya mengembalikannya ke- 
padaku (maka dia tidak mengkhianati aku bahkan keislamannya mem- 
bawa dia. untuk melaksanakan amanah), dan apabila dia adalah Nasrani: 
(atau Yahudi) maka orang yang berusaha padanya mengembalikannya ke- 
padaku. Dan adapun hari ini maka tidaklah aku berjual-beli kecuali 
kepada Polan dan Polan (satu-satunya orang)". 


217 


Tai TN 

Asia gejala 
, .- 
| BAB 

MUDIK DI MASA FITNAH 


Ha goa. tea Ao 
GE Ian NG s5 Sd 
ht Ha ANIS 


6725. Dari Salamah ibn Al-Akwa', bahwa sesungguhnya dia masuk 
pada Hajjaj (ibn. Yusuf, gubernur Hijaz sesudah Abdullah ibn Al- 
'Zubair), lalu Hajjaj berkata kepadanya: "Wahai Ibnu Al-Akwa', kamu 
berbalik murtad dengan kembali kekampung (keluar dari Madinah se- 
sudah berhijrah)?". Ia menjawab: "Tidak, dan tetapi Rasulullah saw. 
mengizinkan kepadaku (untuk bermukim) di kampung". 


JSI KE KENA JA 
SI De LIA Tee 
IIA Sa api 

MI Kare 


6726. Dari Yazid ibn Abu Ubaid, dia berkata: Ketika. Utsman ibn 
Affan terbunuh maka Salamah ibn Al-Akwa' berangkat (dari Madinah) 
ke Rabdzah (kampung antara Makah dan Madinah) dan dia disana 
| mengawini. Penang perempuan, maka istrinya melahirkan putra-putra- 


218 


: | ab 


'nya, maka dia selalu di Rabdzah itu hingga dia menghadap (meninggal- 
kan Rabdzah) pada beberapa hari sebelum menga lalu dia bertempat 
di Madinah. 


ac Waso1 Bike dgan 
ta ce SAY P3 P3 Pekat 
Naa sale Ws JBS 
perna Fe. eat na My K sK 
Peran an d3 ga 


6727. Dari Abu Sa'id Al-Kudri ra. bahwa sesungguhnya dia berkata: 
Rasulullah saw. bersabda: "Hampir terjadi sebaik-baik harta orang Islam 
adalah kambing yang diikutinya dipuncak gunung dan ditempat-tempat 
turun hujan (untuk menggembala dan mencari air), dimana dia lari-- 
dengan (membawa) agamanya-- dari fitnah-fitnah", 


Ka LI 
AJ ep asa ak 


BAB 
BERLINDUNG DARI FITNAH- FITNAH 


KE II tea SB ANN 
CAN EN ESA nabati 
NS (3 NS Aga Men 1S 
NRP SA 3 ng an Ha 
SEN an Fi 
SN GS AN KENA SSK 


219 


NE KU A3 NA pe 1 aa B3 
Badan MA aa sn, 
KERING, HE d3 
Stok 41123 Aa SAT PRA 2hag 
BER: LSP San 
(AAN ayoo PL 363 
IR SINI aya KAK 
WNA AN 5 2, 
sop Sl Asejgai sat, Bt 
naa As ES Oo 3 sa) 
ERA In Kasat PUSAT 


6728. Dari Anas ra. dia berkata: Mereka (para shahabat) bertanya 
kepada Nabi saw. hingga mereka mendesak beliau dengan pertanyaan itu. 
Maka pada suatu hari Nabi saw. naik mimbar, maka beliau bersabda: 
"Janganlah kamu bertanya kepadaku tentang suatu (ghaib) kecuali aku 
menerangkan kepadamu". 

Anas berkata: Maka aku memandangi (shahabat) ke kanan dan ke kiri, 
ternyata setiap orang laki-laki (yang hadir). kepalanya (masuk) ke dalam 
pakaiannya seraya menangis. 

Lalu seorang laki-laki-- yang dinasabkan kepada selain ayahnya ketika 
berbantah--angkat bicara, maka dia berkata: "Wahai Nabi Allah, siapakah 
ayahku itu?". : 


Beliau bersabda: "Ayahmu (bernama) Hudzafah". 

Kemudian Umar (ibn Khathab, ketika melihat wajah Nabi marah, maka) 
angkat bicara, maka dia berkata: “Kami ridha kepada Allah sebagai 
Tuhan, kepada Islam sebagai agama dan. kepada Muhammad sebagai 
utusan. Kami berlindung kepada Muhammad sebagai utusan. Kami 
berlindung kepada Allah dari kejahatan fitnah-fitnah". Maka Nabi saw. 
bersabda: "Tidaklah aku pernah melihat pada kebaikan dan keburukan 
seperti pada hari ini, sama sekali. Sesungguhnya surga dan neraka 
dirupakan kepadaku hingga aku melihat keduanya di dekat satir (mihrab 
beliau)". 

Oatadah berkata: Hadits ini diturunkan pada (turunnya) ayat: "Hai 
orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabi- 
mu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, niscaya menyusahkan 
kamu...." (5/Al-Maidah 101). 

Dan Anas berkata: Setiap orang laki-laki (tersebut) membungkus (menye- 
lusupkan) kepalanya kedalam pakaiannya seraya menangis (prihatin ter- 
hadap siksa Allah, karena banyak bertanya kepada Nabi) dan meng- 
ucapkan (ucapan) dengan memohon perlindungan kepada Allah “dari 
keburukan fitnah-fitnah atau dia Mena apa. "Aku berlindung kepada 
Allah dari keburukan fitnah-fitnah". 

Dan dari Oatadah, bahwa sesungguhnya Anas menceritakan kepada me- 
reka dari Nabi saw. dengan hadits itu dan beliau berdo'a dengan me- 
mohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan fitnah-fitnah". 


Agak Ne orak 


Nyai 


' SABDA NABI SAW., "FITINAH DARI ARAH TIMUR" . 

ena Ar KIE KS Ep LN SEA ANTA 

Bp AA IS BU SERI 
BJB, jaw punah KK 


221 


6729. Dari Salim, dari ayahnya, dari Nabi saw., bahwa sesungguh- 
nya beliau berdiri pada sisi mimbar lalu beliau bersabda: "Fitnah itu 
disini, fitnah itu di sini, sekira tanduk syaithan ity —atau beliau bersabda: 
bagian -atas matahari itu-- muncul". 


Nas Witega ta ae PNP w. | 
4. AR SG, Y at Jeep dana 6 aa is 
2 NAN pi tegana 2- akang 


.6730. Dari Ibnu Umar ra., bahwa sesungguhnya dia mendengar 
Rasulullah saw. --yang sedang menghadap ke arah timur-- bersabda: 
“Ingat, aa fitnah itu disini, sekira (di tempat) tanduk syaitan 
itu muncul". 


SSS SEA AW 
H3 NG SAN EU 


S9LT TA 


atau GA: JEC Ip 
EBT and IE Et 33 


2 


2G 


Bea DIN ES LN AE 


. oles, EN ITO 1 


6731. Dari Ibnu Umar, dia berkata: Nabi saw. menyebutkan: "Wahai 
Allah, berkahkanlah kepada kami, Syam kami. Wahai Allah, berkahkan- 
lah kepada kami, Yaman kami" 

Mereka (shahabat) berkata: "Dan Najed kami (wahai Rasulullah)". 


3 


222 


"Beliau bersada: "Wahai Allah, berkahkanlah kepada kami, Syam kami. 


Wahai Allah,. berkahkanlah kepada kami, Yaman kami". . 
Mereka mengatakan: "Wahai Rasulullah, dan Najed kami" (Ibnu Umar 
berkata): Maka aku menyangka beliau bersabda pada ke tiga kali: "Di 


Sana Ne gempa dan fitnah, dan padanya (Najed) syaithan muncul". 


# 


WAE TEE AS yah ANY 

ES. Maba Bea Nee 3 KAYI 
| Ja PE PEG AN IN Tera ag San 
ae TO PAN Pe er 
PETA JUAL tp sai SIK J3 
DE NANy Sfan ajaa 
BMN A3 seba KA 


6732. Dari Sa'id ibn Jubair, dia berkata: Abdullah ibn Umar keluar 

kepada kami maka kami mengharapkan dia menyampaikan suatu hadits 
yang bagus kepada kami. --Ia berkata: --Lalu seorang laki-laki bercepat- 
cepat kepadanya, maka dia berkata: "Wahai Abu Abd Al-Rahman (nama 
kunyah Ibnu Umar), riwayatkanlah kepada kami (hadits) tentang 
peperangan di dalam fitnah, sedang Allah berfirman: "Dan pergilah 
mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi." (2/Al-Bagarah 193)!" 
Maka dia (Ibnu Umar) berkata: "Adakah kamu mengetahui, apakah fitnah 
itus kamu kehilangan ibumu. Sesungguhnya Muhammad hanyalah me- 
merangi orang-orang musyrik (dan "mereka" dalam ayat adalah orang- 
orang kafir), dan masuk ke dalam agama mereka adalah fitnah. Dan 
tidaklah (peperangan) itu seperti peperangan kamu terhadap (tuntutan) 
kekuasaan". (Sebagaimana peristiwa antara Marwan, yang “dilanjutkan 
putranya, Abd Al Malik, dengan Abdullah ibn Al-Zubair). 


223. 


PN 24, GEN PST 


BAB 


FITNAH ITU BERGELOMBANG SEPERTI GELOMBANG 
LAUT 


EL 95 2211931 14 
BALA Ta: PE AA OAT 


BAE Je Ao Aa PES 
yg »Z Ia 21 F 253 ERP IL gi 
Jas NAK 23 daa Ph Ex 


P LN “3 Bau 22 Lat lg dea 214 
Peter Nana s 


Dan Ibnu Uyainah berkata dari Khalaf ibn Hausyab: Mereka (orang- 
orang) salaf gemar mengalunkan bait-bait ini disaat-saat (terjadi) fitnah 
--Umru Al-Oais berkata--: 

Peperangan, pada awal kejadian adalah gadis remaja, yang berjalan 
(memikat) dengan perhiasannya kepada setiap orang bodoh. Hingga 
ketika telah menyala dan berkobar nyala peperangan, dia berpaling se- 
bagai perempuan tua nini-nini lagi tidak bersuami, berambut uban (ber- 
campur hitam), menjijikkan warna (kulit)nya dan beruban Gelek), lagi di- 
benci untuk dicium dan ag: 


PE SILANG ANy 
Kesan IR AG Jas 


- 


“ 


Uu 


memaksa AN NA SE KASI 
HA BL SANG AS, 


224 | 


AGAN na Klas 
SAE MEA. LEE sa 
pt PG aa D3 Otan ENI AAL 
NIP. Pen Ha AA st 2 AKG 
2 UEA AA 
Pa sa si Tempa ap 
CA Eng BEN En Kah Ih 
LUAS? HL3G, BALE La 
| Se 


6733. Dari Hudzaifah (ibn Al-Yaman), dia berkata: Ketika kami 
berduduk di hadirat Umar (ibn Khathab) tiba-tiba beliau berkata: "Siapa- 
kah di antara kamu yang hapal (menjaga) sabda Nabi saw. dalam hal fit- 
nah?" Ia (Hudzaifah) berkata (atau Nabi saw. bersabda): "Fitnah orang 
laki-laki pada istrinya (yakni sebab istri maka dia melakukan keharam- 
an), pada hartanya (seperti pengambilan harta itu dengan cara yang tidak 
halal atau membelanjakannya pada keharaman), pada anaknya (seperti 
mencintai dan mengurus anak sampai meninggalkan kebaikan-kebaikan) 
dan pada tetangganya (dengan kedengkian dan lain-lain) adalah demikian 
itu dihapus oleh shalat, shadakah, amar ma'ruf dan nahi mungkarnya". 
Umar berkata (kepada Hudzaifah): "Bukan mengenai hal itu aku bertanya 
kepadamu, tetapi (aku bertanya tentang fitnah) yang ta seper-' 
ti gelombang laut". 

Hudzaifah berkata: "Tidaklah pada fitnah itu suatu bahaya atas engkau, 
wahai Amirul Mukminin. Sungguh engkau (semasih hidup) dan fitnah itu 
terdapat pintu yang tertutup" Umar berkata: "Adakah pintu itu akan 


225 


dipecah ataukah akan dibuka?" 

Hudzaifah berkata: "Balik, dipecah" 

Umar berkata: "Bila demikian (pecah) maka tidaklah (pintu) itu akan di- 
tutup selama-lamanya". ji 


Aku (Hudzaifah) berkata: "Ya" 
(Syagig berkata): Kami berkata kepada Hudzaifah: "Adakah Umar me- 


ngetahui "pintu" itu? 

Hudzaifah berkata, "Ya (beliau tahu), been aku tahu bahwa 
dihadapan besuk adalah malam hari. Dan demikian itu karena sesungguh- 
' nya aku meriwayatkan kepadanya hadits yang tidak bercampur (ijtihad 
atau pendapat)". 

(Syagig berkata): Maka kami takut kepadanya (Hudzaifah) untuk me- 
nanyakan siapakah "pintu" itu, maka kami menyuruh Masrug (ibn Al- 
Ajda”) untuk bertanya Kepaanya maka ia bertanya, "Siapakah pintu 
itu?" - 

Hana berkata: "(Pintu itu dimaksud adalah) Umar". 


NA E LEG saga HE AN 
. KN ASI Aaja ea 
IA BII JE5E Ny ESA 


. 20 


ba jaga PA KA TA 
HER JAN SG JA aka ar 
PSI PAS 
LAIN KE JII AI 
Ea bosen pss Li Jen) 


. 


EA SA Lae KE Ka 


226 


IL SA Maa 
Sa as A34 Wanna KIE (3 
SA 2AB asas 
5a ajang, Hoa 
“| JA NA PEP ANN 
Senen oa Hay asa 
ss HA ajaaa Ht 
KEG EArhuan NA GAP S3 
A3 KAB JEANEAR j3 25 HI En Hp 


. ni 
AN 48 


“. 
SN 


Pena aa BA LEK 3 K 
HA. As Ni PAN NA Sai 
IKEA AS Haha kata P A33 aa 


6734. Dari Abu Musa Al-Asy'ari, dia berkata: Nabi saw. benak 
ke kebun di antara kebun-kebun Madinah oleh keperluan beliau, dan aku 
berangkat di belakang beliau. Ketika beliau masuk kebun itu maka aku 
duduk pada pintunya dan aku mengatakan: "Sungguh adalah aku hari ini 
menjadi penjaga pintu Nabi saw.", sedangkan beliau tidak memerintah- 
kan aku. Lalu Nabi saw. pergi dan melaksanakan keperluan beliau serta 
beliau duduk di pinggir sumur, lalu beliau menyingkap (membuka) dua 
betis dan menjulurkannya ke dalam sumur. Lalu Abu Bakar datang se- 


227 


'raya minta izin kepada beliau untuk masuk. 


Maka aku berkata (kepada Abu Bakar: "Tetaplah di tempat sebagaimana . 


engkau berada hingga aku mengizinkan kepada engkau". Maka Abu 
Bakar tetap (ditempat) lalu aku datang kepada Nabi saw. maka aku ber- 
kata: "Wahai Nabi Allah, Abu Bakar minta izin (masuk) kepada eng- 
kau(?)" 

Beliau bersabda: "Izinkanlah dia, dan sampaikanlah kabar gembira 
dengan surga". Maka Abu Bakar masuk, dan beliau datang (duduk) di 
kanan Nabi saw. Lalu beliau (saw.) menyingkap dua betis beliau dan 
menjulurkannya ke dalam sumur. Lalu datanglah Umar, maka aku bes- 
kata, "Sebagaimana engkau berada hingga aku mengizinkan kepada eng- 
kau", maka Nabi saw. bersabda: "Izinkanlah dia dan sampaikanlah kabar 
gembira dengan surga". 

(Maka Umar masuk, dan beliau datang (duduk) di kiri Nabi saw. Lalu 
beliau menyingkap dua betis beliau dan menjulurkannya ke dalam sumur, 
maka pinggir sumur itu telah penuh, tidak ada di sana tempat untuk 
duduk lagi. Kemudian datanglah Utsman, maka aku berkata: "Sebagai- 
mana engkau berada hingga aku mengizinkan kepada engkau", maka 
Nabi saw. bersabda: "Izinkanlah dia dan sampaikanlah kepadanya kabar 


gembira dengan surga, bersama surga itu adalah musibah yang menimpa-: 


nya (yaitu pembunuhan di rumah beliau)". Maka Utsman masuk, beliau 
tidak mendapatkan tempat duduk bersama mereka, maka beliau berbalik 
hingga beliau datang dengan menghadap mereka di atas bibir sumur, lalu 
beliau menyingkap dua betis beliau (saw.) kemudian menjulurkannya ke 
dalam sumur. 

(Abu Musa berkata): Maka aku mengharapkan saudaraku (Abu Burdah, 
datang), dan aku berdoa kepada Allah supaya ia datang. Ibnu Al- 
Musayyab berkata: Maka aku menafsirkan (kumpulannya Abu Bakar dan 
Umar bersama Nabi saw., dan pisahnya Utsman dari mereka) itu adalah 
bahwa kubur mereka berkumpul di sini dan Utsman menyendiri (di 
Bagi”). 


pik HIISJA AN UT 
SATA ES ISA KIS 
MAU Hah HE 


21” 


ke Upitntnel aa Siaga 
3 Dara Ggs Asate dn 

Asa an ena S3 
KA Part KAKAK SAI EA 
ISL Hua Png 


331 1 P) BPN AA 


AN 3 


6735. Dari Abu Wail (Saudara sekandung Salamah), dia berkata: 
Dikatakan kepada Usamah (ibn Zaid): "Hendaklah kamu mengadakan 
pembicaraan kepada orang ini (yakni kepada Khalifah Utsman mengenai 
keingkaran orang-orang terhadap pengangkatan kerabat-kerabatnya dan 
lain-lain hal yang tidak disenangi)". Ia (Usamah) berkata: "Sungguh aku 
telah mengadakan pembicaraan kepada beliau (Utsman, secara rahasia) 
tanpa aku membuka pintu (pengingkaran kepada beliau) di mana aku 
adalah orang pertama yang membukanya (tidak, tapi mengadakan pem- 


 bicaraan atas dasar kemaslahatan dan adab), dan tidaklah aku adalah 
“orang yang mengatakan kepada seorang laki-laki yang menjadi pemimpin 


sesudah dua orang laki-laki (Abu Bakar dan Umar), "Engkau adalah 
orang yang paling baik", sesudah aku mendengar dari Rasulullah yang 
bersabda: "Akan didatangkan orang laki-laki maka ia dilemparkan ke 
dalam neraka, lalu ia di neraka itu menggiling (berputar-putar) seperti 
keledai menggiling dengan (memutar) gilingan, lalu penduduk neraka 
mengelilinginya dan mereka berkata: "Hai Polan, tidakkah kamu dahulu 
memerintahkan hal kebaikan (amar ma'ruf) dan melarang terhadap ke- 
mungkaran (Nahi mungkar)?" Maka ia menjawab: "Sungguh dahulu (di 
dunia) aku memerintahkan kebaikan 'sedang aku tidak melaksanakannya, 
dan aku melarang terhadap kemungkaran sedang aku melakukannya". 


229 


: ad 
1 se 
BAB 
- “1 aa 
MPa ujar si: J6 SN. AYI 
2 2 
- 3 | GA 2 3 ae c s 2 
” PL Ad IA 27 234 
35 PAN ES SENAR PEN 
6736. Dari.Abu Bakar, dia berkata: Sungguh benar Allah memberi 
manfaat kepadaku dengan kalimat (yang mengena pada) peristiwa Jamal 
(peperangan antara Ali ibn Abu Thalib dengan Aisyah yang menunggang 
unta), yaitu ketika Nabi saw. menerima berita bahwa bangsa Parsi meng- 
angkat putri Kisra sebagai raja, beliau bersabda: "Tidaklah akan ber- 
untung suatu kaum yang menguasakan urusan mereka kepada orang pe- 
rempuan". 
N3 “Yr 4... 1 12 2204. T | 
na BOP re Aa ZAVYV 
| Terapi A53 KA AL 5 Lu 
Pe Ket - ? ng 0 Ih Le 
Ela en Ya 9 ye S ae “Z dc 
3 er 4 
II BIG Ii Kanan i 
sp 9 Ea A9 
Hangat: & 253 9 A2 
2 ah 4 NO. r 3 
5 5 Dandan, ah 1 
AE LS Aap HA UP Ta gai 
2 4013 9 Ara 
IE ya Wa 33 G ai 
“AI 9 0 2Pz 19 | 3 Puan 


B 2 M Sl adan 2 Ga Aa » SS z9 


6737. Dari Abu Maryam (yaitu) Abdullah ibn Ziyad Al-Asadi, dia 
berkata: Ketika Thalhah (ibn Ubaidillah), Al-Zubair (ibn Al-'Awwam) 
dan 'Aisyah berangkat ke Basrah, maka Ali mengutus ' Ammar ibn Yasit 
dan Hasan ibn Ali (ibn Abi Thalib). 

Lalu dua orang ini datang kepada kami di Kufah, dan AR naik 
mimbar (di masjid), maka adalah Hasan ibn Ali di atas mimbar paling 
tinggi dan 'Ammar berdiri lebih rendah dari pada Hasan. Maka kami 
berkumpul kepada beliau (hasan), lalu aku mendengar ' Ammar berkata: 
"Sesungguhnya Aisyah telah berangkat ke Basrah, dan demi Allah, 
sungguh dia adalah istri Nabi kalian saw. di dunia dan di akhirat, tetapi 
Allah Tabaraka Wa Ta'ala menguji kalian untuk diketahui olehnya 
(“Ammar): kepadanyakah kalian berpatuh ataukah kepadanya (' Aisyah)". 


BA 
Lb 
BAB 
. Ca: GA G Agte La... ke 
3233 nyata PBJ SE ANVYA 
w. #10 TA - 
Apes ayla JG kon S9 pa 
Lo Ino 0 Zi NAN 41) 
KN GAN adan SN 
6738. Dari Abu Wail, (dia berkata): ' Ammar di atas mimbar (mas- 
jid) Kufab, lalu dia menyebut "Aisyah dan menuturkan perjalanannya (ke 
Basrah bersama pasukan) dan dia berkata: "Sesungguhnya dia (Aisyah) 


adalah istri Nabi kalian saw. di dunia dan di akhirat, dan hap dia 
adalah termasuk menjadi ujian bagi kalian". 


JELAS JOIN 3 Aya 
FEE NO yA, Peran, 1 BeaNeE Je 


“531 


Her, Yaialis MANA SA BEAIGS 
Ke LINE SARA A3 


NG 5 3 9 j9. o go Ja 2 LI 
An Uye, 1 DE ia 


» yan! “di rs BA AN BS Tn | 


6739. Dari Abu Wail, dia berkata: Abu Musa dan Abu Mas'ud 
masuk (menemui) kepada "Ammar (ibn Yasir) ketika ia dikirim oleh Ali 
ke penduduk Kufah untuk memberangkatkan mereka (ke Basrah, meng- 

| hadapi pasukan Aisyah), maka keduanya berkata (kepada 'Ammar): "Ti- 
daklah kami melihat kamu melakukan suatu perkara yang lebih dibenci 
| menurut kami daripada sigapmu terhadap perkara (menghadapi pasukan 
Aisyah) ini, sejak kamu masuk Islam". Maka ' Ammar berkata: "Tidaklah 
- aku melihat pada kamu (berdua) sejak kamu masuk Islam, suatu perkara 
yang lebih dibenci menurut aku daripada kelambatan kamu dalam per- 
kara ini". Dan Abu Mas'ud memakaikan satu pakaian satu pakaian 
kepada dua orang, kemudian mereka (bertiga) pergi ke masjid (untuk 
shalat Jum'at). 


PEN EME LIS AN 
PENS NN Aa Iya Cp 
Ea Sa Nb en LI Lg, 
an aa 2g 
Ea Var PSA EA TIKYA Aa Sera 1 
Ea PEN alas Anang, 
Bea 23 (3 KIE ND EN 


232 


2 Ia Ne LL n red 7 7, 3. J3 
AN Yap 2 SG Bin JES SNI 


Pena Ye MA KH PE HAL 2743 ala 


223 “03 Re 
: KN "9 J6 94 ig Pa 
6740. Dari Syagig ibn Salamah, dia berkata: Adalah aku duduk 
bersama Abu Mas'ud (yaitu "Ugbah.ibn ' Amir), Abu Musa (Al Asy'ari) 
dan ' Ammar, lalu Abu Mas'ud berkata (kepada ' Ammar): "Tidaklah ada 
seorang dari kawanmu kecuali apabila aku berkehendak pastilah aku me- 
ngatakan (cercaan, aib) padanya, selain kamu, dan tidaklah aku melihat 
pada kamu, sejak kamu bersama Nabi saw., sesuatu yang lebih tercela 
menurut aku daripada bergegas-gegasmu dalam perkara ini". 
"Ammar berkata: "Hai Abu Mas'ud, dan tidaklah aku melihat pada kamu 
pula pada kawan-kawanmu ini, sejak kamu (berdua) bersama Nabi saw. 
sesuatu yang lebih tercela daripada kelambatan (berdua) dalam perkara 
ini". | 
Lalu Abu Mas'ud berkata --sedang dia adalah orang kaya --: "Hai Nak 


(panggilan kepada pelayan), ambilkan dua baju!" Lalu Abu Mas'ud mem- 


berikan satu potong kepada Abu Musa dan satu potong yang lain kepada 
' Ammar, dan dia berkata: "Berangkatlah kamu (berdua) ke (masjid untuk 
shalat) Jum'at dengan pakaian itu". 


(Tau 1 Ie) 


| Up SIS 


BAB 


APABILA ALLAH MENURUNKAN SIKSAAN KEPADA 
SUATU KAUM 


Ja JB angs aya 
bla Ae nasa aga. LALU Isa 
MIE D3 ANIS 


233 


| 6741. Dari Ibnu Umar ra., dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 


"Apabila Allah menurunkan siksa kepada suatu kaum (sebagai saksi atas 
kejahatan mereka) maka siksa itu (juga) menimpa orang-orang yang 
berada pada mereka, kemudian mereka dibangkitkan menurut perbuatan 
mereka". 


ad 


merana 


BAB 


SABDA NABI SAW. MENUNJUK HASAN IBN ALI: "SE- 

'” SUNGGUHNYA PUTRAKU INI PASTILAH DIA PEMIM- 
PIN, DAN SEMOGA ALLAH, DENGAN PERANTARA DIA, 
MENDAMAIKAN ANTARA DUA GOLONGAN KAUM MUS- | 
LIMIN 


SG 8 


SA Ga KA 
TESIS Se 2 ai ASN 
Sae as 2363, 2 TENANG he Pe 
SEGI Je DI Saga 

| Pa SL An JI Keatas 


205 03 ea “4 pt - Pe 
BI SG Anas 


. 


“1 
A 


02159 21434 2. kta 


Oh o Pen yA PE 
Kn JB EA AI aa “cad 
Ing ea Gatel TR 
Bp AA , ajaa 


6742. Dari Sufyan (ibn'Uyainah, dia berkata): Israil Par Abu 
Musa (Al-Basir) menceritakan kepada kami dan aku bertemu dengan dia 
di Kufah, di mana dia datang kepada Ibnu Syubrumah (hakim Kufah di 
masa Khalifah Abu Ja'far Al-Manshur), maka dia berkata (kepada Ibnu 
Syubrumah): "Masukkanlah (antarkanlah) aku kepada Isa (ibn Musa, 
gubernur Kufah), aku hendak menasehati dia". Sungguh seakan-akan 
Ibnu Subrumah mengkhawatirkan terhadap (tindakan) Israil (yang tidak 
halus dalam memberi nasehat dan akan menghantam Isa), maka Ibnu 
Syubrumah tidak melakukan. Israil berkata: Al-Hasan (Al-Baskri) meri- 
wayatkan kepada kami, dia berkata: Ketika Hasan ibn Ali ra. berangkat 
kepada Mu'awiyah (ibn Abi Sufyan) dengan beberapa pasukan, ' Amr 'ibn 
Al-'Ash berkata kepada Mu'awiyah: "Aku melihat (berpendapat bahwa) 
satu pasukan tidak berpaling (mundur) sehingga pasukan sepadan (dari 
pihak lawan, atau pasukan yang akhir di belakang dari pihaknya) ber- 
balik". 

Mu'awiyah berkata: "Siapakah yang (akan mengurus) Kepada anak-anak 
kaum muslimin (bila ayah mereka terbunuh)?" 

Maka dia berkata: "Aku (yang akan menanggung mereka)". 

Maka Abdulah ibn ' Amir dan 'Abd Al-Rahman ibn Samurah berkata: 
Kami bertemu dengan dia (Mu'awiyah) maka kami membicarakan per- 
damaian kepadanya. 

Al-Hasan (Ai-Bashri) berkata: Dan nga aku mendengar Abu Bakrah 
mengatakan: Ketika Nabi saw. sedang berkhutbah, datanglah Hasan (ibn 


235 


Ali), maka Nabi saw. bersabda: "Putra ku ini adalah pemimpin,. dan 
semoga Allah mendamaikan antara dua golongan dari kaum muslimin, 
dengan perantara dia". 


A20 AB ae DN ngh AAA SIA 
IE JEANS IG Aka p32 AVI 
AA F3 Ho AE AS DN AM AE 


AA IN Gan EK IN aan 
E L sb BE Senin £ 5 Ng aa aw : 

aa BI TOL noah PT AL Ih. 
NS 22 Inai Aa 


“ 


. Siah 


6743. Dari Harmalah (maula Usamah ibn Zaid), dia berkata: Aku diutus 
oleh Usamah (dari Madinah) kepada Ali ( di Kufah, untuk minta harta) dan 
dia berkata: "Sungguh dia (Ali) akan bertanya kepadamu sekarang, maka dia 
berkata: "Apakah yang menahan saudaramu (Usamah, hingga tidak membela 
aku di Jamal dan Shiffin)?", maka katakanlah kepadanya: "Usamah berkata 
kepadamu, "Seandainya kamu berada di sisi mulut macan, niscaya aku senang 
bersama kamu di sana (mulut macan), tetapi (peperangan antar kaum mus- 
limin) ini merupakan perkara yang aku tidak berpendapat padanya". Lalu dia 
(Utsman) tidak memberi sesuatu kepadaku (Harmalah), maka aku pergi 
kepada Hasan, Husain dan (Abdullah) ibnu Ja'far, maka mereka memenuhi 
muatan untukku pada tungganganku. 5 


GEA te JBC 
Pa EN 


BAB 


APABILA (SEORANG) BERKATA SESUATU DI TENGAH 
KAUM KEMUDIAN DIA KELUAR DAN BERKATA BER- 


236 


Pa | ST La Unja JB pala Ava 
ETENN PETA PP AA RA ola 
- 


: 3 Ta V4 ne 
rr INA 0 IG YNA GUI 


5 km 
TN BELA Far 


aa Kek I Ieta K NA EA KO At MEA LI PPA TER 
2 eanlasl bus AN AI 3 
LN n Ly IA IL YA LAI 
Jin den rang Pa pd NA IE Ye) 
LTE PC BNN Ce ad act , 2 ILK 

5 NN Lana KUA Y 

Cal ad 1 

yan RA SL 

"Kay san mak 
6744. Dari Nafi” (maula Ibnu Umar), dia berkata: Ketika penduduk 
Madinah menanggalkan (menurunkan jabatan) Yazid ibn Mu'awiyah, 
Ibnu Umar mengumpulkan jama'ahnya dan putra-putranya, lalu dia 
berkata: "Sungguh aku mendengar Nabi saw. bersabda: "Akan dipasang 
sebuah bendera bagi setiap pengkhianat pada hari kiamat". Dan sungguh 
kita telah membai'atkan laki-laki (Yazid) ini atas dasar berbai'at kepada 
Allah dan Rasul-Nya, dan sungguh aku tidak mengetahui suatu peng- 
khianatan yang lebih besar dari pada bai'atnya seorang laki-laki atas 
dasar berbai'at kepada Allah dan Rasul-Nya kemudian dia menyatakan 
berperang kepadanya. Dan sungguh aku tidak mengetahui seorang dari 
kamu yang menanggalkan dia (Yazid) dan tidak berbai'at (kepada se- 
seorang) dalam urusan (kepemimpinan) ini kecuali adalah pemisah antara 

aku dengan dia (seorang dari kamu)". 

.- Pa 


3G SN LIGA SIS Ayes 


“ 


Pr 23 1 100 0 A3 PE 
AAN Paya AN KK Sanga, 


. ad - 


21 Le B2 yA KIA , - 6 a09». ' 
Ulas SS pli 2 pl Sei , 


MU TAN pAaa in 234 2.912 | 
HA yo Ae 3 IS 23231 IAale 


2 mm. Dc - 4, 

M3 Opi ala? ATA Ga PL LL 
IL on PANTI NG yan 2 2 Gan Pan 
An JI KEL Sara SSI 2 all 
Tua. CAKAY NA: NG KP 
delas Fs Sami 0 3 


3 RT 2 42133 Pj ig 04103 Gv & "34 
Sae £ Sam. L : 255 Lo-l 
PI ANN ANA II Ge Ale 


- 


« Pt BB an NAN Bai Tag Shi ap Sa , 
» 4g ! Ga 2 PA Rat ag “21, » ta Tya 2 
NN ERSL AI Ghe Rp S3 : 
PA Tara & PN Wee 4 Ha @ G 

MEN Jolindl ati AL sai 


6745. Dari Abu Al-Minhal, dia berkata: Ketika (Abdullah) ibn 
Ziyad dan Marwan (ibn Al-Hakam) berada di Syam dan (Abdullah) ibn 
Al:Zubair melompat (mengambil kekuasaan, sesudah Yazid meninggal) 
di Makah serta para gari” (kaum khawarij) melompat (mengambil ke- 
kuasaan) di Basrah, aku bersama ayahku berangkat kepada Abu Basrah 
Al-Aslami hingga kami masuk kepadanya di rumahnya sedang dia duduk 
di naungan kamarnya (yang terbuat) dari bambu. Maka kami duduk 
kepadanya lalu ayahku beranjak membuka pembicaraan kepadanya, maka 
ayahku berkata: "Wahai Abu Barzah, tidakkah kamu melihat apa yang 
dilakukan orang-orang?". Maka sesuatu pertama yang aku mendengar dia 
berbicara: "Sesungguhnya aku ihtisab (mencari pahala) di sisi Allah. 
Sungguh aku pagi-pagi membenci kabilah-kabilah Ouraisy. 
Sesungguhnya kamu, wahai bangsa Arab, kamu dahulu dalam keadaan 
yang telah maklum bagi kamu, yaitu kehinaan, kemelaratan dan kesesat- 


22R 


an, dan sesungguhnya Allah telah menyelamatkan kamu dengan Islam 
dan dengan Muhammad saw. sehingga kamu mencapai apa yang kamu 
lihat (yaitu kejayaan dan petunjuk). Dan duniawi inilah yang merusak di 
antara kamu, sesungguhnya orang itu (Marwan ibn Al-Hakam) yang di 
Syam, demi Allah, tidaklah ia berperang kecuali atas dasar duniawi, se- 
sungguhnya mereka orang-orang (yang mengaku sebagai para gari”) Jang 
berada di hadapan kamu, demi Allah, tidaklah mereka berperang kecuali 
atas dasar duniawi, dan sesungguhnya orang itu (Abdullah ibn Al-Zubair) 


yang di Makah, demi Allah tidaklah dia berperang kecuali atas dasar 
duniawi". 


Ai 32 UK 20 903 
SABUN IE IL NI IS yan 
,.4 “ 


3 : 
“| ig ade 2 Lz : 5 X GI maa Kai 


da5 Ka Ketua Je Tea DAN MU Len Tah 
Oa kaga yg an Aa! 
6746. Dari Hudzaifah ibn Al-Yaman, dia berkata: "Orang-orang 
munarik pada masa sekarang lebih jahat daripada mereka dimasa Nabi 
saw. dimana mereka pada waktu itu merahasiakan (kekafiran, tidak me- 


nyatakan kejahatannya) sedangkan pada masa sekarang mereka berte- 


rang-terang (menyatakan perlawanan kepada imam dan menebarkan ke- 
jahatan di antara golongan-golongan)". 
Pa PT at P - 


AT KONG KE JE si Se yen 


10124 NI 20 NT Laga AA 2-5 
Sa PAN ya SANA Peng adan! LE GAN 


IN Ia PU dal 
. —. . —. 
6747. Dari Hudzaifah, dia berkata: "Sesungguhnya kemunafikan itu 


terdapat dimasa Nabi saw. saja, adapun pada masa sekarang maka se- 
sungguhnya kemunafikan itu adalah kekafiran sesudah keimanan". 


239 


INN K2 LA AANG MAA led 
Pe BAB ah 
BAB 


TIDAKLAH KIAMAT ITU TIBA SEHINGGA AHLUL- 
KHBUR DICENDERUNGI 


uh ne | 


AA KN SIR ANN 
NA IA AS ASIA GA AN LA 
JA PN SS Tawar 3 JS 


6748. Dari Abu Hurairah, dari Nabi saw., beliau bersabda: "Tidak- 
lah kiamat datang sehingga orang laki-laki lewat pada kubur orang 
laki-laki maka dia mengatakan: "Duhai kiranya aku di tempat dia". (Yak- 
ni ingin menjadi mayit seperti di dalam kubur). 


.iLOoK 99 Gb Ao AI 
BEN ana BEI AAS 
BAB 


PERUBAHAN ZAMAN SEHINGGA MEREKA MENYEM- 
BAH BERHALA , 

1 2 Pe 1.6 Y ng A03 11 
AT RE PA AVA 
# ” e 

o1n- 14 Pe ge US A1 PO AN Ka 
MSN IL A2N9 02 8£ LA 244 
“. : 1 MAN 3 Keren 


“ 
"Mm - 


mn AAN Io 3 2.0 hat 
KAN Sean IN ea LA 


240 


6749. Dari Abu Hurairah ra. bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. 
bersabda: "Tidaklah kiamat datang sehingga pantat orang-orang perempu- 
an kabilah Daus bergerak-gerak pada Dzil Khalashah". Dzil Khalashah 
adalah berhala Daus, yang mereka sembah di masa Jahiliyah. 


KAL LA MAP RTA 1 
Ae ho AN Jamal 3nd II E-YO: 
SI 3 Ba In CA UI, 2011 R24 
9 . . ” - -“ 
La JAS NAKAL 
| MA Abu AIA LA 
Se SEN sa 
6750. Dari Abu Hurairah, bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. 
bersabda: "Tidaklah. kiamat itu datang sehingga seorang laki-laki dari 
Oahthah (bukan dari Ouraisy) keluar menggiring manusia dengan tong- 
katnya". . 
“e 33 34 
Ara 
td 
Pe, 2. ... 
BAB 
KELUARNYA API 


AN KS LAN JG IE REAN man aa 3g 
SEN REG RSAAN SN G3i Kanal 
SAGGAS 


6751. Dari Anas berkata: Nabi saw. bersabda: "Tanda pertama dari 
tanda-tanda (datangnya) kiamat adalah api yang mengumpulkan manusia 


dari timur ke barat". 
s 2 9IA A2 403 


AE ON ISSI PAI -NY 
Kek SEIAASN EISS AS 


241 


Anita HSE en SI 


6752. Dari Abu Hurairah, bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. ber- 
sabda: "Tidaklah kiamat itu datang sehingga api keluar (memancar) dari 
tanah Hijaz, yang menyinari batang leher unta-unta di Busra (kota di 
Syam)". 


A8 2124 3 


Aa BI AYO 
TAP KA KG Abas 25 A5, 27 


PL 201, ASP GE: 32 210 144 
6753. Dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 


"Sungai Eprat itu hampir membuka simpanan berupa emas maka siapa 


yang datang padanya, janganlah ia mengambil sedikitpun dari simpanan 
itu". 


2. .h 2 4 en La 
LE Pe IR 2 IA Not 
Ie SEN AA KEMIA Jewag 
| TAN ENG ge 


6754. Dari 'Arraj, dari Abu Hurairah, dari Nabi saw.: Sepadan hadits 


di atas, hanya saja beliau bersabda: "(Eprat) itu membuka gunung berupa 
emas". 


S4 
BAB 


BA Tea La EN WE Ip Yoo 


242 


Ie AE NEL 21 


MN MANA Ma 


1 142 ea 34 


Banana oa era SA 


.—.. 


6755. Dari Haritsah, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. 
bersabda: "Bershadakahlah kamu, maka akan datang suatu masa terhadap 
manusia di mana orang laki-laki berjalan dengan (membawa) shadakah- 
na maka dia tidak menemukan orang yang mau menerimanya". 


P Kate etuak Maa 


AT SA PS AAA 
Pe en KA PANAS 


AAA UAN KA 1 2 Ppap 
Ng 

95de 032 
gg 4.0 5 gant, PP an 


Lal IN Kera Li 
114, 2 ,- AS Ga 9 
SN EA ASAP 3 
Ta GA SA 23 2 HEog 
| Az 40. pen aa Ep 2 Kep 


SAT 231 Batista 
Jala 23 Shad Si Yak 2 La SN IS 
- Ha yes NAN IN ITA 


adah Pr & SI PA an) 2G Nara 
Ia ALS 9 5 au 
- “ 


243 


ASI 29 20 Ava - SPA, mM 
3 3! Ma rate La aa P5 to 
Ius end 214 2? Ar PPI 

BAN Gagal IKI yaaa, 

2 PA : SA NG aan 2 (3 EA 

Aa Sana Aa CA ki 5 
TEA sea PI - EN. AAN 


Le sana TEA AN KEYAN 


AD 


2 an PN 


6756. Dari Abu Hurairah, bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. 
bersabda: "Tidaklah hari kiamat tiba' sehingga dua golongan besar (pasu- 
kan Ali dan pasukan Mu'awiyah) berperang, dimana terjadi pembunuhan 
(korban) besar di antara keduanya, sedang seruan keduanya adalah satu 
(yaitu Islam). Dan (kiamat itu tidak datang) sehingga dibangkitkan dajjal- 
dajjal para pendusta yang mendekati (jumlah) tiga puluh orang dimana 
semuanya menyatakan dirinya sebagai utusan Allah. Dan (kiamat itu 
tidak datang) sehingga ilmu dicabut, banyak terjadi gempa bumi, waktu 
berdekatan, fitnah-fitnah bermunculan dan banyak pembunuhan. Dan 
sehingga harta melimpah pada kamu maka harta itu membanjir hingga 
menyusahkan pemilik harta itu, siapakah yang akan menerima shadakah- 
nya, dan sehingga ia menawarkan hartanya itu maka orang yang ditawari 
mengatakan, "Aku tidak membutuhkan harta itu", dan sehingga manusia 
berlomba menjulangkan bangunan, dan sehingga orang laki-laki lewat 
pada kubur orang laki-laki maka ia berkata, "Duhai kiranya aku berada di 
tempatnya (jadi mayit)", dan sehingga matahari muncul dari barat. Maka 
apabila matahari muncul (dari barat) dan orang-orang melihatnya maka 
mereka beriman semuanya, maka itulah masa tidaklah bermanfaat iman 
seseorang kepada dirinya sendiri yang belum itu, atau dia (belum) meng- 


244 


usahakan kebaikan dalam masa imannya. Dan pastilah kiamat itu tiba 
sedang dua orang laki-laki membentangkan pakaiannya didepannya (su- 
paya dibeli) maka keduanya tidak jadi mengadakan jual-beli pula ke- 
duanya tidak melipatnya, pastilah kiamat itu datang sedang orang laki- 
laki bertandang pada air susu untanya maka dia tidak meminumnya, pas- 
tilah kiamat itu datang sedang ia memperbaiki telaganya maka ia tidak 
memberi minum darinya, dan pastilah kiamat itu terjadi sedang ia sung- 
guh telah mengangkat suapan makannya kemulutnya maka ia tidak me- 


makannya". 
Pee 
3 BAB ' 
MENUTUR DAJJAL 
EN IG api 3nallye -WoV 
PKM Nata Ana j2 Je 


. 


napa 


Att 0 aa 139 OA, Sh 
8 $ p bj 
» BN dadu EL FP Anan yana 
6757. Dari Al-Mughirah ibn Syu'bah, dia berkata: "Tidak ada 
seorang yang bertanya kepada Nabi saw. mengenai Dajjal seperti 
(sebanyak) yang aku tanyakan kepada beliau, dan sungguh beliau 
bersabda kepadaku: "Tidaklah dia (Dajjal) mag hara terhadap kamu 


sedikitpun". 
Aku berkata: "Karena mereka mengatakan bahwa bersama Dajjal adalah 


gunung roti dan sungai air". 
Beliau bersabda: "Itu, lebih mudah bagi Allah (membuat sesuatu) dari 


pada demikian". 
# 


AA JS GEN JEIE MPA AOA 


245 


6758. Dari Anas Ibn Malik, dia berkata: Nabi saw. bersabda: "Dajjal 
akan datang (dari Timur, Khurasan) hingga menempat di pinggir Madi- 


nah, kemudian Madinah bergoncang tiga kali goncangan, maka keluarlah 


kepadanya (Dajjal) setiap orang kafir dan munafik". 


png Ar Jaga TA 
ATA N NIP 


#1 


. Pen Da yet 


6759. Dari Abu Bakrah, dari Nabi saw., beliau bersabda: " 
Dajjaltidak akan bisa masuk Madinah karena ketakutan. Dan pada hari 
itu untuk Madinah terdapat tujuh pintu di mana setiap pintu terjaga dua 
malaikat". | 


k 


ME Lee Lag LAN AL 


Pata 24 ae 


rs aa Da & «4 Ul AS AU 
PRA MAYA EA PA 38 X PP e 


. 
2 


PL #1 $ PRE Pe Page 


PT ea PP 


ATA PNS daa 3 ' en Rn 343 23 
SA 


6760. Dari Abdullah ibnu Umar ra., dia berkata: Rasulullah saw. 
berdiri kepada orang-orang maka beliau memuji kepada Allah dengan 


"pujian yang merupakan hak Allah, kemudian beliau menutur Dajjal, maka 


beliau bersabda: "Sesungguhnya aku memperingatkan kamu pada Dajjal, 
dan tidak ada seorang Nabipun kecuali dia sungguh memperingatkan 
kaumnya padanya (Dajjal), dan tetapi aku akan mengatakan kepadamu 
mengenai Dajjal dengan suatu perkataan yang belum dikatakan oleh 
seorang Nabipun kepada kaumnya: Sesungguhnya dia buta sebelah, dan 
sesungguhnya Allah tidaklah buta sebelah". 


isa, 3 EA yee AS R3) 
GPR, SO ENERAS Make ade 


AS Nah EA Nan 
ara Kandat PAP” 
TA NA ana 23014 CA 
Ka SI MEI KAS tete Ae 

debabag AI NA Nu, 


. 247 


6761. Dari Abdullah ibnu Umar, bahwa Rasulullah saw. bersabda: 
"Ketika aku sedang tidur, aku thawaf di Ka'bah, tiba-tiba ada seorang 
laki-laki berkulit sawo matang dan berambut lurus sedangkan kepalanya 
meneteskan --atau (sabda Nabi) dituangkan-- air. Aku bertanya, "Siapa- 
kah itu?". Mereka menjawab, "(Isa) Putra Maryam". Kemudian aku 
| menengok, tiba-tiba ada seorang laki-laki berperawakan besar, berkulit 
merah, berambut keriting dan buta mata sebelah, sungguh matanya seperti 
buah anggur yang menonjol. Mereka mengatakan, "Itu Dajjal": orang yang 
“paling dekat keserupaannya adalah putra Oathan, yaitu laki-laki dari 
Khuza'ah". 


Ayana Aa ANA KE NY 
SA NS Gan 
SEN A3 


6762. Dari Aisyah ra., dia berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. 
memohon perlindungan (kepada. Allah) dalam shalat beliau dari fitnah 
Dajjal. 


NG angakaul ka - Mawar -NVW 


HN, BRG an KEs£ Fera , AJE 
6 ae Snap oJ o “de San 


Anak MUI 


6763. dari Hudzaifah, dari Nabi saw., beliau bersabda mengenai 
Dajjal: "Sesungguhnya bersama dia adalah air dan api, maka apinya ada- 
lah air dingin dan airnya adalah api". Ibnu Mas'ud berkata: Aku men- 
dengar demikian dari Rasulullah saw. 


248 


LIGA LS ENJEIG AAS, pa AN 
kran SAINS EL ea 
AE IA IE LOG GA 1 
SENI Nan Plasa Ka 
Anak Seth 12 


| 6764. Dari Anas ra., dia berkata: Nabi saw. bersabda: "Tidaklah 
seorang Nabi diutus kecuali dia memperingatkan umatnya terhadap orang 
(Dajjal) yang buta sebelah lagi pendusta. Ingat, sungguh dia adalah buta 
sebelah --dan sesungguhnya Tuhanmu tidaklah Dia buta sebelah-- dan 
sungguh di antara dua matanya tertulis: (kaafir, orang kafir)". Dan hadits 
terdapat perawi Si Hurairah dan Ibnu Abbas, dari Nabi saw. 


24 21 ad 
Aan SEA CO AAN 
BAB 
DAJIAL TIDAK MASUK MADINAH 


—e 


Ag AI IE ADA AN 
13 KIJET ye Iasb Eaa Sanata Pat 
JA AG se rn SEN SEE 1G, 


BARA HIKS AN 3 


In ALnyt (LAS AR 
PR Ja Ha EA Pi 


249 


Den Aje har 


9 429 Ea bag 


peat ha: Ta TAN 


PAI Ra PE MERA AA 24, IE SA PS Gian 


AN PE ? 189 
217 s9 L 0 (Aga 9. m 
TER AA: PE AAN 
ot SE op 33 PART Ai 


6765. Dari Abu Sa" Ta dia berkata: “pada suatu hari Rasulullah saw. 
menceriterakan kepada kami, suatu hadits panjang mengenai Dajjal, maka 
'adalah termasuk yang beliau ceriterakan kepada kami bahwa beliau 
bersabda: "Dajjal akan datang (di luar Madinah) sedang dia diharamkan 
memasuki jalan-jalan (antara gunung-gunung) Madinah, maka dia me- 
nempati di sebagian tanah kering, yang di sisi Madinah (dari arah Syam), 
maka pada waktu itu seorang laki-laki keluar (dari Madinah) kepadanya 
sedang dia (laki-laki itu) adalah sebaik-baik manusia--atau termasuk 


sebaik-baik manusia (yang dikatakan: Khadhir)-- lalu ia berkata: "Aku 


bersaksi bahwa sesungguhnya kamu adalah Dajjal, yang telah diberitakan 
Rasulullah saw. dengan haditsnya kepada kami". Maka Dajjal berkata 
(kepada pengikut-pengikutnya): "Bagaimana pendapat kalian apabila 
aku membunuh (orang laki-laki) ini, kemudian aku menghidupkannya, 
adakah kalian meragukan mengenai perkara (ketuhananku)?" Maka mere- 
ka menjawab: "Tidak". Maka dia (Dajjal) membunuhnya kemudian 
menghidupkannya, lalu laki-laki itu berkata: "Demi Allah, tidaklah aku 
lebih tajam berpandangan kepadamu daripada aku (berpandangan kepa- 
damu) pada hari ini". Lalu Dajjal berkehendak membunuhnya (lagi) maka 
dia tidak dikuasakan (tidak mampu lagi) terhadapnya". | 


Le ea at 


AT eat 2 JEJE 4 Ap AU AN 
Kg Naa SN EN Annas 


250 


IE Id EN 


6766. Dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 
"Pada jalan-jalan (antara gunung-gunung) Madinah terdapat malaikat- 


malaikat (penjaga), di mana tha'un (penyakit wabah) dan Dajjal tidak 
masuk Madinah". 


Perta 3 


AS sa Ja EA AAU 
La NS MEN GA NE AS, 
1 4 ca” LN AA o- 

Ona SE NO 332 
MAS 

. 6767. Dari Anas bin Malik, dari Nabi saw., beliau bersabda: 

"Madinah itu akan didatangi Dajjal, lalu dia menemukan para Malaikat 


penjaganya maka Dajjal itu tidak mendekat padanya (Madinah) -- beliau 
bersabda: --dan tidak (masuk juga) tha'un, insyaa- allaah". 


: .70 
Gr pra mamah 
BAB 
YA'JUJ : MA'JUJ 


23-51 na Lai 


Ra Ina Hak SN ASEAN 
Jaan DANA GE Aa 


203 he 950 


aa SB At, HAN 
BATAN PN AN an 


Pi 


251 


Kuag BAN AN YA aa PU H3 SEA (eng 
AA sa ja gan 


6768. Dari Zainab binti Jahsy, bahwa Rasulullah saw. pada suatu 
hari masuk kepadanya dengan terkejut seraya bersabda: "Laa illaaha 
illallaah, celakalah bangsa Arab (kaum muslimin) oleh kejahatan yang 
telah mendekat: pada hari ini dari benteng Ya'juj dan Ma'juj (yang di- 
bangun Dzulgarnain) dibuka seperti ini", dan beliau melingkarkan dua 
jari beliau, ibu jari dan jari di sandingnya (membentuk angka sembilan 
puluh atau seratus). Zainab binti Jahsy berkata: Maka aku berkata: 
"Wahai Rasulullah, apakah kami binasa sedang ditengah kami adalah 
orang-orang shalih?" 

Beliau bersabda: "Ya, ketika kekotoran (kefasikan dan peraangan): telah 
banyak". 


3034 ' 


NY. ak PEN En APA 


Aa? 55 pa PR, 4 247 . 
SI 


naa PEPET At Pen Ketat 


Wkeniabhdasyoda Pa Geram Pp 


6769. Dari Abu Hurairah, dari Nabi saw., beliau bersabda: "Dibuka 
benteng itu, benteng Ya'juj dan Ma'juj seperti ini", dan Wahaib mengikat 
(membentuk dengan jari) angka sembilan puluh. 


252 


2 sah ——A 
jani : 


KITAB 
HUKUM-HUKUM 


SINI AGE PG. SEA 
COLI) ea 


Firman Allah Ta'ala: "Hai orang-orang yang beriman, patuhilah Allah 
dan patuhilah Rasul-Nya dan ulil-amri (penguasa dan ulama) di antara 
kamu...." (4/Al-Nisa” 59). 


234 RA ? 


PE par PA Pe UE 
AAS SA 3. SE sale TEA 13 


9-0 


33 Ed Ablaag AU) SESI 3S ya Tag 
PAN Pena AA 
KET EA Ea Li 


6770. Dari Abu Hurairah ra., bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. 
bersabda: "Barangsiapa mematuhi aku maka sungguh ia mematuhi Allah, 
dan siapa mendurhakai aku maka sungguh ia mendurhakai Allah. Ba- 
rangsiapa mematuhi amirku (penguasa, pemimpin) maka sungguh ia 
mematuhi aku, dan barang siapa mendurhakai amirku maka sungguh ia 


253 


mendurhakai aku". 


ME MPA AVI 
BPN IE Pena ISA, 


—s ,A 0 03 Pa, 


AAN Ka, PAK AA 
IE Da Shane 
Bas see Sh ab 
3 185 EN Pe 
SE ae Pangaos JS, e 

L At Ae Se Uh Ad Lanny bae z5 


6771. Dari Abdullah ibnu Umar ra., bahwa sesungguhnya Rasulul- 
lah saw. bersabda: "Ingat, setiap kamu adalah penggembalaannya dan se- 
tiap kamu adalah diminta pertanggungjawaban terhadap penggembalaan- 
nya: Maka imam yang menguasai orang-orang adalah penggembala dan 
ia diminta pertanggung jawaban terhadap penggembalaannya, orang laki- 
laki adalah penggembala kepada keluarga rumahtangganya dan ia diminta 
pertanggung jawaban terhadap penggembalaannya, orang perempuan ada- 
lah penggembala pada keluarga rumahtangga suaminya dan anak (suami)- 
nya dan dia diminta pertanggungjawaban terhadap (penanganan terhadap) 
mereka, hamba bagi seorang laki-laki adalah penggembala terhadap harta 
tuannya dan ia diminta pertanggungjawaban terhadap (penanganan ter- 
hadap) harta itu. Ingat, maka setiap kami adalah penggembala dan setiap 
kamu adalah pertanggungjawaban terhadap penggembalaannya". 


254 


1 La .0 2 


| “ 
3 SAN, 2 
BA 
PARA PEMIMPIN ADALAH DARI OURAISY 
13 3 0oJ 91 95 


pb kan NAS Ea SI ge NY 


m1 24 


KEREN IA TA apn AA OA 13 
Hias sn Pa 7 TER 
Saga Sr PAP 5 IX pem 5 
Pan AAL OA BLN 
BU ang SA LEAN 


KESAN ES NANYARAN 


ISA anna Ya 2 AA Alam F5 
BNAB ae 5 AS 


6772. Dari Al-Zuhri, dia berkata: Adalah Muhammad ibn Jubair ibn 
Muth'im menceriterakan bahwa Mu'awiyah mendapat berita bahwa Ab- 
dullah. ibn ' Amr menceriterakan bahwa dirinya akan menjadi raja dari 
Oahthan, maka Mu'awiyah marah, lalu beliau berdiri (khutbah), maka 
beliau memuji kepada Allah dengan pujian yang menjadi hak-Nya, 
kemudian beliau mengatakan: "Amma ba'du, sesungguhnya aku mene- 
rima berita bahwa beberapa orang laki-laki memberitakan pembicara- 
an-pembicaraan yang tidak terdapat di dalam' Kitab Allah dan tidak 


255 


diambil (sebagai teladan) dari Rasulullah saw., dan mereka itu adalah 
orang-orang bodoh dari kamu. Maka takutlah kamu terhadap angan-angan 
yang akan menyesatkan pemiliknya, karena sesungguhnya aku mende- 
ngar Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya kepemimpinan (kekhali- 
fahan) ini adalah pada Ouraisy dimana seseorang tidak memusuhi mereka 
kecuali Allah menjungkirkannya pada wajahnya semasih mereka mene- 
gakkan agama". : 


ee JASA LINI RL TP 1, 
ALA ISA aan JB SE epye ANYY 
A0 7 “., Ne AN SA 33 Ag 


6773. Dari Ibnu Umar, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Ke- 
pemimpinan (kekhalifahan) ini selalu pada Ouraisy semasih ada dua 
orang dari mereka". 


9535 It 
2 


WSA BKI, Ah 


. 
” 


IN tune K9 

-» 7 TSM IN KE 35 
201, AN 
| oat 


BAB 


PAHALA ORANG YANG MEMUTUSKAN DENGAN HIKMAH, 
KARENA FIRMAN ALLAH TA'ALA: "BARAN GSIAPA TIDAK 
MEMUTUSKAN PERKARA APA YANG DITURUNKAN 
ALLAH, MAKA MEREKA ITU ADALAH ORANG-ORANG 
YANG FASIK (YANG KELUAR DARI KEPATUHAN KEPA- 
DA ALLAH)". 5/Al-Maidah. 
AAA hi AL NE »Z 
| AU A2 An dm JBS BIKE ANA 
2 ye 


96 44, Gus 155 PES) Ia Near 


nm Sma Lo Ad 


SEA KANAN R3 Ang 


256 


PIN SI 

akan 

6774. Dari Abdullah (ibnu Mas'ud), dia berkata: Rasulullah saw 
bersabda: "Tidak ada iri hati kecuali pada dua perkara: laki-laki yang 
diberi harta oleh Allah maka Dia menguasakannya pada pengirifakan 
dalam kebenaran, dan laki-laki yang diberi hikmah (ilmu yang 'meng- 
hilangkan kebodohan dan menghentikan keburukan) maka dia memu: 
tuskan dengannya dan mengajarkannya". 


Bk Gu tu Ho ban ata - 
Kan SG ap NANANG 


BAB 


(KEWAJIBAN) MENDENGARKAN DAN PATUH (SAM?AN 


WA THA'ATAN) KEPADA IMAM SELAMA TID 
AK B 
KEMAKSIATAN | Kiki 


NS Ti29 1231 ah | AN SNN 
SE JEANS LIL SE AYO 


& . 990 Tn og, V0 0,1 c Paud Kead 
MN adala jaan Regae LS Al Iga) 

An 242 21 2 025 

4 a12 d2 Jean 14 
6775. Dari Anas ibn Malik ra., dia berkata: Rasulullah saw. ber- 


sabda: "Dengarkanlah dan patuhlah, dan meskipun terhadap kamu di- 


kuasakan seorang hamba Habsyi (Sudan), seakan-akan kepalanya adalah 
buah anggur kering". 


PN PEN PL :2.5 
LN IR ET Ag Hn Ep ase AVI 


e Pa RA MR RU Ia p Any - 
PENAK NO (ek Sar P3 
- na Aa 2 raya S CG ab 294 


SEN EA NAS PK In 314 192 
SI AA RN ende ASI 


257 


oJ 12 2J6 20 NN tega 2. PN REA 25 SL 
IE debi3 Ina jasa: KA 4 
Khey arang lis 


Ag IS Asa TAN IS rt penat 
#9 BEN KI LAS 


6778. Dari Ali ra., dia berkata: Nabi aa sana (300-400 
personil) dan menjadikan pemimpin atas mereka kepada seorang laki-laki 
(Abdullah ibn Hudzafah) dari Anshar dan beliau memerintahkan mereka 
supaya mematuhinya, lalu dia (Abdullah ibn Hudzaifah) marah kepada 
mereka dan dia berkata: "Tidakkah Nabi saw. benar-benar memerintah- 
kan supaya kalian mematuhi aku?" 

Mereka menjawab: "Ya" 

Dia berkata: "Aku bermaksud terhadap kalian, kalian harus mengumpul- 
kan kayu bakar dan kalian menyalakan api kemudian kalian masuk ke 
jdalamnya!" Maka mereka mengumpulkan kayu bakar lalu mereka menya- 
'lakan. Ketika mereka bermaksud memasuki(nya) maka sebagian dari 
mereka berdiri memandangi sebagian (yang lain), lalu sebagian dari 
mereka berkata: "Sesungguhnya kami mengikuti Nabi saw. tidak lain un- 
tuk lari dari api (neraka), maka apakah kami masuk api?". Maka di saat 
mereka demikian tiba-tiba api itu meredam dan kemarahannya (Abdullah) 
tenang. Lalu demikian ini dituturkan kepada Nabi saw., maka beliau 
bersabda: "Seandainya mereka masuk pada api itu niscaya mereka tidak: 
keluar darinya selama-lamanya. (Yakni meninggal) Sesungguhnya kepa-. 
tuhan itu (wajib) hanyalah dalam kebaikan". 


KAP Pa SNJUSA batak 


SIAPA YANG TIDAK MEMINTA KEPEMIMPINAN MAKA 


KAN 


AAL. 2 


6776. Dari Ibnu Abbas, dia berkata: Nabi saw. bersabda: "Siapa 
melihat sesuatu yang tidak disenangi dari pemimpin (amirjnya maka hen- 
daklah ia bersabar, karena sesungguhnya tidak ada seseorang yang ber- 
pisah dengan jama'ah sejengkal lalu dia meninggal kecuali dia Me 


secara meninpgal Jahiliyah". 


AAA IG AAA", 


Ap AN JEAAN paL JG AA 


L m0 had Maura & 
Ane pal 36 Naa 2 


6777. Dari Abdullah ra., dari Nabi saw., beliau bersabda: "Men- 
dengarkan dan patuh (kepada imam atau wakilnya adalah wajib) atas 
orang muslim dalam hal yang disenangi dan dibenci, selama ia tidak 
diperintah kemaksiatan. Maka apabila dia diperintah kemaksiatan maka 
tidak ada mendengarkan dan tidak ada kepatuhan". 


JNE JEAESAU Wa yes ANNN 
| Lg ah Wajo dah 
Sa PNY AN LUN 
Pa Jet ES A3 KAN AGS ' 
PEDE NA aa ia CA Jadi Uege ia 2 ae 1g 


"nd Pe ea 1 Haa Lah Ka a tai ALLAH MENOLONGNYA h 
Y YAYBA Trio € Nono m3 2 G4 € UR Aan 9 “ 1,0. 9” pe | 
| ka SN JB Pe PS ANA, 


258 .259 


BEBAN JSI yan yaa Ransel hut 
Ga PA PA EP DA ee 
Hn EMS Sta Wis Nun 


SIA 13 Gala WES 


Lg0 Bana 


€ 


? - 

6779. Dari Abd Al-Rahman ibn Samurah, dia berkata: Nabi saw 
bersabda: "Hai Abd Al-Rahman, janganlah kamu meminta kepemim- 
pinan, karena sesungguhnya apabila kamu diberi (kepemimpinan) itu dari 
meminta maka itu diserahkan kepada kamu (sedang kamu tidak ditolong), 
dan apabila kamu diberi (kepemimpinan) itu tanpa permintaan maka ka- 
mu ditolong padanya. Dan apabila kamu bersumpah (terhadap sesuatu) lalu 
kamu melihat yang lain adalah lebih baik daripada (yang disumpahkan) 
itu, maka tebuslah sumpahmu itu dan lakukanlah apa yang lebih baik". 


Nan JH Kabar ah 


BAB 


SIAPA MEMINTA SEREM MAKA IA DISERAHI 
KEPADANYA (DAN TIDAK Bea 


KELANA Ay LEAN 
BER ISI ya AN EL “135 See 
Ha AL (PA KAA. Te AAA ATK 


260 


IE EA 3 el EA 
5S Pr Ha SNI UE TEA 
“2 ta 


-.. 

6780. Dari Abdur Rahman ibn. Samurah, dia berkata: Rasulullah 
saw. bersabda kepadaku: "Hai Abdur Rahman ibn Samurah, janganlah 
kamu meminta kepemimpinan, karena apabila kamu diberi kepemimpi- 
nan itu dengan meminta maka kamu diserahi padanya (tanpa ditolong), dan 
apabila kamu diberi kepemimpinan itu tanpa meminta maka kamu dito- 
long padanya. Dan apabila kamu bersumpah atas sesuatu lalu kamu 
melihat lainnya lebih baik dari padanya maka lakukanlah itu yang lebih 
baik dan tebuslah (kafarat) pada sumpahmu itu". | 


DN Ber Alah 


YANG DIBENCI BERUPA AMBISI TERHADAP KEPEMIMPINAN 


220 Lan 


Anak KEL AI eye pa NE ANN 
HS 5 Hn A Na Aap 25 AA saar 


1 2.1 
Se aa Fr “aa 
ng, Pa 20 
PN 
6781. Dari Abu Hurairah, dari Nabi saw., beliau bersabda: "Sung- 
guh kamu akan berambisi terhadap kepemimpinan dan (kepemimpinan) 
itu akan merupakan kekecewaan pada hari kiamat. Maka bagus sekali ke- 


kuasaan yang menyusui dan jelek sekali kekuasaan yang DengaPankah 
penyusuan Meyaa . 


1261 


7. 22 


GLS BE GS AS HERI PAN 
LE - AAN ea 


PE AAU, Eden SAS 
JEANS NA TN 


6782. Dari Abu Musa ra., dia berkata: Aku masuk kepada Nabi 
saw., aku bersama dua orang laki-laki dari kaumku, lalu seorang dari ke- 
duanya berkata: "Berilah kami kekuasaan (kepemimpinan), wahai Ra- 
sulullah", dan yang lain berkata sepadan itu. Maka beliau bersabda: 
"Sesungguhnya kami tidak menguasakan (kepemimpinan) ini kepada orang 
yang memintanya dan tidak (pula) kepada orang yang berambisi terhadap 
(kepemimpinan) itu". 


p AA at ABK RAN, 
H3 SP CL 


BAB 


ORANG YANG DIMINTA MENJAGA RAKYAT MAKA DIA 
TIDAK BERBUAT BAIK 


MS ANA P IKA So dip aw 


25 ak Sasha SO 
Para PA DAA 3S 


aa TERI IS EN 213 


aa aa SAM HE KE na 


262 


TAN, De Tap 


6783. Dari Al-Hasan. (Al-Bashri), bahwa sesungguhnya Ubaidullah 


ibn Ziyad menjenguk Ma'gil ibn Yasar dalam sakitnya yang meng- 


antarkannya kepada kematian, maka Ma'gil berkata kepadanya: Sesung- 
guhnya aku memberitahukan kepadamu, suatu hadits yang aku mende- 


'ngarnya dari Rasulullah saw. Aku mendengar Nabi saw. bersabda: "Tidak 


ada seorang hambapun yang diminta Allah untuk menjaga rakyat lalu ia 
tidak menjaganya dengan berbuat baik, kecuali ia tidak mendapatkan bau 
surga". . 


Ly Dona: Agam EN JG Alya vas 
Esta da AP KUR 
sa EA Ha KAN Jahat. 319 -— 


2 # Z Ka 

RA NGA Hat eh 3 
A0 ("nd AT 
TER d KU SA 3 

6184. Dari Al-Hasan (Al-Baskri), dia Babe: Kami datang kepada 

Ma'gil ibn Yasar menjenguknya, lalu Ubaidullah (ibn Ziyad) masuk, maka 

Ma'gil berkata kepadanya: Aku memberitakan kepadamu, suatu hadits 

yang aku mendengarnya dari Rasulullah saw., maka beliau bersabda: "Ti- 

dak ada seorang pemimpinpun yang mengurusi rakyat dari kaum musli- 


min, lalu dia meninggal sedang dia adalah penipu bagi mereka, kecuali 
Allah mengharamkan surga 2. 


at. 31, NA “ 
Ade SES 
| BAB 
SIAPA YANG MEMAYAHKAN MAKA Kana MEMAYAH- 


KAN KEPADANYA - an 
KI 5 -AWNO 


263 


(5 Neta 


Boa NdE 


Ega JR IE ia RAYA ANK 

B1 a1291 2-1 P 
NE dana EA MSN ea 
2 ERA Mede ain pen sad An 
y 09 JB Kelam 292 Ap AAN oa Ga YA iga 


AA 


NT Ng PAN pa... 9, 20 em 4 
Kuoniges Hala BALAS AI Jana GB 


Sa KAN Ka KUIS 
CS YAI AE 


- 


Pa PP. 2 LNG 
UE yap Jana 


2 NU Gn AI AI LL “AI pa 
Henna IA Too Ke ESA 


DI S6 DARA Kla 


o LoL9 


- 


6785. Dari Tharif (yaitu) Abu Tamimah, dia berkata: Aku menyak- 
sikan Shafwan dan Jundub bersama kawan-kawan Shafwan sedang dia 
(Shafwan) menasehati mereka, lalu mereka bertanya: "Adakah kamu 
mendengar sesuatu dari Rasulullah saw.?" 

Ia (Shafwan) menjawab: "(Ya), aku mendengar beliau bersabda: “Ba- 
rangsiapa .emperdengarkan (beramal dengan kebanggaan di hadapan 
manusia) maka Allah memperdengarkan (menampakkan aib)nya pada 
hari kiamat". 

Beliau bersabda: "Dan barangsiapa memayahkan (membuat madharat, 
mengucapkan ucapan buruk atau mengungkap keburukan orang) maka Allah 
.memayahkan (menyiksa) kepadanya pada hari kiamat". 

Maka mereka berkata: "Nasihatilah kami!" 

Maka dia berkata: "Sesungguhnya yang pertama busuk dari manusia (se- 
sudah meninggal) adalah perutnya. Maka siapa yang mampu untuk tidak 


264 


makan selain pada makanan yang bagus (halal, aka lakukanlah, dan 
siapa yang mampu untuk tidak dihalangi antara dia dan surga dengan da- 
rah sepenuh tapak tangannya, yang dialirkannya, maka lakukanlah". 

Aku berkata kepada Abu Abdullah (Al-Bukhari): "Siapakah yang me- 


ngatakan, "Aku mendengar Rasulullah saw.? Jundub?" Beliau menjawab: 
"Ya, Jundub". 


AAN SKA TARI 
& PA en '9 dasi 
BAB 
MEMUTUSKAN DAN FATWA DI JALAN 


14, LD, 120 “1 3 PS Jas dar . 4 2” 
GAN Ag AI aan EA, 
SA 


20k 


Dan Yahya bin Ya'mar memutuskan (perkara) di jalan, dan Al-Sya'bi 
memutuskan di pintu rumahnya. 


KANE Aikaaa ed AE “YM 
Pn LES ASN Pidie, Kis 
aa Pegat YA AN GG REEN Ao 
TAS SN TSS 
BKN AAA LAS 


Go 5 IL AA PPN |. - 
TN PEN IE AIR LN SA 


265 


6786. Dari Anas bin Malik, ra., dia berkata: Ketika aku bersama 
Nabi saw. keluar dari masjid, seorang laki-laki menemui kami di bawah 
naungan emper masjid, maka ia bertanya: "Wahai Rasulullah, kapankah 
kiamat?" 

Nabi saw. bersabda: "Apakah yang sudah kamu persiapkan (meng- 
hadapi)nya?", maka seakan-akan laki-laki itu terdiam, kemudian ia ber- 
kata: "Wahai Rasulullah, aku tidak mempersiapkan untuknya dengan ke- 
besaran puasa, tidak pula shalat dan tidak juga shadakah, dan tetapi aku 
mencintai Allah dan Rasul-Nya". | 
Beliau bersabda: "Kamu (di surga) bersama orang yang kamu cintai". 


Kakan Ap PN 
SE YEN aa 


YANG DITUTUR BAHWA NABI SAW. TIDAKLAH MEM- 
PUNYAI PENJAGA PINTU 


PIN Met 


Sa Sab Sa AAN Meanloslaga -YAY 
KAA AA TENIS BIG 3 BE 
na Na msg 
Ae Sagala 2 133 
SENI AN pe ENNG CSR 2 
Ta AA AT En 2 NIS JG. F3 
TEGANG Data pada ga 


266 


6787. Dari Anas ibn Malik, dia bertanya kepada seorang perempuan 
dari keluarganya: "Kamu kenal Polanah?" 
Dia menjawab: "Ya (aku kenal)" 
Anas berkata: Maka sesungguhnya Nabi saw. lewat padanya sedang dia 
menangis di depan kubur, maka beliau bersabda (kepadanya): "Ber- 
tagwalah kamu kepada Allah, dan bersabarlah". Maka dia berkata: "Sana 
kamu! Sungguh kamu tidak merasakan musibahku" 
Anas berkata: Maka Nabi melewatinya dan meneruskan (berjalan). Lalu 
seorang laki-laki lewat pada perempuan itu, maka ia berkata: "Apakah 
yang diucapkan Rasulullah saw. kepadamu?" Perempuan itu menjawab: 
"Aku tidak mengenalnya (bahwa itu Nabi)". 
Ia berkata: "Sungguh dia benar-benar Rasulullah saw.". 
Anas berkata: Lalu perempuan itu datang pada pintu beliau, maka dia 
tidak menemukan penjaga pintu pada beliau, lalu dia berkata: "Wahai 
Rasulullah, demi Allah, aku (kemarin) tidak mengenali engkau". 
Maka Nabi saw. bersabda: "Sesungguhnya kesabaran adalah pada per- 
tama hentakan". 


Paha ertan EL KESL 2 
5 EK 533 


HAKIM MEMUTUSKAN PEMBUNUHAN TERHADAP 
ORANG YANG WAJIB DIBUNUH, TIDAKLAH IMAM DI 
ATASNYA 


ABK BINA 
2 pa Ga NA AWAH Das gada AIA IG 


6788. Dari Anas, bahwa sesungguhnya Oais ibn Sa'd adalah dahulu 


267 


di hadapan Nabi saw. berkedudukan seperti panglima pasukan di hadapan 
pemimpin. 


A51 yaa Kngae ANA Sasa NE AMA 


6789, Dari Abu Musa, bahwa sesungguhnya Nabi saw. mengirimnya 
(ke Yaman) dan menyusulkan Mu'adz kepadanya. 


ar Jose pen HB aa Ava: 
Ge PE ANN Kadas Jah pe apn ya 
Mila Lado Pera Tn 


-59 


6790. Dari Abu Musa, bahwa sesungguhnya seorang laki-laki masuk 
Islam kemudian ia masuk Yahudi, lalu Mu'adz Ibn Jabal datang sedang 
ja berada pada Abu Musa. Maka Mu'adz berkata (kepada Abu Musa): 
"Apakah pada (laki-laki yang diikat) itu?" 

Abu Musa menjawab: "Ia masuk Islam kemudian ia masuk Yahudi". 
Mu'adz berkata: "Aku tidak akan duduk sehingga aku membunuhnya, 
(demikian) keputusan Allah dan Rasul-Nya saw.". 


g Pakan SD Gen BN 


APAKAH HAKIM AN ATAU BERFATWA DA- 
LAM KEADAAN MARAH 


HENNA AVI 
E Das ABI | Eadons 563 


268 


KAN. NAN AAN GAN PA 
SG RAN TA 


6791: Dari Abd Al-Rahman ibn Abu Bakrah, dia berkata: Abu 
Bakrah menulis (mengirim surat) kepada putranya yang berada di 
Sijistan, hendaklah kamu tidak memutuskan di antara dua orang dalam 
keadaan kamu marah, karena sesungguhnya aku mendengar Nabi saw. 
bersabda: "Sungguh janganlah seorang hakim memutuskan antara dua 
orang sedang dia marah". s 


Jaran Nan PAPAN Para -VAT 
SEA IE Le 52alediN Goal 
LG Je. gak Hala Medal esa Maia 

An EA Bea Opera 

Renaka Pat Ie 


BAG ASI PARA an 


6792.. Dari Abu Mas'ud Al-Anshari, dia berkata: Seorang laki-laki 
datang kepada Rasulullah saw. maka dia berkata: "Wahai Rasulullah, 
sungguh aku, demi Allah, benar-benar terlambat dari shalat pagi (Shubuh, 
tidak bersama imam), karena Polan (Mu'adz ibn Jabal atau Ubai ibn 
Ka'b), oleh lamanya (shalat Shubuh) pada kami". Abu Mas'ud berkata: 
Maka aku tidak melihat Nabi saw. lebih marah, sama sekali, dalam 
bernasihat dari pada (kemarahan) beliau pada hari itu. Kemudian beliau 
bersabda: "Wahai manusia, sesungguhnya dari kamu adalah orang-orang 
yang memperlari (membuat orang-orang lari). Maka siapa saja dari kamu 
shalat (sebagai imam) bersama orang-orang maka hendaklah ia me- 
ringkas, karena sesungguhnya pada mereka itu terdapat orang tua, orang 
lemah dan orang berkeperluan". 


269 


“2 


Kejar TAB PIN KE AVY 
Papa EA SAE pa Kata Hg 
PELAN Kd Agaa: tagar 

Nat naa 


6793. Dari Abdullah ibnu Umar, bahwa sesungguhnya dia men- 
ceraikan istrinya yang sedang haid lalu Umar menuturkan demikian 
kepada Nabi saw., maka Rasulullah saw. marah dengan (tidakan) itu, 
kemudian beliau bersabda: "Perintahkan ia (Putra Umar) supaya kembali 
(merujuk) kepadanya kemudian memegangi (tidak menceraikan)nya hing- 
ga dia suci kemudian haid (lagi) lalu sucis maka jika nyata baginya untuk 
(tetap) menceraikannya (sesudah bersuci dari haid ke dua) maka hen- 
daklah ia menceraikannya". 


8: Sada Pesat 
Laman SEN AA 
Gi Kana WISNU 
GI ha Janekasaa 


25 Pa ne 
ena 
BAB 


ORANG YANG BERPENDAPAT BAHWA OADHI SUPAYA 
MEMUTUSKAN DENGAN ILMUNYA DALAM PERKARA 
MANUSIA (BUKAN HAK ALLAH), APABILA IA TIDAK 


270 


TAKUT TERHADAP SANGKAAN DAN TUDUHAN. SEBA- 
GAIMANA NABI SAW. BERSABDA KEPADA HINDUN 
(ISTRI ABU SUFYAN): "AMBILLAH (DARI HARTA SUA- 
MIMU) SECUKUPNYA UNTUK KAMU DAN ANAKMU 
DENGAN BAGUS". DAN DEMIKIAN ITU JIKA MERUPAKAN 
PERKARA YANG MASYHUR. 


MEN PE AA & LA 3) Na RIVAL 


b) 


Maa Dang ee ak 
23 


5 pasa hz SANG A SN ipa 


. 


KENA LAN: NN jan TAG, 


IL. 


Ka OK GNI EA RN FATUTA An ta ih 


UANG HE 


: Oei 


6794. Dari Urwah (ibn Al-Zubair), bahwa sesungguhnya Aisyah ra. 


- berkata: Hindun binti Utbah ibn Rabi'ah datang lalu dia berkata: "Wahai 


Rasulullah, demi Allah, tidak ada di atas muka bumi ini suatu keluarga 
rumahtangga yang lebih aku senangi agar terhina daripada keluarga ru- 
mahtangga engkau, dan pada hari ini tidaklah terjadi di atas muka bumi 
suatu keluarga rumahtangga yang lebih aku senangi untuk mulia daripada 
keluarga rumahtangga engkau". 

Kemudian Hindun berkata: "(Wahai Rasulullah), sungguh Abu Sufyan 
adalah laki-laki yang bakhil sekali, maka adakah aku berdosa, memberi 
makan kepada orang yang bagi dia adalah keluarga kami?" 

Beliau bersabda kepadanya: "Tidak ada dosa pada kamu, memberi makan 
kepada mereka dengan baik (tidak berlebihan dll)". 


211 


2g kz Ne Ka Ian Aaja 2 
an 1pe Aa 


BAB 
PERSAKSIAN ATAS TULISAN BERSTEMPEL, YANG BOLEH 
DARI DEMIKIAN YANG MENYEMPITKAN MEREKA: SU- 
RAT HAKIM KEPADA PEGAWAINYA DAN SURAT OADHI 
KEPADA OADHI 


Pa BE SID: (SES MI nJB3 
AI PUS A J 
Data GE, KENA BN 
PETUALANG MARET 
BSE Aan 
SESI Pap Ae San 
35 enda Has a 
penayaA ANA 
Kab 1345 Tenan Haa 


Ter Tn 1 


an naga 2129 S3 lp el opabil 


272 


3 2 ..2 0 PJ 1Ieara za Ed Mateh 
ali OI 22 En Or 


AIR ae aa IE3G AN Ta ny 
HIM ar ARSA $ Kata 


BEAN EA 
| Aan 

pa naa TAN 
Ti ear PN 
Kn ma Aa 21 ABS AI SG 
SEN EA A53 2 An, s3 
Ines na aa saban Laka tenan 
JUS 2 ANK ea EA 
4 ag aa SAN SI AKA 
EL AAN sa AE 203133 
SALES 


Dan sebagian manusia (Abu Hanifah dan para pengikut beliau) me- 
ngatakan: "Catatan hakim adalah boleh, kecuali dalam had", kemudian 


23 - 


(mereka menyanggah sendiri dengan) berkata: "Apa bila pembunuhan itu 
secara keliru, maka (catatan hakim) itu boleh", karena dalam sangkaan- 
nya bahwa (pembunuhan secara keliru, pada hakikatnya) adalah harta. 
Dan sesungguhnya (pembunuhan secara keliru) itu menjadi harta hanya- 
lah sesudah pembunuhan itu ditetapkannya (di hadapan hakim), maka 
pembunuhan secara keliru atau disengaja adalah satu (tidak ada selisih, 
dalam keberadaannya berupa had). Dan sesungguhnya Umar (ibn Kha- 
thab) menulis (mengirim surat) kepada pegawai beliau dalam masalah 


had, dan Umar bin Abdul 'Aziz menulis (kepada petugas beliau) dalam 


hal gigi yang dipecah. Dan Ibrahim (Al-Nakha'i) berkata: "Surat (hukum) 
gadhi kepada gadhi adalah boleh, jika ia (gadhi penerima) mengenali surat 
dan stempelnya". Dan adalah Al-Sya'bi memperbolehkan surat yang 
distempel dari gathi dengan apa yang termaktub di dalamnya, dan 
sepadan demikian diriwayatkan dari Ibnu Umar. 

Dan Mu'awiyah ibn AbdulKarim Al-Tsagafi berkata: Aku me- 
nyaksikan Abdul Malik ibn Ya”la yaitu gadhi Basrah, Iyas ibn Mu'awi- 
yah, Al-Hasan, Tsumamah ibn Abdullah ibn Anas, Bilal bin Abu Bardah, 
Abdullah ibn Buraidah Al-Aslami, 'Amir ibn 'Abidah dan 'Abbad ibn 
Mashur, (bahwa mereka) memperbolehkan surat-surat para gathi tanpa 


kehadiran saksi. Lalu apabila orang yang didatangi surat mengatakan 


bahwa catatan itu bohong, maka dikatakan kepadanya, "Sana, carilah 


jalan keluar dari hukum itu". 

Dan orang pertama yang minta bukti atas surat gadhi adalah Ibnu 
Abi Ya'la dan Sawwar ibn Abdullah. 

Dan Abu Nu'aim berkata kepada kami: Ubaidillah ibn Muhriz me- 
riwayatkan kepada kami: Aku membawa surat dari Musa ibn Anas (ibn 
Malik) yaitu gadhi Basrah, dan adalah aku sudah mengajukan bukti di 
hadapannya bahwa aku mempunyai hak demikian dan demikian (suatu 


2174 


hal) pada Polan yang berada di Kufah: dan aku membawa (surat) itu ke- 
pada Al-Oasim bin Abdur Rahman, maka dia memperbolehkan (me- 
laksanakan)nya. 

Dan Al-Hasan (Al-Bashri) dan Abu Oilabah tidak memperkenankan 
persaksian terhadap wasiat sehingga ia (saksi) mengetahui sesuatu yang 


terdapat di dalamnya, karena ia tidak tahu barangkali terdapat kecurang- 
an. 


Dan sungguh Nabi saw. mengirim surat kepada penduduk Khaibar 
(dalam kisah Huwaishah dan Muhaishah): "Adakalanya kamu membayar 
diyat saudara kamu dan adakalanya kamu mengumumkan peperangan". 

Dan Al-Zuhri berkata dalam persaksian dari balik tabir terhadap 
perempuan: "Kalau kamu mengetahuinya maka persaksikanlah (padanya) 
dan kalau tidak (mengetahuinya) maka janganlah kamu mempersak- 
sikannya". 


IN 


yee Pi Jake lia AV40 


2D J3 


KU Dana eta 
IKA Eat ah Hi 


SAN TERANI At Aan J) 


6795. Dari Anas bin Malik, dia berkata: Ketika Nabi saw. ber- 
kehendak mengirim surat kepada Rumawi, maka mereka (shahabat) me- 
ngatakan: "Sesungguhnya mereka (bangsa Rumawi) tidak mau membaca 
surat kecuali berstempel". | 


Maka Nabi saw. membuat cincin dari perak--seakan-akan aku meman- 


215 


dangi pada Naa Tana bar (tulisannya MUHAMMAD 
RASULULLAH ( al La 


27 5 ape sar |. 
AOA (Nong an Ga 
BAB 
KAPAN ORANG LAKI-LAKI BERHAK MENJADI OADHI 


PART KA TANGAN A3 
Kal Hanan KANE in! 
ep 
sg. ANE 33 
KA SA 
Peer DANG lahh 
IN mENANYA NANAH 

| Ga 42) 

(3 Nana 
AA BATIN IA IKATAN NI aa 


216 


dee ge SA Alas AN 
gan Senapan 
KU Ban Site 2: au 
(3201) » su 23 sal 

Ba Saga 
KOS Opera ma 

Naa du) 

5 PPAP AAa) 
DO NGA IS: Kaka 1 
“ 13, TT AN Pa 
PAT ia an | Ka IE 
ke RA PER PenA 


211 


EN SAW SPAN MSI 
7, AAS Ta 25 AN ea Ia 
ari Para Gu Laga 


Dan Al-Hasan (Al-Bashri) berkata: "Allah menuntut kepada para hakim 
untuk tidak mengikuti keinginan (hawa nafsu), tidak takut kepada 
manusia dan tidak ayat-ayat-Ku dengan harga (duniawi) yang murah". 
Kemudian dia membaca: 

"Hai Dawud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah di muka 
bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil 
dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena (hawa nafsu) itu akan 
menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang 
sesat dari jalan Allah akan mendapat adzab yang berat, karena mereka 
.melupakan hari perhitungan". (38/Shaad 26). 

"Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab Taurat, di dalamnya 
adalah petunjuk dan cahaya (Yang menerangi), yang dengan Kitab itu 
diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh Nabi-Nabi yang menyerah 
diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta 
mereka, disebabkan mereka diperintah memelihara kitab-kitab Allah dan 
mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut 
kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku, dan janganlah kamu me- 
nukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barangsiapa yang tidak 
memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah maka mereka adalah 
orang-orang yang kafir". (5/Ma-idah 44). 

"Dan (ingatlah kisah) Dawud dan Sulaiman, di waktu keduanya mem- 
berikan keputusan mengenai tanaman, karena tanaman itu dirusak oleh 
kambing-kambing kepunyaan kaumnya. Dan adalah Kami menyaksikan 
keputusan yang diberikan oleh mereka itu. Maka Kami telah memberikan 
pengertian kepada Sulaiman tentang hukum (yang lebih tepat), dan 
kepada masing-masing mereka telah Kami berikan hikmah dan ilmu ..." 
(21/Al-Anbiya” 78 - 79). 

Maka (demikian) Allah memuji Sulaiman dan tidak mencela Dawud. Dan 


218 


andaikata tidak ada perkara pada dua orang (Nabi), yang ditutur Allah 
itu, pastilah aku melihat gadhi-gadhi itu binasa (karena ancaman ayat ter- 
sebut, yang mencakup orang yang sengaja dan yang keliru), maka Dia 
memuji kepada orang ini (Sulaiman) karena ilmunya dan Dia memaaf 
orang ini (Dawud) karena ijtihadnya. 

Dan Muzahim ibn Zafar berkata: Umar ibn Abdul Aziz berkata: 
"Lima perkara, apabila gadhi keliru satu perkara darinya, maka adalah 
cela padanya: adalah dia pandai (fagih), suka bersabar (halim, tidak 
lekas marah dan membalas), menjaga dari haram ('afif), kuat sekali (ber- 
pendirian shalib), mengetahui (alim Peta hukum syariat) dan gemar ber- 
tanya tentang ilmu". 


Melia, Fe SAS 


HONOR PARA HAKIM DAN PEGAWAI (PETUGAS HUKUM 
DAN ZAKAT) 


AA Pa A3 
Fa hana, TA KENA 
PP PRP PP led 

TELITI 


(Dan adalah syuraih seorang gadhi (di Kufah, di bawah Khalifah Umar 


ibn Khathab) memungut upah atas pengadilannya. Dan Aisyah berkata: 
"Orang yang mengurusi (yatim) memakan dengan seukur pekerjaannya". 
Abu Bakar dan Umar makan (dari harta itu). 


2253 Ya SAN Ga pa Ry 
YG SE YAAA AN 


279 


AN 


YAN TN KANE dpan (EA 
AAA 3.3 


Gel asuri PAPAN Tea PETA YAA 30 | 3 
Ha Ye LA. age TAN re 


PPA 


AIA konabi Iga K3 Ka SA SAS 
AAN TA ARA EN ian Fa 53 
NE gas IA AGE Ayla gs 


Ur PAPAN NN 


KA Sa E JUN Ko Kabyra 
ae Ih An SI 


6796. Dari Abdullah ibn Al-Sa'di, bahwa dia datang kepada Umar 
di mana kekhalifahannya, maka Umar berkata kepadanya: "Tidakkah aku 
memberitakan bahwa sesungguhnya kamu menguasai beberapa tugas dari 
. tugas-tugas manusia, lalu apabila kamu diberi upah maka kamu tidak 
berkenan?" 
Maka aku berkata: "Ya" 
Lalu Umar berkata (kepadaku): ji yang kamu kehendaki dengan 
(penolakan) itu?" 
Aku berkata: "Sesungguhnya aku mempunyai beberapa ekor kuda dan 
beberapa orang budak, sedang aku dalam keadaan baik, dan aku berke- 
hendak bahwa upahku itu menjadi shadakah kepada kaum muslimin". 
“Umar berkata: "Janganlah kamu lakukan (penolakan) itu. Maka sesung- 
guhnya aku dahulu menghendaki apa yang kamu kehendaki itu, dan ada- 
lah Rasulullah saw. memberikan (harta) kepadaku maka aku berkata, 
"(Wahai Rasulullah), berikanlah itu kepada orang yang lebih mem- 


280 


butuhkan daripada aku": hingga beliau memberikan harta kepadaku pada 
suatu kali, maka aku berkata kepada beliau, "Berikanlah itu kepada orang 
yang lebih membutuhkan daripada aku". Maka Nabi saw. bersabda: "Am- 
billah itu dan milikilah sebagai hartamu dan shadakahkanlah. 

Maka dari harta ini yang datang kepadamu sedang kamu tidak me- 
lihat-lihat (mengharap)nya dan tidak memintanya, maka ambillah itu 
(jangan ditolak), dan kalau tidak demikian maka janganlah kamu meng- 
ikutkan jiwamu kepadanya (sebaliknya, hendaklah meninggalkannya)". 


AA “3 ja, 


AAN PAT GI PAN Tea MEP AVAV 
KA Pare Ps seba adeabika 
KAA PA SIA Se 
Gaia AS Art ara PEN BA ANTA 
Le5213 NU SN ana 


6797. Dari Abdullah ibn Umar, dia berkata: Aku mendengar Umar 
bersabda: Adalah Nabi saw. memberikan pemberian (harta) kepadaku, 
maka aku berkata: "Berikanlah itu kepada orang yang lebih mem- 
butuhkan padanya dari pada aku", sehingga beliau memberikan harta 
kepadaku pada suatu kali, maka aku mengatakan, "Berikanlah itu kepada 
orang yang lebih membutuhkannya daripada aku". Maka Nabi saw. ber- 
sabda: "Ambillah itu maka milikilah sebagai hartamu dan sha- 
dakahkanlah itu. Maka dari harta yang datang kepada kamu ini sedang 
kamu tidak melihat-lihat pula tidak meminta, maka ambillah itu dan apa 


yang tidak (demikian) maka Pa kamu nga jiwamu pada- 
nya". 


281 


ANA SN, TIA Je 
. 
.@ KEMANGI 9 3 YA kd 
—. BAB | 
ORANG YANG BEROADHA' (MEMUTUSKAN PERKARA) 


DAN MEMUTUSKAN MULA'ANAH (SALING MELAKNAT 
ANTARA SUAMI ISTRI) DI MASJID . -g 


PIA Wat dna I 0 
jean a Appen Aa 
1 ta pr 1 R1 2D 1G PPU X ra 33 

sa gasigan ERA 
TIA, LI. 


As Aya v se Ola ya 21239 
Ja KING sena Lai 
2 da SA A3 


Dan Umar menjatuhkan hukum mula'anah di depan mimbar Nabi saw. 
Syuraih, Al-Sya'bi dan Yahya ibn Ya'mar memutuskan di masjid.. Mar- 
wan (ibn Al-Hakam) menjatuhkan hukum di Yaman terhadap Zaid bin 
Tsabit di hadapan mimbar. Dan adalah Al-Hasan (Al-Bashri) dan Dorman 
ibn Aufa memutuskan hukum di halaman luar masjid. 


Ta Lea TI 3 Pak TUUE Kota Ke 
Sbs yee NAN - ME JE NA HOYSAVAA 
AIA Ja ALA 1 z 
m3 yaa 
6798. Dari Sahl ibn Sa'd, dia berkata: Aku menyaksikan dua orang 


yang saling melaknat, sedang aku berumur 13 tahun, di mana dipisahkan 
antara keduanya. 


282 


- 2 TAAA Ta Da 
Pn Pa Asta Jaya DP o£ NA 
KAT SANA Aenag are ea Aa 


EA BAN er Lega ara 


6799. Dari Sahl ibn Sa'd, saudara bani Sa'idah, bahwa se- 
sungguhnya seorang laki-laki dari Anshar datang kepada Nabi saw. lalu 
“dia berkata: "(Wahai Rasulullah), bagaimana pendapat engkau, seorang 
laki-laki mendapati istrinya bersama orang laki-laki, apakah dia mem- 
bunuhnya?". Maka dua orang laki-laki itu saling melaknat di dalam mas- 
jid sedang aku menyaksikan. 


“A1 j 
IMAN pra se BA 2 
Tana PIN 
“5 AE oya 
ORANG YANG AN DI MASJID, SEHINGGA 
KETIKA DIA HENDAK MENINDAK HAD MAKA DIA ME- 


NYURUH KELUAR DARI MASJID LALU HAD ITU 
DITEGAKKAN 


PAI PA 


Dan Umar (ibn Khathab) berkata: “Keluarkanlah ia (olehmu, berdua) dari 
masjid". Dan dituturkan sepadan itu dari Ali (ibn Abu Thalib). 


Pu pa SAS N tryayar TB AN 
Le AAA aan IBAN B2 3 Kesla 
Jon 7 Kan en SEA 


“283 


ak Kasi 


LAN Ba nG. (Nan 


HA ya SA AAA 


6800. Dari Abu Hurairah, dia berkata: Seorang laki-laki (Ma'iz 
datang kepada Rasulullah saw. yang sedan di masjid maka laki-laki me- 
manggil. beliau, maka ia berkata: "Wahai Rasulullah, sungguh aku 
berzina", maka Nabi bersabda: "Apakah kamu gila?" 

Ia menjawab: "Tidak" 

Beliau bersabda: "Bawalah ia (dari masjid), lalu rajamlah ia (yang muh- 
shan)". Dan Syihab berkata: Maka orang yang mendengar dari Jabir bin 
Abdullah memberitakan kepadaku, (dimana) dia berkata: Adalah aku 
termasuk orang yang merajamnya di tempat shalat (Ied dan jenazah). 


pasa AN: Fata 4 


BAB 


NASEHAT IMAM KEPADA ORANG-ORANG YANG BER- 
PERKARA 


Ta 2 JP 5 Hkg bag Pr , 
Karat YANG ia, Hedin AN 


td 


TANI 2aA3 SAE AG EA SEA 


7, ng Jana 1... AA, 
PA aa aan pg 
INSAN AA 2153 
dia 


6801. Dari Ummi Salamah ra. (istri Nabi), bahwa sesungguhnya 
Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya aku hanyalah manusia, dan 


284 


sungguh kamu mengajukan perkara kepadaku, dan barangkali sebagian dari ' 
kamu adalah lebih pintar berhujah (argumentasi) daripada sebagian (yang 
lain), lalu aku mengambil keputusan menurut apa yang aku dengar. Maka 
Siapa yang-aku memutuskan kepadanya suatu hak saudaranya, maka ja- 


nganlah ia mengambilnya, karena meunggunayan aku memotong untuknya 
sepotong dari neraka". 


Pa PENPIA ( ak PEG 
ANIS 


PERSAKSIAN DI HADAPAN HAKIM DI WAKTU BER- 
KUASA MEMUTUSKAN ATAU SEBELUMNYA 


SIA, 
ISI 
2213163 Aas 
PNG AT Gani 
Ata 3) KERANA TE AA 
ANIS Ma S9 AB pa gl 
APA Pena 
.Na lah ASIA ASI 
SB naga. SA SNI 


285 


TA 


Aan DA NE Tg aseAN Ia 
Pn GM era 


P4 ALA 1. 

SD plan ya 
Syuraih, seorang gadhi yang diminta persaksiannya oleh seseorang, 
mengatakan: bni daa penguna, sehingga aku bersaksi kepada 
kamu". 
Ikrimah berkata: Umar (ibn Khathab) berkata kepada Abdur Rahman bin 
?Auf: "Seandainya kamu melihat seorang laki-laki (yang harus dike- 
nakan) atas dia had zina atau mencuri, sedangkan kamu adalah seorang 
penguasa?" Maka dia (Umar, kepada Abdur Rahman) berkata: "Per- 
saksianmu adalah persaksian seorang laki-laki dari orang-orang Islam". 
Ia (Abdur Rahman) berkata: "Benar engkau" 
Umar berkata: "Andaikata tidak ada ucapan orang-orang, "Umar menam- 
bahkan di dalam kitab Allah", niscaya aku menulis ayat rajam dengan 
tanganku". Dan Ma'iz berikrar terhadap perzinaan di hadapan Nabi saw., 
empat kali, maka beliau memerintahkan untuk merajamnya. Dan tidak 
disebutkan bahwa Nabi saw. mempersaksikan orang-orang yang hadir 
(terhadap Ma'iz). 


PAPAN Pan 
aer s papa 


Hammad (ulama Kufah) berkata: "Apabila (pezina) berikrar satu kali di 
hadapan hakim maka dia dirajam (tanpa bukti pula tanpa ikrar empat 
Kali)". Dan Al-Hakam (Ulama Kufah) mengatakan: "(Hingga berikrar) 
aa kali". 


12 Asa (ae aa , SANTAEN SIA AY 
KASIR 3 Ja pp Ra ea 
286 


us Pintar Tapung 3 
Pen por Saga MAAN IKA s nana 
ee erana al 
IAI Kena BIG Cie KESAN 
ey Ja GANGA PARA Laba 
an AIA 1575 B. AI Ia gallnga 
JAS EA KO AA ASET 
Pe Rea te Bean mn 

Win KAK Hai PENA NE 3 


3385 533 KE AS 55 SAS Ah 


ea IKAN TEE AS ma 


AP : dab aja “Ja” Ga YEN LT Tatn 
sa KAA Danang der 
SAI 

WA IN ada ian an 03 


EN PA RO PAN it, 


0 -—.at 


287 


A3 KAN ESA PIA AK AB ia on el 


NI AG ika Kebai5 AAS 


dh: NA Ikan NAS (37 


AA L.. 2 
8z Akin 

6802. Dari Abu Muhammad, budak yang dimerdekakan Abu 
Oatadah, bahwa sesungguhnya Abu Oatadah berkata: Rasulullah saw. 
bersabda pada Hari Hunain: "Barangsiapa yang punya bukti atas korban 
(dari pihak musuh) yang dibunuhnya, maka baginya barang pelucutannya 


(pakaian, harta, senjata dil.) yang dipakai korban". Maka aku (Abu 


Ootadah) berdiri hendak mencari bukti atas korban (yang aku bunuh), | 


maka aku tidak menemukan seorangpun yang mau bersaksi untuk aku 
(atas pembunuhan tersebut). Lalu aku duduk, maka terbuka bagiku, 
(yaitu) aku menuturkan perkara ini kepada Rasulullah saw., lalu seorang 
laki-laki dari orang-orang yang duduk bersama beliau mengatakan: "Sen- 
jata korban yang disebutkan (Abu Oatadah) itu pada saya". 

Beliau bersabda: "Maka ridhakanlah (senjata) itu kepadanya". Maka Abu 
Bakar berkata: "Jangan, janganlah ia memberikannya kepada bu rung dari 
Ouraisy dan membiarkan singa dari Yinga-singa Allah, yang berperang 
membela Allah dan RasulNya". 


Abu Oatadah berkata: Maka Rasulullah saw. memerintahkan, lalu beliau 


memenuhinya kepadaku. Lalu dari (harta) itu aku membeli kebun, maka 
itulah harta pertama yang aku jadikan sebagai modal. 

Abdullah (ibn shalih) berkata dari Al-Laits: Maka Nabi saw. me- 
menuhinya kepadaku. | 

Penduduk Hejaz (Imam Malik dan para pengikutnya) mengatakan: 

"Hakim tidak boleh memutuskan dengan pengetahuannya, baik penge- 
tahuannya itu disaksikan sewaktu berkuasa atau sebelumnya". 

Apabila orang yang bertengkar berikrar kepada lawannya di hadapan 
hakim terhadap suatu hak dalam majlis pengadilan, maka hakim tidak 
boleh memutuskan terhadap dia --menurut pendapat sebagian ulama-- 
sehingga hakim memanggil dua orang saksi, maka hakim menghadirkan 
dua orang saksi di hadapan ikrarnya. 


288 


Dan ulama yang lain dari mereka (yakni Imam Abu Yusuf dan para 
pengikutnya) berkata: Bisalah dia (hakim) memutuskan dengan (yang 
terjadi di luar) itu, karena dia dipercaya. Dan persaksian itu dikehendaki 
hanyalah untuk mengetahui kebenaran, maka pengetahuannya adalah le- 
bih banyak dari pada persaksian". 

Dan sebagian ulama Irak berkata: "(Hakim) mengadili dengan 
pengetahuannya adalah dalam harta dan tidaklah ia mengadili (dengan 
pengetahuannya) di dalam selain harta". 

Al-Oasim (ibn Muhammad ibn Abu Bakar Al-Shidig) berkata: 
"Tidaklah seyogya hakim mengesahkan keputusan dengan pengetahuan- 
nya tanpa pengetahuan orang lain, padahal pengetahuannya adalah lebih 
banyak dari pada persaksian orang lain, tetapi dalam (keputusan dengan 
pengetahuannya tanpa bukti) itu membuka tuduhan terhadap dirinya diha- 
dapan kaum muslimin dan menjatuhkan (membawa) mereka ke dalam 
prasangka-prasangka, sedangkan Nabi saw. sungguh tidak menyukai 
prasangka, maka beliau bersabda: "Sesungguhnya ini adalah Shafiyah". 


KAA IT 13 oles .Y, 
IA PS SANA san 
BIKE R2: TAG 3 Aa Sa 

315 LAU LA: Ja 


6803. Dari Ali ibn Husain (ibn Ali), bahwa sesungguhnya Nabi saw. 
(yang sedang i'tikaf di dalam masjid) didatangi Shafiyah binti Huyai 
(istri beliau). Ketika dia kembali maka beliau pergi bersamanya, lalu le- 
wat pada beliau dua orang laki-laki dari Anshar, maka beliau memanggil 
keduanya, lalu beliau bersabda: "Sesungguhnya ini adalah Shafiyah". Ke- 
duanya mengucapkan: "Subhanallah" (taajub). Beliau bersabda: "Sesung- 
guhnya syaithan itu mengalir pada anak Adam sealiran darah". 


289: 


had pen ipar 
sup Sa alan 


BAB 


PERINTAH PENGUASAN KETIKA MELEPAS DUA PEJA- 
BAT KE SUATU NEGERI, SUPAYA KEDUANYA SALING 
MEMATUHI DAN TIDAK SALING MENDURHAKAI 


En SEGI Sa Sa San Tie Ab 
Tera 3 3 Peka SI Kanada 
Ogan 233: SEE 
BEA NE 


6804. Dari Abu Burdah (yaitu ' Amir ibn Abdullah ibn Abu Musa Al 
Asy'ari), dia berkata: Nabi saw. mengutus ayahku (yakni Abu Musa) dan 
Mu'adz ibn Jabal ke Yaman, maka beliau bersabda (kepada keduanya): 
"Permudahlah dan janganlah mempersulit, gembirakanlah dan janganlah 
memperlarikan (membuat orang lari), dan saling patuhlah" (Yakni ke- 
duanya supaya bersepakat dalam berhukum). 

Maka Abu Musa berkata kepada beliau: "Sungguh di negeri kami (Yaman) 
dibuat tuak madu". Maka beliau bersabda: "Setiap yang memabokkan 
adalah haram". 


290 


TNI NA Ge gan - 
Oo pe NS aj erat 
Kas 2 221 Pn 


Aan 2 ASN 
BAB 


MENGHADIRI UNDANGAN (WALIMAH) BAGI HAKIM 


Dan Utsman ibn Affan memenuhi (undangan) budak milik Mughirah ibn 
Badai 


Na era 


APA 


Kera AN 
MENARI 


6805. Dari Abu Musa (Al-Asy'ari), dari Nabi saw., beliau bersabda: 
"Lepaskanlah tawanan (di tangan orang kafir) dan penuhilah orang yang 
mengundang (makan bersama)". 


ie NA LA J 
- 
ANTA Ya 
ne -“ 
BAB | 
HADIAH UNTUK PARA PEGAWAI 


PIPA KY Ue BA VE Ke MI 
GT ENG, WINA Ie 3 
Tag Be IA Va dBan3 
TA AAN Ga 


AAA 


2.» NA 5 Ade BALE Gak 


291 


APA Son ai - PPA al SA NS 
s Aa ta) Epen SE EA Be 
AA Lea D £ 22 AAN yA Pena al 
NE Sak ka adal 3 e3 

ANA EA CET NPA AN CAPEK Ka 
Belasan Messi 


K2 


A3 gada DO aU 


angkat seorang laki-laki dari bani Asad, yang disebut (bernama) Ibnu 
Utabiyah, sebagai pegawai (petugas) shadakah. Maka ketika dia datang 
(dari tugasnya), dia berkata: "Ini milik kalian dan ini dihadiahkan kepa- 
daku". Maka Nabi saw. berdiri di atas mimbar -- Sufyan (ibn Uyainah) 


berkata juga: Maka beliau naik mimbar-- maka beliau bertahmid kepada. 


Allah dan memuji kepada-Nya, kemudian beliau bersabda: "Apakah ge- 
rangan petugas itu, kami mengutusnya lalu ia datang berkata, "Ini milik 
kamu dan ini milikku". Tidakkah sebaiknya ia duduk.di rumah ayah dan 
ibunya, lalu ia menunggu apakah dihadiahkan kepadanya ataukah tidak. 
Demi Dzat dimana jiwaku berada di tangan-Nya, tidaklah ia (petugas itu) 
datang dengan (membawa) suatu (harta shadakah/zakat untuk dirinya) 
kecuali dia datang dengan (membawa)nya di hari kiamat, dimana ia 
membawanya pada batang lehernya, sungguh itu berupa unta, yang 
melenguh, lembu yang menguak atau kambing yang:mengembik keras-keras". 
--Kemudian beliau mengangkat dua tangan beliau hingga kami melihat 
putih-putih ketiak beliau-- 

"Ingat, adakah aku telah menyampaikan" tiga kali. 

Sufyan berkata: Hadits ini diceriterakan kepada kami oleh Al- Zuhri, dan 


292 


— AG BG DIK IE 


6806. Dari Abu Humaid Al-Sa'idi, dia berkata: Nabi saw. meng- 


1 
$ 


Hisyam dari ayahnya dari Abu Hamaid menambahkan --dia berkata--: 
"Dua telingaku mendengar dan mataku melihat beliau, dan bertanyalah 
kepada Zaid ibn Tsabit, maka sesungguhnya dia mendengar beliau 
bersama aku". 


MENGANGKAT BUDAK-BUDAK (YANG DIMERDEKAKAN) 
SEBAGAI OADHI DAN PENGUASA (NEGERI) 


Id es SN Ala RN. 
“ a bsa Pn P. 12 “9 SN AN sea 


GA z asa Fira ana AN Sg 
De pia FA Kl ua An Ua3 DI 


33 


ni 2 Tang 


6807. Dari Ibnu Umar ra., dia berkata: Adalah salim, budak (yang 
dimerdekakan) Abu Hudzaifah, mengimani (shalat) orang-orang Muha- 
jirin pertama (berhijrah ke Madinah) dan shahabat-shahabat Nabi saw. di 
Masjid Ouba', termasuk mereka adalah Abu Bakar, Umar, Abu Salamah, 
Zaid (ibn Pen) dan Amir bin Rabi'ah. 


3 4 SNI 


ORANG-ORANG YANG DIKENAL (MENGURUSI URUS- 
AN-URUSAN) MANUSIA 


CYATA  kertieai 


Jawa Salin Had Ah aa ANN 


293 


PESANAN d6 ASEAN Koi 
BSE ARA): Silad to 

Re AA DAS Desah 
2 pH pad A NK oa jan sa "A PNY Gara 
3 Bina Fee Gi) 

6808. Dari Marwan ibn Al-Hakam dan Al-Miswar ibn Makhramah, 


keduanya mengkhabarkan bahwa Rasulullah saw. bersabda --ketika 
orang-orang Islam mengizinkan kepada mereka (Nabi dan shahabat- 


Tg 


shahabat yang mengurusi tawanan) dalam memerdekakan tawanan. 


Hawazin (yang datang kepada beliau menyatakan Islam dan memohon 
kepada beliau untuk mengembalikan harta dan tawanan)--: "Sungguh aku 
tidak mengetahui siapa dari kalian yang mengizinkan (pembebasan tawa- 
nan tanpa tebusan) dari orang yang tidak mengizinkan. Maka kembalilah 
kalian, sehingga orang-orang yang dikenal dari kalian mengajukan urusan 
kalian kepada kami". Lalu orang-orang kembali, maka orang-orang yang 
dikenal dari mereka mengadakan pembicaraan kepada mereka, lalu 
mereka (orang-orang yang dikenal) kembali kepada Rasulullah saw., 
mengkhabarkan kepada beliau bahwa orang-orang itu telah merelakan 
dan mengizinkan. 


ea a06 
TA “31 
4 Ary KEJB 


BAB 


YANG DIBENCI BERUPA PUJIAN KEPADA PENGUASA 
DAN SESUDAH IA KELUAR DARI HADIRATNYA MAKA 
IA BERKATA LAIN 


HE ANU SE ENG AMA 


294 


KITAVHANG 


29 Ion 0 


BELAKA CV ta 33 Cilaku 
La 
PEP gaun 36 


6809. Dari ayah 'Ashim (yaitu Muhammad ibn Zaid ibn Abdullah 
ibn Umar), dia berkata: Orang-orang berkata kepada Ibnu Umar, 
"Sesungguhnya kami masuk kepada penguasa kami (Al-Hajjaj ibn 
Yusuf), maka kami berkata (memuji) kepada mereka dengan berbeda 
perkataan karni (yaitu mencela sesudah kami keluar dari hadirat mereka". 
Ibnu Umar berkata: "Sesungguhnya kami (dimasa Rasulullah saw.) 
menilai demikian itu sebagai kemunafikan". 


Nong AI En 3 
AN PAPAN pas Ga 33 NW 


'. 


. 


beat Ke Ka) drs ara an 


6810. Dari Abu Hurairah, bahwa sesungguhnya dia mendengar 
Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya seburuk-buruk manusia adalah 
orang yang berwajah dua, (yaitu) yang datang kepada mereka (kaum) de- 
ngan satu wajah dan kepada mereka (kaum yang lain) dengan wajah 


ain)”. | 
Ganas 
» 
aa, ya andika he 
BAB 
MENGHAKIMI TERHADAP ORANG YANG TIDAK HADIR 


LAB DN Nas AM 


- 


295 


Sa eaA aa 5 pub agari 
al Ia SL SiAn IG, Allan Kal 


6811. Dari Aisyah, bahwa sesungguhnya Hindun berkata kepada 
Nabi saw.: "Sesungguhnya Abu Sufyan (suami Hindun) adalah laki-laki 
bakhil, aku butuh mengambil dari hartanya (senilai kebutuhan untuk aku 


dan anakku)". 
Beliau bersabda: "Ambillah apa (hartanya) yang memenuht kebutuhanmu 


dan anakmu dengan baik (tidak berlebihan)". 


ee 


ITE mara mg 


BAB - 


ORANG YANG MENERIMA KEPUTUSAN TERHADAP 
HAK SAUDARANYA, MAKA JANGANLAH IA MENG- 
AMBILNYA, KARENA SESUNGGUHNYA KEPUTUSAN 
HAKIM ITU TIDAK MENGHALALKAN YANG HARAM DAN 
TIDAK MENGHARAMKAN YANG HALAL 


4 ASEAN ON MAS ZA 

Ty ATU aa. SANTA 35 AE La 
: Gate In Pb: JB NA “ana 

Sa NG KN Kian Jan pa 


rn TANA 2G "“5y Is nu y- 237 
Aan RA En Win AI sala Gal 251 


296 


Agiataman "3 


Aina HI Setata3 ALE 


6812. Dari Ummi Salamah, istri Nabi saw., dari Rasulullah saw., 
bahwa beliau mendengar pertengkaran di pintu kamar beliau, maka beliau 
keluar kepada mereka lalu beliau bersabda: "Sesungguhnya aku hanyalah 
manusia, dan sungguh orang yang bertengkar datang kepadaku, maka 
barangkali sebagaian dari kamu adalah lebih pintar (bicara) dari pada 
sebagian (yang lain) lalu aku menilainya benar (secara lahiriyah, dan 
secara batiniyah dia berbohong), maka dengan (pengakuannya) itu aku 
memutuskan hak kepadanya. Maka siapa yang aku putuskan hak kepa- 
danya terhadap hak orang Islam, maka (keputusan) itu hanyalah sepotong 
dari neraka, maka hendaklah ia mengambilnya atau meninggalkannya". 


AE 


Cari LA EN IA aj Lah Ailee AN 
DAK Da aga Aa KA LEAN TI HE 


ro Zi 2 33 
Ws, Ih aia 4 Bia ama, SI ANA AA 931 


P #otikas co Het ada - 


se PA aa Tega Pala ak 
SAT INTN ATA YEL Or MAYA LL Bca 
. peta An JI Bolaaa catu NE 3 
PETA be an Granat 

Loss entag 
SARA 1 KE AAN Load sa 3 
AN ale AN Pas 


297 


PETA ERA IPAR AE bea UN Tati GEN PAK 
PA KA ban EA AN aa 
Na Lz 00 Ah .— Pe “. 2109 seat Kd ag at 2 1 
a | ya - a “ 4 - g 

bi Lab AKAN, - .a.& ng AS ip) U: ab 

6813. Dari Aisyah, istri Nabi saw., bahwa sesungguhnya dia ber- 
kata: Adalah Utbah ibn Abi Wagash berwasiat kepada saudaranya (yaitu) 
Sa'd ibn Abi Wagash bahwa "Anak jariyah (budak perempuan) nya 
Zam'ah adalah dari aku, maka ambillah dia untuk kamu". Maka ketika 
pada tahun Fathu (Makah) Sa'd mengambilnya, maka dia berkata: (Ia) 
anak saudaraku (Utbah), sungguh “dia telah berwasiat kepadaku dalam 
(pengambilan)nya". Maka 'Abad ibn Zam'ah berdiri kepada Sa'd, maka 
dia berkata: "(Ia) saudaraku dan anak jariyahnya ayahku, yang dilahirkan 
di atas sprenya". Lalu keduanya ("Abad dan Sa'd) datang bergantian ke- 
pada Rasulullah saw., maka Sa'd berkata: "Wahai Rasulullah, (ia) adalah 
anak saudaraku: sungguh dia telah berwasiat kepadaku dalam (peng- 
ambilan)nya", dan "Abad ibn Zam'ah berkata: "(Ia) adalah saudaraku dan 
anak jariyahnya ayahku, yang dilahirkan diatas sprenya". Maka Ra- 
sulullah saw. bersabda: "(Anak itu) adalah milik kamu (yakni saudara- 
mu), hai ' Abad ibn Zam'ah. 
Kemudian Rasulullah saw. bersabda: "Anak adalah milik (pemilik) spre, 
dan kegagalan (mendapatkan anak) bagi laki-laki yang menzinai". 
Kemudian beliau bersabda kepada Saudah binti Zam'ah (istri beliau): 
"Berhijablah kamu dari dia (anak Zam'ah, sebagai kehati-hatian)", ketika 
beliau melihat keserupaannya dengan Utbah. Maka dia (anak Zam'ah) 
tidak melihat Saudah hingga dia bertemu Allah Ta'ala. 


AI AA CU 
S3 KAL 
| BAB : 
BERHUKUM DALAM SUMUR DAN SEPADANNYA 
Tegas LOR AN ITE USS AN 
Ka YA Toga Sen NT Ye PT 
BNP ap ealii 2112 ES 
AI 1 9. ea LE NT IA 
M5 SAN A3 SISA es al 


- - 


298 


M5 ASN ah dak, 
P | 


e 0 SIAGA IL 22 1 Aan La LK 3 
Ha SAS Jan NB IE KAA SI 
AG Lara ae AI g —- Su ti 23 
IBAN TE AA NIA JUS 


Ted 


pa 1h3—. MN TUNAN Terr - 23 "g 
Imaji pa Spa Selagi Ela, Sindo 


. - kei 


(NV 91 AI IL... ab 


6814. Dari Abdullah (ibnu Mas'ud), dia berkata: Nabi saw. ber- 
sabda: "Tidaklah (seseorang) bersumpah terhadap persumpahan sabar 
(yang dituntutkan oleh hakim) di mana ia memetik harta sedang ia ber- 
dusta dalam persumpahan itu, kecuali ia bertemu Allah dalam keadaan 
Dia murka kepadanya". 

Lalu Allah menurunkan: "Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji 
Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga (duniawi) yang sedikit 
.." (3/Ali Imran 77). Lalu Al-Asy'ats datang di saat Abdullah (ibn 
Mas'ud) menceriterakan kepada mereka, maka dia (Al-Asy'ari) berkata: 
"Dalam (hal) diriku, ayat itu turun, dan dalam (hal) laki-laki yang aku 
bertengkar dengannya dalam (perkara) sumur. Maka Nabi saw. bersabda 
(kepadaku): "Adakah kamu punya bukti?" 

Aku menjawab: "Tidak (wahai Rasulullah)" 

Beliau bersabda: "Maka hendaklah ia bersumpah" 

Aku berkata: "(Wahai Rasulullah), maka ia bersumpah". Maka turunlah: 


2 2 2091601 


AN bag SANAK 
2S PES 
BAB 


MEMUTUSKAN DALAM HARTA BANYAK DAN HARTA 
SEDIKIT 


NA BAU, 1 57 LI UT 
ES PAN YeA REA OAT, 


299 


Dan Ibnu Uyainah dari Ibnu Syubrumah berkata: Memutuskan dalam 
harta sedikit dan harta banyak adalah sama. 


TAMAN IN Ca NG nat NO 
SEA: Dane H Saliks Aeran 
aa - pap ya Peantir 
ALI Ia Lean ah 
Gan MO HORAAY mere 


6815. Dari Ummi Salamah (Hindun), dia berkata: Nabi saw. 
mendengar gemuruh pertengkaran di sisi pintu (rumah) beliau, lalu beliau 
keluar kepada mereka, maka beliau bersabda kepada mereka: "Sesung- 
guhnya aku hanyalah manusia, dan sungguh orang yang bertengkar 
datang kepadaku. Maka barangkali sebagian (dari kamu) adalah lebih 
pandai (beragumentasi) daripada yang lain, di mana dengan (sepen- 
dengaranku) itu aku memutuskan kepadanya, dan aku menyangka bahwa 
dia benar. Maka siapa yang aku putuskan kepadanya dengan (menda- 
patkan) hak orang Islam, maka sungguh (keputusan) itu hanyalah sepo- 
tong dari neraka, maka hendaklah ia mengambilnya atau mening- 
galkannya". (Perintah mengancam). 


KA P3 Ganda TES AN II nan 


BAB 
PENJUALAN HARTA DAN TANAH ORANG (YANG 


300 


TOLOL, ATAU TIDAK DI RUMAH UNTUK MEMBAYAR 
HUTANGNYA) OLEH IMAM. 


BA 
ap 


Dan sungguh Nabi saw. menjual budak mudabbar (yang merdeka dengan 
kematian tuannya) dari aa aim ibn Al-Nahham. 


YES SI kaga. ENY AN de JeAaa ANT 
EA PNY 2 Spek 
PETA N Or TEE BL A3 


6816. Dari Jabir ibn Abdullah, dia berkata: Sampai kepada Nabi 
saw. (berita) bahwa seorang laki-laki dari shabat beliau memerdekakan 
budak dengan memudabarkan, di mana ia tidak mempunyai harta selain 
(budaknya) itu, maka beliau menjualnya dengan harga delapan ratus 
Kran Ken sebal Ka nilai (penjualan itu) kepadanya. 


SANA Haa AAN jrrair 
2 Cuhanl AYI 


Pa La 
BAB 


ORANG YANG TIDAK PEDULI DENGAN CERCAAN 
ORANG YANG TIDAK TAHU PEMBICARAAN PADA PE- 
MIMPIN-PEMIMPIN | 


RETAK APIP naa ANWV 


301 


HAK AA NET Jeda iz5 
KAB ASN ad» - Jl83 A5 33 23 

SEJATI 2A ny: KAA 
SI AA 33 SANA 
SIR AK 


6817. Dari Abdullah ibn Dinar, dia berkata: Aku mendengar Ibnu 
Umar ra. berkata: Rasulullah saw. mengutus utusan (pasukan, ke Ubna 
untuk memerangi Rumawi, dinegeri pembunuhary terhadap Zaid ibn 
Haritsah) dan mengangkat Usamah ibn Zaid sebagai pemimpin terhadap 
mereka. Lalu kepemimpinannya dikecam, dan beliau (saw.) bersabda: 
"Apabila kalian mengecam kepemimpinannya (Usamah) maka sungguh 
kalian dahulu mengecam kepemimpinan ayahnya (yakni Zaid ibn Harit- 
sah) sebelumnya. Dan demi Allah, sungguh adalah dia (Zaid) benar-benar 
pantas (berhak) terhadap kepemimpinan dan sungguh dia benar-benar 
termasuk orang-orang yang aku cintai, dan sesungguhnya (Usamah, 
putranya) ini adalah benar-benar termasuk orang-orang yang aku cintai 
sesudahnya". 


Pecat An s2 pa AN han 


ORANG YANG SANGAT PERMUSUHANNYA 


” 27) 


PAPER Ata ANN 


302 


AAA IA Ta MIO TES Paru 


: . 6818. Dari Aisyah ra., dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 
"Orang laki-laki (kafir) yang paling dibenci oleh Allah adalah (orang 
Kat) yang berat permusuhannya". 


FA ISI SAN AYAT RN 


» 3202 A ali 


APABILA HAKIM MEMUTUSKAN DENGAN KEDHA- 
LIMAN ATAU BERBEDA DENGAN ORANG-ORANG YANG 
BERILMU, MAKA (KEPUTUSAN) ITU DITOLAK 


UE BSE IR Lulo AM 
OP BATAN 2 MA aa INA 


DEA PEN MAA ge 
Insan basa Uyy 
PEN AN 22 PEN KA Ida 
AG 5 Ya aya Oa 

SIANG ES BATA 


6819. Dari Ibnu Umar: Nabi saw. mengutus Khalid ibn Al-Walid ke 


303 


bani Jadzimah (untuk menyerukan Islam), maka mereka tidak berkenan 
untuk mengucapkan, "Kami masuk Islam", maka (Yaitu) mereka meng- 
ucapkan, "Kami berpindah agama, kami berpindah agama". Lalu Khalid 
bertindak membunuh (sebagian mereka) dan menawan, dan dia menye- 
rahkan tawanannya kepada setiap laki-laki dari kami, lalu dia memerin- 
tahkan setiap laki-laki dari kami itu untuk membunuh tawanannya. Lalu 
kami menuturkan demikian itu kepada Nabi saw., maka beliau bersabda: 
"Wahai Allah, sungguh aku bercuci tangan kepada Engkau dari tindakan 
Khalid ibn Al-Walid (yang membunuh orang-orang yang mengucapkan, 
"Kami berpindah agama", sebelum memperjelas maksud mereka)" dua 


kali. 
JL IN 1 AG at NG 
sera ema Vagp 3 GUA Ab 
BAB 


IMAM MENDATANGI SUATU KAUM MAKA DIA MEN- 
DAMAIKAN KEPADA MEREKA 


EA AT AAN ANN Jaa AN, 
NY SANG AN Da 
PAN Kag (e OT PAT Kar Sat 3 AAA RKA KA 
SAYANG AT GA IN 


abc 
“ 


SISA PEGANG Ka 
NE BAEN AS kerana 
ET PA GAP AURA AP. 


304 


STINYVHONI 


ad — CA 5 Sei KEDUA as AN, 


AAA AN ERA LAN are Ce 
AAN KAIN Sos ana sa Si 
SAN SA en SAN aU Je 
SA Tata kena ENI DUA 


.“ 


CGI AK Ae naa la 
DIBERI IN LA IK 


SAN HI BE NAN 


HA AA aa HA SAI ea 


6820. Dari Sahl ibn Sa'd Al-Sa'idi, dia berkata: Terjadi peperangan 
di antara bani "Amr, maka demikian itu sampai kepada Nabi saw., maka 
beliau shalat zhuhur kemudian beliau mendatangi mereka (untuk) men- 
damaikan di antara mereka. Ketika tiba (waktu) shalat Ashar maka Bilal 
(menyerukan) adzan dan igamah, dan beliau memerintahkan Abu Bakar, 
maka dia maju. 
Nabi saw. datang sedang Abu Bakar di dalam shalat, maka beliau mem- 
belah (barisan) orang-orang hingga beliau berdiri di belakang Abu Bakar, 
maka beliau maju pada shaf di sisi Abu Bakar. 
Sahl berkata: Dan kaum (jama'ah) itu bertepuktangan (memperingatkan 
Abu Bakar terhadap kehadiran Nabi) --Dan adalah Abu Bakar apabila 
masuk shalat maka dia tidak menengok sampai selesai-- Ketika dia 
melihat ada tepuktangan yang tidak dikendali maka dia menengok, maka 
dia melihat Nabi saw. di belakangnya, lalu Nabi saw. berisyarat ke- 
padanya (dengan tangan), "Teruskanlah", dan beliau berisyarat dengan 


305 


tangan beliau demikian (untuk tetap di tempat). Dan Abu Bakar tetap (di 
tempat) sebentar dengan membaca alhamdulillah atas sabda Nabi saw., 
kemudian dia berjalan mundur. Maka ketika Nabi saw. melihat (tingkah 
Abu Bakar) demikian, maka beliau maju (ketempat imam) dan Nabi saw. 
shalat mengimami orang-orang. Ketika beliau telah merampungkan shalat 
maka beliau bersabda: "Hai Abu Bakar, apakah yang mencegah kamu 
tidak melangsungkan, ketika aku berisyarat kepadamu?". 

Abu Bakar berkata: "Tidaklah anak Abu Ouhafah (ayah Abu Bakar) 
mengimami Nabi saw.". sg 

Dan beliau bersabda kepada kaum (jama'ah) itu: "Apabila datang kepada- 
mu suatu perkara (yang perlu diperingatkan), maka bertasbihlah (mem- 
baca Subhanallah) orang-orang lelaki dan bertepuk tanganlah orang-orang 
perempuan". 


BAB 


BAGI PENULIS DISUNAHKAN SEBAGAI ORANG YANG 
DIPERCAYA DAN BERAKAL (TIDAK PELUPA) 


SAYA KANAN saborn55e AN 


ANE AKA ESA 
ATA KA EN 
2 AKAN GA aj penah 
KN AI DI 33 
SEE 0 DEA 
Sa 3 EA Aa 7 A 


306 


AN SATA LA Lb IL 25, 1. Jp 

Ip 30lyae Sh aa) | Paniai aan 

PN LL AT CE BAL 5 F 

AA agan Sh NENEK AN 

— AA IIA 0 EK ak 

SAN Ia BN SE UMY Ye 
“2 yg, 110 


SISA NN ESA ya Ji 


SEA, KUA mi ka 


PPA EN ITALI LA 
de—anyakan Pai DNA SIB NN arya 


Kapan G3 KIE CenaJeA mai 


At SAN DA AO YAA 
AA LA GE G, 
IL Sia AA Soga PASAR JAN 
BEE KN LN gan 
Pn : 


23 34 #5 3— re ha SAI 22 7 25 $ 
KAS FAN AS EAie In sal 


-.- 


- AN ga 


, 2 , 
(/ —' 
G5 - 
KP AV dea 


6821. Dari Zaid ibn Tsabit, dia berkata: Abu Bakar mengutus ke- 


307 


padaku untuk membunuh penduduk Yamamah (di Yaman) dan dihadirat 
beliau adalah Umar (ibn Khathab), maka Abu Bakar berkata (kepadaku): 
"Sungguh Umar datang kepadaku, lalu dia berkata: "Sesungguhnya pem- 
bunuhan telah dahsyat memanas dalam peristiwa Yamamah dengan 
(wafatnya) para ahli Al-Our'an, dan sunggun aku khawatir peperangan 
itu mengganas terhadap para ahli Al-Our'an di negeri-negeri semuanya, 
maka simmalah Al-Our'an (dalam jumlah bacaan) banyak. Dan sungguh 


aku melihat (berpendapat) supaya engkau (Abu Bakar) memerintahkan. 


penghimpunan Al-Our'an". 

Aku (Abu Bakar) berkata (kepada Umar): "Bagaimana aku akan melaku- 
kan sesuatu yang belum dilakukan oleh Rasulullah saw.?" Maka Umar 
berkata: "(Penghimpunan) itu, demi Allah, adalah bagus", maka Umar se- 
lalu mengulang-ulang dalam masalah ini kepadaku sehings Allah mela- 
pangkan dadaku terhadap sesuatu di mana Allah telah r-inpangi:an dada 
Umar terhadap sesuatu itu, dan aku melihat (berpendapat) dalam masalah 
demikian pada penglihatan Umar. 

Zaid berkata: Abu Bakar berkata (kepadaku): "Dan sungguh kamu adalah 
seorang laki-laki muda lagi berakal, tidak kami sangsikan kamu, sedang 
kamu dahulu menulis wahyu untuk Rasulullah saw., maka telitilah 
Al-Our'an itu dan himpunlah". 

Zaid berkata: Maka demi Allah, seandainya beliau (Abu Bakar) menuntut 
aku untuk memindah sebuah gunung dari gunung-gunung, niscaya tidak- 
lah dersikian itu lebih berat bagiku daripada apa yang dituntutkan (Abu 
Bakar) kepadaku itu". : 

Aku mengatakan: "Bagaimana kamu (berdua: Abu Bakar dan Umar) 
melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah saw.?" 

Abu Bakar berkata: "Itu, demi Allah, adalah bagus". Lalu beliau selalu 
menganjurkan aku untuk berpikir ulang, hingga Allah melapangkan dada- 
ku kepada sesuatu dimana Allah telah melapangkan dada Abu Bakar dan 
Umar kepada sesuatu itu, dan aku melihat (berpendapat) padanya itu 
suatu pendapat. Maka aku meneliti (menelusuri) Al-Our'an, dengan 
menghimpunya dari pelepah kurma, papan (atau lembaran kulit atau p€- 
cahan genteng), batu-batu pipih dan (dari) dada orang-orang lelaki (yang 
hapal Al-Our'an). Laluaku menemukan akhir surat Al-Taubah: 


. KONG AI NASA 
“@- AN 3s PA YA 


(Aku dapatkan) bersama Khuzaimah --atau Abu Khuzaimah-- maka aku 


308 


menyusulkannya di dalam surat (Al-Taubah) itu, dan adalah shahifah- 
Shahifah (lembaran-lembaran Al-Our'an tersebut) berada di hadirat Abu 
Bakar semasa hidupnya hingga Allah Azza Wa Jalla mewafatkannya. 
Kemudian (shahifah-shahifah itu berpindah) di hadirat Umar semasa hi- 


dupnya hingga Allah mewafatkannya. Kemudian (shahifah itu) di hadirat 
Hafsah binti Umar. 


st “pl ,) “jt - . 
& MAN | 


BA? 
SURAT HAKIM KEPADA PARA PEGAWAINYA, DAN 
(SURAT) GADHI KEPADA "RANG-ORANG YANG DIPER- 
CAYA | 
3 PO Ba DAA TGT Ta YA 5 Ha 33 
. 4 - - 
5 1994 Oi MS LAS ne In 0 INY 
PALA Spy 1551 Kena Gta, 
Sah, bg ra Ans HAMA Ua 


. 
” 


JBS AAA NYARI 
AAA NUN EN AA EN SE TNYAT 
ra AF NG ASUG 
MA Tea LA AAS 
Je EN AA BN 


SEN pa As Jaa Aas rara) 


IPK Ih IL IA LD Anna Ih 
INA ad Jatay Naa Aa HA & 


309 


- “ 


NB PIN KS SUN Kapaa 


Ka ame KAA JELAS 


“al wd Pr Ju as. Id JL 3 P Matan 
& Gr Mag de AN nah Ogan JUS v0 3 
2 Pa Pu 2 zat KNESA at OP AG 
Ke PN AAN ai 3 AS Lada) 


aa PP PAPAN LA TAU 


2 PENS ,. ar eta TR U AP SAI - 
SB Logisia AA NI 
Aoa “1 PA Pp BUANG 3 2 23 
HATI SE 
6822. Dari Sahl ibn Abu Hatsmah, dia --juga para pembesar kaum- 
nya-- berkata: Sesungguhnya Abdullah ibn Sahl dan Muhayyishah keluar 
ke Khaibar karena kepayahan (kefakiran yang memayahkan) yang me- 
nimpa kaum. Maka diberitakan kepada Muhayyishah bahwa Abdullah 
(ibn Sahl) dibunuh dan dilemparkan ke dalam liang --atau mata air-- 
maka dia (Muhayyishah) mendatangi orang-orang Yahudi, dia berkata 
(oleh bukti-bukti atau berita yang konkrit): "Kalian, demi Allah, mem- 
bunuh dia (Abdullah)". 
Mereka berkata: "Kami tidak membunuh dia, demi Allah". Kemudian dia 
kembali sehingga dia datang pada kaumnya, maka dia memberitakan ke- 
pada mereka --Dan Muhayyishah datang (kepada Rasulullah saw.) ber- 
sama saudaranya yang lebih besar, Huwaishah dan Abdur Rahman ibn 
Sahl-- Lalu Muhayyishah yang tadi di Khaibar hendak berbicara, maka 
Rasulullah saw. bersabda kepada Muhayyishah: "Ajukan yang lebih besar 
(dalam usia), ajukan yang lebih besar". Maka Huwaishah berbicara, ke- 
mudian Muhayyishah berbicara, lalu Rasulullah saw. bersabda: "Adakala- 
nya mereka (Yahudi) menyerahkan diyat kawan itu dan adakalannya 
mereka diserukan peperangan kepada mereka". 
Maka Rasulullah saw. mengirim surat kepada mereka mengenai (kasus 
pembunuhan) itu. Lalu ditulislah, "Kami tidak membunuhnya". Maka 


310 


Rasulullah saw. bersabda kepada Huwaishah, Muhaishah dan Abdur Rah- 


man: "Adakah kamu (bersedia) bersum 
i pah dan kamu berh 
diyat kawanmu itu?" ak terhadap 


Mereka menjawab: "Tidak" 

Beliau bersabda: "Maka adakah orang-orang Yahudi itu bersumpah ke- 
pada kamu (bahwa mereka tidak membunuhnya)?". 

Mereka menjawab: "(Wahai Rasulullah), mereka itu bukan orang-oran 
Islam". Maka Rasulullah saw. membayar diyatnya dengan seratus 2 
unta dari hadirat beliau sendiri, sehingga unta-unta itu dimasukkan ke da- 


lam rumah. Sahl berkata: Maka aku disepak oleh seekor unta dari unta- 
unta itu. 


In SE ES —- 
Man Sy LN ata HA Lp 


2 JiSet e ad 29 si 
2 aa PRO 
BAB 


ADAKAH HAKIM DIPERBOLEHKAN MENGUTUS SE- 
ORANG LAKI-LAKI SENDIRIAN UNTUK MENELITI PER- 


KARA-PERKARA /“(YANG BERHUBUNGAN 
DENGA 
KAUM MUSLIMIN) ' . 


Ne Njin s3? OIL Ang 

AA ERA En RA Se AN 
Aa PAN ana 
J3 ah, aan 3 II LA 
AE AA ni « 
GA AL Ya Je aa Kasih BU 


- 


Irak NA (hye Lg Lg Po ii ka 
Ade ASUS ME 2 Kala DAN Je) 


- 


311 


Bo KASI 3 


“ kata - ag P AS 5, 
Nge 2 EL GA 
Pa - 


Gang ny SU 
ALA Lha 
Agan Oom 


6823. Dari Abu Hurairah dan Zaid.ibn Khalid Al-Juhani, keduanya 
berkata: Seorang dusun (a'rabi) datang lalu dia berkata: "Wahai Rasu- 
lullah saw., putuskanlah antara kami dengan Kitab Allah". Maka lawan- 
tengkarnya berdiri, lalu berkata: "Benar", (wahai Rasulullah), putuskan- 
lah antara kami dengan Kitab Allah". 

Maka a'rabi berkata: "Sesungguhnya anakku adalah buruh pada orang 
ini, lalu ia menzinai istrinya, maka mereka berkata kepadaku, "Anakku 
harus dirajam", maka aku membayar tebusan rajam untuk anakku itu de- 
ngan seratus ekor kambing dan seorang budak perempuan. Kemudian aku 
bertanya kepada orang-orang berilmu, maka mereka berkata: "Sesungguh- 
nya atas anakmu adalah hukum cambuk (jilid) 100 kali dan pengasingan 
satu tahun". 

Maka Nabi saw. bersabda: "Sungguh aku benar-benar memutuskan di an- 
tara kamu berdua dengan Kitab Allah, adapun budak perempuan dan 
kambing (100 ekor) maka dikembalikan kepadamu, dan atas anakmu 
(dijatuhi hukuman) 100 kali cambuk dan pengasingan satu tahun. Dan 
adapun kamu, hai Unais --seorang laki-laki (dari Aslam)--, maka berang- 
katlah kepada perempuan (istri) orang ini, maka rajamlah dia". Maka 
Unais berangkat kepada perempuan itu, lalu dia merajamnya. 


Pa) ad “212 JO LA 243 PA - 
AN PAN Tae ha" 


BAB 


TERJEMAH (BAHASA) PARA HAKIM, DAN ADAKAH DI 
PERBOLEHKAN SEORANG- PENERJEMAH? 


5 CAN MTB LAI TB 
AU abu JG 


312 


PEN JET GA Sya 
EA TAN JAGA AS 33 
INI AA. 4 et. 

AMAN aa 

Syah d7 ta an MP, 
DR gn kasa geoking ep 9 
PAN NU AN WALAU 
alah, .- - "Sea JS 
GAS Ge la 
A5 1 2027 1LI III G1 IT NK 
SEE YAN EL Era IS 
SIS EN SE ndA 


95359, 
2 


» ohenr na 


Dan Kharijah ibn Zaid ibn Tsabit berkata dari Zaid ibn Tsabit bahwa 
sesungguhnya Nabi saw. memerintahkan kepadanya untuk mempelajari 
tulisan orang-orang Yahudi sehingga aku menulis surat-surat Nabi saw. 
(kepada mereka) dan aku membacakan tulisan-tulisan mereka kepada be- 
liau bila mereka mengirim surat kepada beliau. nc 
Dan Umar (ibn Khathab) berkata --sedang di hadirat beliau Ali, Abdur 
Rahman dan Utsman (ibn Affan)--: "Apakah yang dikatakan oleh perem- 
puan itu?" 

Abdur Rahman ibn Hathib berkata: Maka aku berkata: "(Wahai Amirul 


313 


Mukminin), dia memberitakan kepadamu tentang kawannya yang berbuat 
terhadapnya". 

Dan Abu Jamrah berkata: "Adalah aku menerjemah antara Ibnu Abbas 
dan orang-orang". 

Sebagian manusia (Muhammad ibn Al-Hasan juga Al-Syafi'i) me- 
ngatakan: "Haruslah hakim itu mempunyai dua penerjemah". 


III BAN SA RU AN 

So wS LL ISA NUN AN, 0... 
Tan DI BIS AN AJB P0 Sa 3 
MANIA LN OB a33 SG Ka 


- .. 
AS get NA II 1, 


ENYA PA Ya AI GAN 


pe 


TNO Pena Ce an Ah PARA 
AA naa Ban SD Ih Ia 
AN Ae MAA 
Kn KANG MEA JER 
aa no BAN NAGA Ah IA UN 
aa PU PAN II KI NAN) 


AEEESAA AN R 3 AANG ETaR 
KE SA BETA BI AA 
KAA LA Ea Aa Ja # 
BA WI Ikan IS A33, SS 


6824. Dari Abu Sufyan ibn Harb, bahwa sesungguhnya Heraclius 
mengutus (utusan) kepadanya bersama kafilah (30 orang) dari Ouraisy, 
kemudian dia (raja Heraclius) berkata kepada penerjemahnya: "Katakan- 
lah kepada mereka bahwa aku hendak bertanya (mengenai) orang itu 
(yakni Nabi Muhammad saw.). Maka apabila ia (Abu Sufyan) mem- 
bohongi aku maka dustakanlah ia (wahai kawan-kawan Abu Sufyan)" 
--Maka perawi menuturkan hadits-- Maka dia (Raja) berkata kepada pe- 
nerjemah: "Katakanlah kepadanya (Abu Sufyan): "Apabila apa yang 
kamu katakan (mengenai sifat-sifat Nabi) itu adalah benar, maka dia akan 
menguasai (negeri) pijakan dua kakiku ini". 


NE NE 


Ca B1 Ga nah LN BAN TA 
Se SN Saga FA gluol Jla2la) 
BAB 2 serai , “2 
PENGHITUNGAN (PEMBAGIAN) IMAM KEPADA PETU- "8 cah as Laga! 
- GAS-PETUGASNYA 
MTA La .. - Ih , , Pera P 
A kg | ANA "Mah 6825. Dari Abu Humaid Al-Sa'idi, bahwa sesungguhnya Nabi saw. 
“- AA 23 5 S3 z | Or 110 mengangkat Ibnu Al-Utabiyah sebagai petugas untuk menangani zakat- 
314 


315 


zakat Bani Sulaim. Maka ketika dia telah kembali kepada Rasulullah 
saw. dan telah dihitungnya, dia berkata: "Ini (harta) milik kamu, dan ini 
hadiah yang dihadiahkan kepadaku". Maka Rasulullah saw. bersabda: 
"Tidakkah sebaiknya kamu duduk di rumah ayahmu dan rumah ibumu 
hingga hadiahmu datang kepadamu, bila kamu adalah benar". Kemudian 
Rasulullah saw. berdiri, beliau berkhutbah kepada manusia dan bertahmid 
kepada Allah dan memuji kepada-Nya, kemudian beliau bersabda: 
"Amma ba'du, sungguh aku mengangkat beberapa orang laki-laki dari 
kamu untuk menangani urusan-urusan dari kekuasaan yang diberikan 
oleh Allah kepadaku, maka datanglah seorang dari kamu, maka dia ber- 
kata, "Ini milik kamu, dan ini hadiah yang dihadiahkan kepadaku". Ti- 
dakkah ia sebaiknya duduk di rumah ayahnya dan rumah ibunya, hingga 
hadiahnya datang kepadanya, jika ia adalah benar. Maka demi Allah, 
tidaklah seorang dari kamu mengambil sedikit dari zakat-zakat itu 
--Hisyam (ibn Urwah) berkata-- tanpa hak padanya kecuali ia datang ke- 
pada Allah dengan membacanya (harta yang diambil) pada hari kiamat. 
Ingat, maka sungguh aku benar-benar mengenali kedatangannya orang 
laki-laki kepada Allah dengan (membawa) unta yang melenguh, sapi 
yang menguak atau kambing yang mengembik". Kemudian beliau meng- 
angkat dua tangan beliau hingga aku melihat putih-putih dua ketiak be- 
liau, (seraya bersabda): "Ingat, adakah aku telah menyampaikan?" 


#45 pita UN Ga aa Co 
BAB 


ORANG-ORANG YANG DIPERCAYA IMAM DAN DEWAN 
PENASEHATNYA 


ANT Tp KPA PAN PAN YAAA TETA N 


Dg En aa SAI 


-- 
. 


Ao Se NI th ana Lada On Kat 
ARE An ar A25 


316 


KAA JET SAN a ARA AG 
| HAN asia 


“6826. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Nabi saw., beliau bersabda: 
"Tidaklah Allah mengutus seorang Nabipun, pula Dia tidak menjadikan 
seorang khalifah (pengganti)pun sesudahnya, kecuali dia (Nabi atau 
khalifah) mempunyai dua orang dekat (yang dipercaya), seorang meme- 
rintahkan kebaikan kepadanya dan menganjurkan kebaikan kepadanya, 
dan seorang memerintahkan keburukan kepadanya dan menganjurkan ke- 
burukan kepadanya. Maka orang yang dijaga (ma'shum) adalah orang 
yang dijaga oleh Allah Ta'ala (dari ridu Syaitan)". 


1 2 1 Pa Ia - 
:0 Jake Na ar 

| BAB” 
BAGAIMANA IMAM MEMBAIY'AT ORANG-ORANG 


Isak Yan Kang: Ben Alan Bo ANV 
Fe Kb KAI Gp SIG Apa TEA 
CAB GAN GEN 


6827. Dari Ubadah ibn Al-Shamit, dia berkata: "Kami berbai'at 
kepada Rasulullah saw. atas (janji) mendengarkan dan mematuhi dalam 
(keadaan) kegairahan dan kebencian, (tidak suka, kemalasan), kami tidak 
akan menentang pemerintahan kepada pemegangnya (maka kami tidak 
memerangi mereka), dan kami akan melaksanakan --atau mengucapk -- 


317 


kebenaran dimana saja kami berada, di mana kami dalam (membela 
agama) Allah tidak takut kecaman orang yang mengecam". ig 


Laigal Ja tu 


Ala Han ale ANA. 
| AI Peran 63 Are otak 
Aa CN IG FAgaa 


6828. Dari Anas ra., dia berkata: Nabi saw. keluar di pagi hari yang 
dingin dalam keadaan shahabat Muhajirin dan Anshar sedang menggali 
parit (khandag, pada tahun 5 H.), maka beliau mengumandangkan (syair 
milik Ibnu Rawahah): 


ANC GS Ai, NAS 3 Nb PERASAAN 


"Wahai Allah, sesungguhnya kebaikan adalah kebaikan akhirat. 
Maka ampunkanlah kepada shahabat Anshar dan Muha jirin". 
Maka mereka menjawabi: | 


KAN ANA APA HIS KAP 


"Kami adalah orang-orang yang berbai'at kepada Muhammad, atas 
(kesediaan) berjihad, semasih kami DdUP, sn 


BENANG AJA Ara 
&53, brnnap Enda 125 


2 INA, 
. - » ? 
“ - 
5 -“ 


6829. Dari Abdullah ibnu Umar ra., dia berkata: Adalah kami apa- 


318 


bila berbai'at kepada Rasulullah saw. atas (kesediaan) mendengarkan 
(terhadap perintah-perintah dan larangan-larangan) dan mematuhi (ke- . 
pada penguasa), beliau bersabda kepada kami: "Dalam sesuatu yang ka- 
mu mampu". 


- 


TERASI SAB JB DAS 5 AN 
gia NA Te ea IN AJE 
KE Lin NA TE MA AAU Saba 


” 


s3 SEAL MA SS MEN Gaga 


6830. Dari Abdullah ibn Dinar, dia berkata: Aku menyaksikan Ibnu 
Umar --di saat manusia berkumpul (untuk membai'at sebagai khalifah) 
kepada Abdul Malik (ibn Marwan ibn Al-Hakam)-- dia berkata -- 
(ketika) mendapat surat (untuk turut berbai' at)--: "Sungguh aku berikrar 
untuk mendengarkan dan mematuhi kepada hamba Allah, Abdul Malik, 
pemimpin kaum mukminin (Amirul Mukminin) atas dasar hukum Allah 
(sunnatullah) dan hukum Rasul-Nya (Sunaturrasul), dengan seukur ke- 
mampuan. Dan sungguh anak-anakku (Abdullah, Abu Bakar, Abu Ubai-, 
dillah, Hamzah dan Zaid) benar-benar berikrar sepadan (ikrarku) itu". 


MEI Ea Eng SIS AN 
SAYA AN Eh se KAN Ga SE Abe 


6831. Dari Jarir ibn Abdullah, dia berkata: "Aku berbai'at kepada 
Nabi saw. atas (kesediaan) mendengarkan dan mematuhi (kepada pe- 
nguasa), maka beliau menuntun aku dalam hal yang aku mampu, dan: 
(atas kesediaan) berbuat baik kepada setiap muslim". 


319 


Ke AU IG Hd 2 dil ANN 


enakan Aka 


Biner Sah Peranan 


AA erat. N Ga PSSI 
Ba: A KA AJE HPN RAJIN 
2 M3 NI Sa LE 


6832. Dari Abdullah ibn Dinar, dia berkata: Ketika manus,a mem- 
bai'at Abdul Malik (bin Marwan), maka Abdullah ibnu Umar mengirim 
surat kepadanya: "Kepada hamba Allah, Abdul Malik, Amirul Mukminin, 
sungguh aku beikrar dengan (kesediaan) mendengarkan dan kepatuhan 
“kepada hamba Allah, Abdul Malik, pemimpin kaum mukminin (Amirul 
Mukminin) atas dasar hukum Allah dan hukum Rasul-Nya, dalam hal 


yang aku mampu, dan sesungguhnya anak-anakku benar-benar berikrar 
demikian itu". 


FAN bana SERANG 
"SDA AG naa 


6833. Dari Yazid, dia berkata: Aku bertanya kepada Salamah, "Atas 


sesuatu apakah kalian berbai'at kepada Nabi saw. pada hari (peristiwa 
Hudaibiyah)?" 
Ia berkata: "Atas (bersedia) mati". 


Ka Gisel rap pke Ae 
Keage NA ANN DASAR ARA 


320 


ah San KAA MadarK2aGi 


ngak, PERAN ENG Ka 
yo AN AA EA MENU Rr 
PENJUG. Atis Aas kk YOU AAU) 


SIS IDE uaje 


2... Dasa Bgm 8: sama 
2s ES Nee0t an JAN Ga Mb yA LAI 
4 Kikan “ ten Da2 
PN ana RN 


“132 1225, 


IA Banana 
XI ANA Span JAE P, IN 


esa BG: engan s3 
ADA pe AA SA 
SAN JB N Kis Ma Pena SAN 
SANG AI Sial Ga ani 
LAN Pm KAI PPAT EA 


321 


MEME A KAA ISS 


Tai MAAN 3 23 35 angan 
MERE ad dn SN AJE LG NS Sita 
Sean Cal 2 Uiaak3 YAA Pa Mean 


2.9 23 na 
- 


19 AS her AYI r 


6834. Dari Al-Miswar ibn Makhramah, dia memberitakan bahw: 
sesungguhnya sekelompok orang yang dikuasakan oleh Umar (untuk me- 
musyawarahkan tentang khalifah sesudah Umar) berkumpul maka mereka 
bermusyawarah. Abdur Rahman (ibn 'Auf) berkata kepada" mereka: 
"Tidaklah aku hendak bersaing dengan kalian dalam perkara (kekha- 
filahan) ini, dan tetapi kalian, bila kalian berkehendak, aku memilih 


maka mereka menjadikan demikian itu kepada Abdur Rahman. Maka 
ketika mereka menguasakan urusan (memilih khalifah) itu kepada Abdur 
Rahman, orang-orang cenderung (menuju) kepada Abdur Rahman, hingga 
| aku tidak melihat seorangpun dari orang-orang itu mengikuti kelompok 
itu dan tidak menginjak kakinya (yakni berpaling dari kelompok itu). 
Dan orang-orang cenderung kepada Abdur Rahman, dimana mereka 
bermusyawarah dengan dia beberapa malam, hingga ketika pada malam 
hari yang kami berpagi hari dari malam itu, maka kami membai'at: 
Utsman (ibn Affan sebagai khalifah). 

Al-Miswar berkata: Abdur Rahman mengetuk (pintu)ku sesudah lewat 
sebagian waktu) dari malam hari, maka dia memukul pintu hingga aku 
terbangun (dari tidur), lalu dia berkata: "Aku melihatmu tidur, maka demi 
Allah, aku tidak bisa tidur pada malam ini dengan tidur banyak. Keluar- 
lah kamu, panggillah Al-Zubair (ibn Al-'Awwam) dan Sa'd (ibn Abi 
Waggash)". Maka aku memanggil keduanya kepada Abdur Rahman, lalu 
dia bermusyawarah dengan keduanya, kemudian dia- memanggil aku 
maka dia berkata: "Panggilkanlah kepadaku, Ali". Maka aku memang- 
gilnya, maka keduanya (Abdur Rahman dan Ali) berbicara pelan-pelan 


322 


(seorang) untuk kalian ini dari kalian (orang-orang yang ditunjuk Umar)", 


hingga tengah malam. Kemudian Ali berdiri dari hadiratnya sedang dia 
dalam keadaan bersikeras (untuk berpaling). Dan sungguh adalah Abdur 
Rahman mengkhawatirkan sesuatu (perselisihan) dari Ali. Kemudian dia 
berkata: "Panggilkanlah kepadaku, Utsman!" Maka aku memanggilnya, 
maka keduanya berbicara dengan pelan-pelan hingga keduanya dipisah 
oleh muadzin shalat Shubuh. 
Ketika Abdur Rahman shalat Shubuh bersama orang-orang dan kelompok 
(yang ditunjuk Umar) itu berkumpul di sisi mimbar (masjid Nabawi, Ma- 
dinah), maka dia (Abdur Rahman) mengutus kepada orang yang ada dari 
shahabat Muhajirin dan Anshar dan dia mengutus kepada para pc mimpin 
pasukan-pasukan, di mana mereka telah melaksanakan haji itu bersama 
Umar. Ketika mereka telah berkumpul maka Abdur Rahman bersyahadat, 
kemudian dia berkata: "Amma ba'du, wahai Ali, sungguh aku mem- 
perhatikan pada urusan manusia, maka aku tidak melihat mereka beralih 
dari Utsman. Maka janganlah kamu membuat jalan (cercaan) terhadap 
dirimu sendiri". Lalu dia (Abdur Rahman kepada Utsman ibn Affan) ber- 
kata: "Aku membai'at kepada engkau, atas dasar hukum Allah dan 
Rasul-Nya serta dua khalifah sesudah beliau". Maka Abdur Rahman 
membai'at kepada beliau (Utsman) dan beliau dibai'at oleh Umat manu- 
sia, Muhajirin, Anshar, para Pee pasukan dan kaum muslimin. 


1 aa AN art akal saya “1-73 Z6 
BAB 
ORANG YANG BERBAI'AT DUA KALI 


MIA LAS Cal Joni 56 Iwa 
Yaa sa SN, Joss 


& - 


3 Sa Je as si 


rd 


” Arr Taat 


6835. Dari Salamah (ibn Al-Akwa”), dia berkata: Kami berbai'at 


323 


kepada Nabi saw. (Bai'at Ridhwan di Hudaibiyah, 6 H) dibawah pohon, 
lalu beliau bersabda (kepadaku): "Hai Salamah, hendaklah kamu ber- 


bai'at". 


Aku menjawab: "Wahai Rasulullah, sungguh aku sudah berbai'at pada 


(gelombang) pertama". 
Beliau bersabda: "Dan pada (gelombang) ke dua". 


- Ek ehgahr | 


BAB 
BAI'AT ORANG-ORANG DUSUN 


» 
-, 


EN aa EA Sab Iga 

anna: Sabugns Nor 

ca sang NYA Ana 
MAA EL 


6836. Dari Jabir ibn Abdullah ra., bahwa sesungguhnya seorang 
dusun (a'rabi) berbai'at kepada Rasulullah saw. atas (masuk) Islam, lalu 
ja terkena sakit panas, maka ia berkata: "(Wahai Rasulullah), batalkanlah 
bai'atku", maka beliau tidak mau (membatalkan bai'atnya). Kemudian ia 
datang kepada beliau, maka ia berkata: "Batalkanlah bai'atku", maka 

- beliau tidak mau. Lalu ia keluar (dari Madinah, kembali ke kampung ha- 
laman), lalu Rasulullah saw. bersabda: "Madinah itu seperti dapur tukang 
besi, yang menghilangkan kotorannya dan nampak kebagusannya". 


| Babaug AN HE ANA 


324 


. 


AA IK tetu haaP 4 


AN An OP 
BAI'AT ANAK KECIL 
IG 6 TOM Na elsa Ga SE -NV 
NS Ao aa na TEA 


AAN Sena Aa 
KN aa SIP yh pg Sana 
Lk An ipklah AKAN PI LP Aira 


6837. Dari Abdullah bin Hisyam, --dan dia mengalami Nabi saw-- 
dan ibunya, Zainab binti Humaid pergi dengan (membawa) dia kepada 
Rasulullah saw., lalu ibunya. berkata: "Wahai Rasulullah, bai'atlah dia!". 
Maka Nabi saw. bersabda: "Dia itu kecil (tidak perlu berbai'at)", lalu be- 
liau mengusap kepalanya dan mendoakannya. Dan adalah dia (Abdullah 
bin Hisyam) berguran satu ekor kambing untuk semua keluarganya. 


“1 NI iya w | 
(AI Gain —b 


BAB. 


ORANG YANG BERBAI'AT KEMUDIAN IA MINTA PEM- 
BATALAN BAI'ATNYA 


SA eng baba ANA 


325 


OIL PENUEA gaei 

5 MN her heel 3 SANGE 

aa HNS” AA Al: na 
DA, GEA Aa Je 

Pn bad PA NAN Hah Tega 


EU EA Kanak 


6838. Dari Jabir bin Abdullah, bahwa sesungguhnya seorang dusun 
(a'rabi) berbai'at kepada Rasulullah saw. (masuk) Islam, lalu orang du- 
sun ini terkena sakit panas di Madinah. Maka orang dusun ini datang 
kepada Rasulullah saw., maka ia berkata: "Wahai Rasulullah, batalkanlah 
bai'atku" (dalam mukim di Madinah, bukan berarti hendak murtad). Ma- 
ka Rasulullah saw. tidak mau (membatalkan, karena orang yang telah 
berhijrah ke Madinah tidak boleh kembali ke kampung halaman). 
Kemudian ia datang (lagi), maka ia berkata: "(Wahai Rasulullah), batal- 
kanlah bai'atku", maka beliau tidak mau. 

Kemudian ia datang (lagi) kepada beliau, maka ia berkata: "Batalkaniah 
bai'atku", maka beliau tidak mau. Lalu orang dusun ini keluar (dari Ma- 
dinah), maka Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya Madinah itu ti- 
dak lain adalah seperti dapur tukang besi, yang membuang buruknya dan 
nampaklah bagusnya". | — 


326 


- 2. “ 


Lau” p' PT tah Tah Koat - 


BAB 


ORANG YANG BERBAI'AT KEPADA SEORANG LAKI- 
LAKI (IMAM), IA TIDAK MEMBAI'ATNYA KECUALI KA- 
RENA DUNIAWI 


Kata 25 S6j3 ra ra 214 
Lea Husna SERA - Go 


Tanpik Tak SY ANN 
Na Kala Ana? Tuang 
Kep Ia ja II, SAI 39 LA LA 
ea Da ana 
(enda DASAR Tn 


6839. Dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 
"Tiga orang di mana Allah tidak berbicara kepadanya di hari kiamat dan 
Dia tidak memujinya dan baginya adalah siksa yang amat pedih: Orang 
laki-laki yang berada pada kelebihan air di jalan, ia menolak (tidak mem- 
berikan) kepada musafir, (kedua) orang laki-laki yang berbai'at kepada 
imam, ia tidak membai'atnya kecuali karena duniawi, di mana apabila dia 
(imam) memberikan kepadanya apa yang dikehendakinya maka ja meme- 
nuhi kepadanya, dan (ke tiga) orang laki-laki yang berjual-beli dengan 
orang laki-laki pada suatu barang sesudah Ashar, lalu ia bersumpah demi 
Allah, sungguh benar ia telah diberi (harga penawaran) pada barang itu 
sekian dan sekian, lalu ia dibenarkan (oleh pembeli) maka ia (pembeli) 


Anh. 


327 


mengambil (membeli)nya sedangkan ia (yang ka belum diberi 
(tawaran senilai itu) pada barangnya". 


Pa ear AS ah 


” 


2 


BAB 
BAI'AT ORANG-ORANG PEREMPUAN 


5 IA EA 
Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, dari Nabi saw. 

peka rar, pepe ang Tn 

ANAK A3 
- DN AA dea SE EN 
PERAK IIA ABS 
ana Ft Ae Lea IN Sa OLI 
Il EA AAS da LA 
& Idea Ca KERAS BEI 


. 6840. Dari 'Ubadah bin Al-Shamit, dia berkata: Rasulullah saw. 
bersabda kepada kami sedang kami dalam majlis: "Kalian berbai'at ke- 
padaku: Tidak akan kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu, tidak 


328 


akan kalian mencuri, tidak akan kalian berzina, tidak akan kalian mem- 
bunuh anak kalian, tidak akan kalian membuat kedustaan yang dibuat- 
buat di antara tangan-tangan dan kaki-kaki kalian, dan tidak akan kalian 
berbuat kedustaan dalam sesuatu yang baik (ma'ruf). Maka siapa dari 
kamu yang memenuhi (perjanjian itu) maka pahalgnya atas Allah (se- 
bagai anugerah), dan siapa yang melanggar sedikit dari demikian itu, lalu 
ja dihukum di dunia, maka hukuman itu adalah tebusan (kafarat) baginya, 
dan siapa yang melanggar sedikit (selain kemusyrikan) dari demikian itu 
lalu Allah menutupnya (sehingga ia bebas dari hukuman atas 'pelang- 
garannya) maka urusannya kepada Allah, apabila Dia berkehendak (me- 
nyiksa) maka Dia menyiksanya (dengan keadilan-Nya) dan apabila Dia 
berkehendak (mengampun) maka Dia mengampun kepadanya (dengan 
fadhal-Nya)". Lalu kami berbai'at kepada beliau atas demikian itu. 


216 Ta KN: Tr , KA AAA 
HN oa TELAA & Peer ae 


6841. Dari Aisyah ra., dia berkata: Adalah Nabi saw. membai'at 
orang-orang perempuan dengan sabda pada ayat ini: 


KA ag SENANG nadi, GE 
AW PP: Hadist 2G Kana bei 


Dan tidaklah tangan Rasulullah saw. menyentuh tangan perempuan selain 
perempuan yang beliau miliki. 


AAN ISA: DO An 
PNG ANTA 
ONE BEE 
he era PAN CP Esa 5 


da aa Ga y 


329 


825 


tetu kar 9. ' 3, .. 4 i.- bara ad 5 
| an INA MIA mL AI 21531233 
& AN Rak Na “j 


cad 


SALA AN PRT AE AAN 


6842. Dari Ummi 'Athiyah, dia berkata: Kami berbai'at kepada 
Nabi saw. maka beliau membacakan kepadaku: "Perempuan-perempuan 
itu tidak akan mempersekutukan sesuatu kepada Allah...." (60/Al-Mum- 
tahanah), dan beliau melarang kami meratapi (mayit dengan menyebut- 
nyebut kebaikannya). Lalu seorang perempuan dari kami menggenggam- 

“kan tangannya, lalu dia berkata: "(Wahai Rasulullah), Polan itu mem- 
bantu aku (meratapi mayitku), dan aku berkehendak balasjasa kepada- 
nya", maka beliau tidak bersabda sedikitpun, lalu dia pergi, kemudian 
kembali. Maka tidak ada orang perempuan yang memenuhi (meninggal- 
kan larangan meratapi mayit) selain Ummi Sulaim, Ummul ?Ala 
--perempuan anak Abu Sabrah-- dan istri Mu'adz (bin Jabal). 


bad “ 
gn Pn oa 3 5 
. ta Ll . 
TENTU 
BAB " 
ORANG YANG MERUSAK BAI'AT 


- 


LAI IN: UEA F 


Ang 1 91 IG Oa 


EN PAN AN Gan 2 


TAN 0 2.1 3) ag 
JBEAE IA Gaga TES KNE 
PNP NAN 17. 
Malin an and AU de 


md 


330 


(s ker) 


Dan firman Allah Ta'ala: Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia 
(berbai'at) kepada kamu sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. 
Tangan Allah di atas tangan mereka. Maka barangsiapa yang melanggar 
janjinya niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya 
sendiri, dan barangsiapa menepati janjinya kepada Allah maka Allah 
akan memberinya pahala yang besar. (48/Al-Fath 10) 


AAN BAG plate AM 


Fo MENU AN SUN Ea Jas fp 


Ta 


ALNIB IMS AT JUS LEG 
Mereka GES33 ANE 


6843. Dari Jabir (ibn Abdullah), dia berkata: Seorang a'rabi datang 
kepada Nabi saw., lalu ia berkata: "(Wahai Rasulullah,) bai'atlah aku atas 
Islam", maka beliau membai'atnya atas Islam. Kemudian ia datang (lagi) 
di esuk bari dalam keadaan sakit panas, lalu ia berkata: "Batalkanlah aku 
(dari berbai'at mukim di Madinah)", maka beliau tidak mau. Maka se- 
sudah ia berpaling, maka beliau bersabda: "Madinah itu seperti dapur 
tukang besi, yang menghilangkan kotorannya dan nampaklah bagusnya". 


SIS 


.“ 


SEP DS Can AN NATA TENANG ir 
MA LEE Ba 23 al PATI 
IA 35 SEL dil 


IE. Skala aka 2 Bag Fa 
NETA LAIN Ja Kgaledi 


AGAN ARK 
Busanunsa KE AGS 


3 


& PESAN Ya AT 


6844. Dari Al-Oasim ibn Muhammad (ibn Abu Bakar), dia berkata: 
"Aisyah ra. mengaduh: "Aduh, kepalaku (sakit)", maka Rasulullah saw. 
bersabda: "Itu (kematianmu), seandainya terjadi sedang aku masih hidup 
maka aku memohonkan ampunan untukmu dan aku berdoa untukmu". 
"Aisyah berkata: "Aduh, (kematian), Ibuku kehilangan aku. Demi Allah, 
aku menyangka engkau menyukai aku meninggal. Dan seandainya (ke- 
matianku) itu terjadi maka hampirlah engkau pada akhir hari engkau, 
berumah tangga dengan sebagian istri-istri engkau". 

Nabi saw. bersabda: "Sebaliknya, akulah, aduh kepalaku (yakni riwayat- 
lah sakit kepalaku, tidak ada apa-apa pada kamu, karena sungguh kamu 
akan hidup sesudah aku bermaksud --atau berkehendak-- mengirim 
(utusan) kepada Abu Bakar dan putranya, maka aku berwasiat (kekha- 
lifahan kepada Abu Bakar) karena (kekhawatiran) akan berbicaralah 
orang-orang yang membicarakan atau berharaplah orang-orang yang ber- 
harap (kekhalifahan, maka aku menentukan khalifah untuk menghentikan 
perebutan dan harapan. --Dan Allah menghendaki beliau tidak berwasiat 
demikian supaya para shahabat berijtihad). Kemudian aku bersabda, 


332 


"Allah tidak berkenan dan orang-orang mukmin menolak (selain kepada 
Abu Bakar) --atau: Allah menolak dan orang-orang mukmin tidak ber- 
kenan--". 


NO KP 


FA SMS O Apa 0 
mu” San 
PIA Pena ar Pap og 

Sa dab ra dada JA, saja 
Mananta AN TSI 


6845. Dari Abdullah ibn Umar ra., dia berkata: Dikatakan kepada 

Umar (ibn Khathab, ketika musibah menimpa beliau): "Tidakkah engkau 
menentukan khalifah (sesudah engkau)?" 
Umar berkata: "Apabila aku menentukan khalifah maka sungguh (dahulu) 
orang yang lebih baik dari pada aku, (yaitu) Abu Bakar telah menentukan 
khalifah, dan apabila aku membiatkan (tidak menentukan khalifah) maka 
sungguh orang yang lebih dari pada aku, (yaitu) Rasulullah saw. telah 
membiarkan". Maka mereka (para shahabat) memuji kepada beliau 
(Umar), lalu Umar berkata: "Orang yang menggemari (pahala di sisi 
Allah) dan orang yang takut (terhadap siksa Allah). Aku menyukai bahwa 
aku selamat dari (kekbalifahan) itu secara sebanding, tidak mendapatkan 
(kebaikannya) dan tidak tertimpa (keburukannya), di mana aku tidak da- 
pat menanggungnya dalam keadaan hidup dan meninggal". 


Aa em AN naa ae AM 
Kas DAN Kie IA 


AN 


SS 22133 KE ena 


333 


Menag i, 2 NA 
KST AAS NA NW US Ui pn 


“ ag 0 


una FP TMT La 
WAE DA IA 
ANA ab tah KOS nada 
923 Sea Paha SIG AA 36 


? II Lx 03! 


Dany Sea Maa 43 na 
ANN ar Sana 


KENA beng sa 
Hera PAP AAA za BATAN Fan 
KAL 


16846. Dari Anas bin Malik ra., bahwa sesungguhnya dia mendengar 
Khutbah Umar yang terakhir ketika beliau duduk di atas mimbar dan 
demikian pada esuk hari dari hari wafat Nabi saw., maka beliau membaca 
syahadat sedangkan Abu Bakar diam, tidak berbicara. Beliau mengata- 
kan: "Sungguh aku berharap bahwa Rasulullah saw. hidup hingga beliau 
- dibelakang kami -- yakni bahwa Nabi saw. itu wafat paling akhir-- Maka 
beliau Muhammad saw. benar-benar telah meninggal, maka sesung- 
guhnya Allah Ta'ala telah menjadikan nur (al-Our'an) di hadapan kamu 
di mana dengan (nur) itu kamu mendapat petunjuk. Allah telah meng- 
hidayahkan Muhammad saw., dan sungguh Abu Bakar adalah orang yang 
menemani Rasulullah saw., orang kedua dari dua orang (di goa Tsur). 
Maka sungguh beliau (Abu Bakar) adalah orang yang paling berhak ter- 


334 


hadap urusan kamu di antara kaum muslimin. Maka berdirilah, dan ber- 
bai'atlah kepada beliau!". Dan adalah sekelompok orang dari mereka te- 
lah berbai'at kepada beliau sebelum itu di Sagifah Bani Sa'idah, dan 
adalah bai'at orang umum di atas mimbar (pada hari yang sama). 

Al-Zuhri berkata dari Anas bin Malik: Aku mendengar Umar berkata ke- 
pada Abu Bakar pada hari itu: "Naiklah ke mimbar!", maka beliau terus 
menerus (menyuruh naik) sehingga beliau (Abu Bakar) naik mimbar, ma- | 
ka beliau dibai'at oleh manusia secara Pa 


c KE NEN S AN. an Ay Ria An 
NS DEPNAKER 


Pa Ar Pat 


Na Pena 3 Aa Jane 
£ IKM da Edot: JB 


6847. Dari Jubair ibn Muth'im, dia berkata: Seorang perempuan da- 
tang kepada Nabi.saw. lalu dia membicarakan sesuatu kepada beliau, lalu 
beliau menyuruhnya supaya kembali kepada beliau. Ia berkata: "Wahai 
Rasulullah saw., bagaimana pendapat engkau, apabila aku datang sedang 
aku tidak menemukan engkau?" --seakan-akan perempuan itu bermaksud, 
bila Nabi telah meningal-- 

Beliau bersabda: "Apabila kamu tidak menemukan aku maka datanglah 
kepada Abu Bakar". 


Der ASP IAI KN: 5e ANA 
5 SATA amami SINI 


"ga 


Sa SEN aah 


6848. Dari Abu Bakar (Al-Shiddig) ra., dia berkata kepada utusan 


335 


Buzakhah (yang murtad sepeninggal Nabi, maka mereka diperangi Khalid 
bin Al-Walid, lalu mereka bertaubat): "Kalian mengikuti ekor unta (di 
padang pasir) sehingga Allah memperlihatkan satu perkara kepada kha- 
lifah (pengganti) Nabi-Nya saw. dan Muhajirin, di mana dengan perkara 
itu mereka 'memaaf kepada kalian". 


Pn NA Lg ANA 
Gada SER Ge ES BACA Ja fa 
ende AN 


6849. Dari Jabir ibn Samurah, dia berkata: Aku mendengar Nabi 
saw. bersabda: "Akan ada dua belas pemimpin (amir)", lalu beliau ber- 
sabda suatu kata yang aku tidak mendengarnya, maka ayahku berkata: 
Sesungguhnya beliau bersabda: "Kesemua mereka adalah dari Ouraisy". 
(Bisa juga 12 Khalifah mulai Abu Bakar hingga Umar bin Abdul Aziz, 
selain Mu'awiyah ibn Zaid dan Marwan ibn Al-Hakam, yang kepe- 


mimpinan keduanya tidak shah, dan kekhalitahan keduanya berlangsung 
— tidak lama). 


Bahan jaan 
PAKA 9. Ai 


MENGELUARKAN ORANG-ORANG BERTENGKAR DAN 
ORANG-ORANG SUKA MENYANGKA, DARI RUMAH, 
SESUDAH DIKENALI (DEMIKIAN) 


-“ 2 3,37 “3 
SN EN AG 


Dan Umar (ibnu Khathab) mengeluarkan perempuan saudara Abu Bakar 
(bernama Farwah binti Abu Ouhafah), ketika ia meratapi (mayit pe- 
rempuan saudaranya). 


AA 1. al Dr ea 
oat Yan Vas Apa Slip 200: 


BNKALP Bong seb NG: IA ana 
Ie aa psk AA abah 
Ta Pane yaa AAA 3 
SENAR KE SA hn: OP EAL 


6850. Dari Abu Hurairah ra., bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. 
bersabda: "Demi Dzat, di mana jiwaku berada ditangan-Nya, sungguh 
aku bermaksud untuk memerintahkan (pengumpulan) kayu bakar yang 
untuk membuat nyala, kemudian aku perintahkan (pelaksanaan) shalat, 
lalu adzan untuk shalat itu, kemudian aku perintahkan seorang laki-laki 
(menjadi imam) maka ia mengimami orang-orang, kemudian aku datangi 
orang-orang lelaki dari belakang maka aku membakar mereka dengan 
membakar rumah mereka. Demi Dzat, di mana jiwaku berada di tangan- 
Nya, seandainya seorang dari kamu mengetahui bahwa sesungguhnya ia 
akan mendapatkan tulang gemuk atau daging di sela dua tapak kambing 
(yakni mendapatkan duniawi meskipun tidak berharga), niscaya ia meng- 
hadiri shalat Isya". 


337 


Dhami Ka au ANN 
ea Naga AN Aan) 


BAB 


APAKAH IMAM BOLEH MELARANG BICARA KEPADA- 
NYA, DIKUNJUNGI DAN LAINNYA, KEPADA ORANG- 
ORANG JAHAT DAN AHLI MA'SIAT 


IA lay, ai Da 2001 
KTI LAS LS Tea 3 ESA Ia 
DER eno la 
55 ALAN Lada 5634 Te ran si 
pe apa Kas Exa, (REA BA 


Gang pa LA JG 


6831. Dari Abdullah ibn Ka'b ibn Malik --sedang dia adalah pe- 
nuntun Ka'b di antara putra-putranya ketika ia telah buta .---, dia berkata: 
Aku mendengar Ka'b ibn Malik berkata ketika ia tertinggal dari 
Rasulullah saw. (tidak mengikuti) dalam perang Tabuk --(:"..."), ia menu- 
turkan haditsnya--: ".. dan Rasulullah saw. melarang kaum muslimin 
untuk berbicara kepada kami (bertiga, yang tidak mengikuti Nabi ke 
Tabuk: Ka'b ibn Malik, Hilal ibn Umayah dan Mararah ibn Al-Rabi”), 
lalu kami berdiam dengan keadaan demikian itu selama lima puluh hari, 
dan Rasulullah saw. memberitahukan penerimaan Allah terhadap taubat 
kami". 


338 


PA AN Ya! 
nee 


KITAB 
HARAPAN JAUH 


“ AN 1 - 3 
ME ag SU slah 


BAB 


YANG DATANG DALAM HARAPAN JAUH, DAN ORANG 
YANG MENGHARAP MATI SYAHID. 


- 


Pur ATP N Opi £ Lan Bp 3 “GIA 
NY, Aaja SEN Dao an 
3133 PAKA SA AAN Sa KN ale 


d, 
$ 


BAN AAN TAI adi pa ES 


6852. Dari Abu Hurairah, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah 
saw. bersabda: "Demi Dzat, di mana jiwaku berada di tangan-Nya, andai- 
kata orang-orang lelaki itu tidak membenci tertinggal (dari peperangan 
bersama Nabi, karena tidak punya alat perang) sesudah aku sedang aku 
tidak menemukan sesuatu (alat perang) untuk menanggung mereka, nis- 


339 


caya aku tidaklah tertinggal (dari peperangan, yakni tidak ada sariyah, 
pasukan yang dikirim beliau, tanpa keikutsertaan beliau). Sungguh aku 
menyukai bahwa aku terbunuh di jalan Allah (sabilillah), kemudian aku 
dihidupkan, kemudian aku terbunuh, kemudian aku dihidupkan, kemu- 
dian aku terbunuh, kemudian aku dihidupkan, kemudian aku terbunuh". 


Sae aa sen 55 ea sa be AAN 
ce Ta 


: el JAS Par Ke PA Ke 
3 - SB GI (aa (si 22 IA, 1 
Oa BE Ia Yaa ah kab melpa jas 


6853. Dari Abu Hurairah, bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. 
bersabda: "Demi Dzat, di mana jiwaku berada di tangan-Nya, aku suka 
bahwa aku sungguh berperang di jalan Allah (sabilillah), lalu aku 
terbunuh, kemudian aku dihidupkan, kemudian aku terbunuh, kemudian 
aku dihidupkan, kemudian aku terbunuh". 

Maka adalah Abu Hurairah mengucapkannya (kata "terbunuh" itu) tiga 
kali, aku bersaksi kepada Allah (bahwa beliau saw. bersabda demikian). 


KEKE: Kg 
BAB | 


MENGIIARAP KEBAIKAN, DAN SABDA NABI SAW.: 


340 


"SEANDAINYA AKU MEMPUNYAI EMAS SE(GUNUNG) 
UHUD... 


na SENI AG Ie3n DNS Aher 
SAK AAS Tar ge" PA ale Je 
an, Pen PGA KUN OP, ya 


da3” 1» — 


2 4D 0 
6854 Dari Abu Hurairah, dari Nabi saw., beliau bersabda: "Se- 
andainya di sisiku adalah emas sebesar Uhud, niscaya aku menyukai 
bahwa tidak datang tiga (hari) sedang (tersisa) padaku satu dinar (dari 
emas sebesar gunung Uhud itu) yang tidak ada sedikiptun yang aku 
persiapkan untuk hutangku, dalam keadaan aku menemukan orang yang 


menerimanya". 
Jl 1. asah | SEAT sa 1 za “0 


: Ke ga pe PA lela utan 

i - 
& DPN SA NAK 
SABDA NABI SAW.: "APABILA AKU MENGHADAPI PADA 


URUSANKU SESUATU YANG AKU MEMBELAKANGI- 
(NYA) 


ARA AN In JANGKA aya RAD 
S4 AA Ia Aa AAN Lah dag ng 
Nolaka AAL 


6855. Dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Seandai- 


341 


nya aku menghadap apa yang aku membelakangi(nya) dari urusanku 
(yakni seandainya dari semula aku tahu apa yang di akhirnya, yaitu di- 
perbolehkannya umrah di bulan-bulan haji) maka tidaklah aku meng- 
giring hewan gurban dan pastilah aku bertahallul bersama orang-orang 
ketika mereka bertahallul". 


Ieeai RA ES DBAN ME AE AMA 
Kn ASAM BA neh 
2s Per ra et Ar 

AN MEA IN PIA INSAN 
“itisae IL PAR AD A3 
AAA ASN AN iman 
PAKA A5 AR Ge at: IS SAP 
AN PMA PAKA Anya 


PAN AN ea SITE JIN: ira Ie 


- 


Lp 2.5 


Hpap AAA JG. KAA AA Ar 3 
Nu ata UII EKA SA 


“ 


Na, TUANG Ara GNU 
Zgasis -. pa Sa Apar ya 
AS S3, AE KN LAS 


Sa 


342 


VENNA 


.....| 3 


SARA Pa PENA AAN AN P AIA 
GEN GIA KN EA NS 
PAS: SEP eSP NYA 


6856. Dari Jabir bin Abdullah, dia berkata: Adalah kami bersama 
Rasulullah saw. (dalam Haji Wada”), maka kami bertalbiah haji dan kami 
tiba di Makah pada hari ke empat Dzulhijjah, lalu Nabi saw. memerintah- 
kan kami supaya thawaf (berputar-putar) di Bait (ullaah, Ka'bah) dan di 
Shafa dan Marwah, dan supaya kami menjadikannya (haji) sebagai umrah 
dan supaya kami bertahallul, selain orang yang telah membawa hewan 
gurban. 

Jabir berkata: Dan tidak ada hewan gurban bersama seorang dari 

kami selain Nabi saw. dan Thalhah. Dan Ali datang dari Yaman dengan 
membawa hewan kurban (maka Nabi bertanya kepadanya, "Dengan apa- 
kah kamu berhila!?"), maka ia menjawab: "Aku berhilal dengan apa yang 
Rasulullah saw. berhilal (menentukan tanggal)". Lalu mereka (orang- 
orang yang diperintah menjadikan haji sebagai umrah) mengatakan: 
"Adakah kami berangkat ke Mina, sedang dzakar seorang dari kami me- 
neteskan (air mani, selesai bersetubuh)?" 
Rasulullah saw. bersabda: "Sungguh aku seandainya menghadapi apa 
yang aku membelakanginya dari urusanku, niscaya aku tidak menggiring 
hewan gurban. Dan seandainya tidak bersamaku hewan gurban itu nis- 
caya aku 'bertahallul (umrah)", (karena adanya hewan gurban ini men- 
cegah pengalihan haji kepada umrah dan tahallul umrah). 

Jabir berkata: Dan suragah bertemu beliau (saw.) sedang beliau 
melempar jumrah Agabah, lalu ia berkata: "Wahai Rasulullah, ada- kah 
bagi kami hanya (umrah) ini secara khusus?". 

Beliau bersabda: "Tidak, tetapi untuk selamanya". 

Jabir berkata: Dan adalah Aisyah tiba di Makah sedang dia haid, 
maka Nabi memerintahkan kepadanya supaya mengerjakan manasik haji 
semuanya selain bahwa dia tidak thawaf (di Ka'bah dan antara Shafa & 
Marwah) dan tidak shalat hingga dia bersuci. Maka ketika mereka sing- 
gah di Batha”, Aisyah berkata: "Wahai Rasulullah, adakah kalian berang- 
kat dengan (hasil) haji dan umrah, sedangkan aku berangkat dengan 
haji?" 


343 


Jabir berkata: Kemudian beliau memerintahkan Abdurrahman ibn 
Abu Bakar Al-Shiddig supaya berangkat bersamanya (Aisyah) ke Tan'im 
(untuk berumrah), maka dia melaksanakan umrah pada bulan Dzullujah 
sesudah hari-hari haji. 


(5 BAN 


NI 


BAB 


SABDA NABI SAW., "ALANGKAH KIRANYA BEGINI DAN 
BEGINI" 


a.n . 3G 2 


AAN Ke Oh “lsaki aa GA NN 
2.32 eri PN PA TERCANN ta K3 
I, KAWAN 


, 


CA SA Sa, Lan 
ton, LTE HST. Sab 1355 
4 Jarela Ta Lala &-— 

SILANG SEE 


6857. Dari Aisyah, dia berkata: Nabi saw. berkesulitan tidur pada 
Suatu malam, lalu beliau bersabda: "Alangkah kiranya seorang laki-laki 
shalih dari shahabatku menjaga aku pada malam ini". Ketika kami men- 
dengar suara senjata, maka beliau bertanya: "Siapakah itu?". Dikatakan: 
"Sa'd, wahai Rasulullah, aku datang untuk menjaga engkau". Lalu Nabi 

' saw. tidur hingga kami mendengar dengkur (suara tidur) beliau. 

Abu Abdullah (Al-Bukhari) berkata: Dan Aisyah berkata: Bilal 

bernyanyi (di saat sakit pada awal kedatangan shahabat di negeri hijrah): 


344 


. 


Terasi Jian AON AA 3g 
| AP AAA 


"Ingat! Alangkah kiranya aku tahu, sungguh adakah aku (dapat) ber- 
malam semalam di suatu lembah, sedang di sekelilingku adalah 


(pohon-pohon) idzkhir (yang berbau harum) dan jalil (pohon pendek, 
tidak bisa tinggi)?" 


(Aisyah berkata): Maka aku memberitakan (kata- -kata itu) kepada Nabi 


KAA 


BAB 
MENGHARAP AL-OUR'AN DAN ILMU 


NY ma BJ GIS SSI WA 
SYaitsa NAN fa 
Siap ana Ir AI ARA 
AK PAKAN NG ANA NATA pa 
wp" AAN ACTA 
6858. Dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 


"Tidaklah saling iri hati (dimaksudkan: keinginan sama dengan orang 
lain) kecuali pada dua perkara: Orang laki-laki yang oleh Allah diberi 


345 


Al-Our'an maxa ia membacanya di waktu-waktu malam hari dan siang 
hari, di mana orang yang mendengarnya berkata, "Seandainya aku diberi 
sepadan apa yang diberikan kepada (laki-laki) itu, niscaya aku berbuat 
sebagaimana ia berbuat", dan orang laki-laki yang oleh Allah diberi harta 
yang di infakkannya pada kewajibannya, maka ia (orang yang melihat- 
nya) berkata, "Seandainya aku diberi sepadan apa yang diberikan kepada 
(laki laki) itu, niscaya aku berbuat sebagaimana ia berbuat". 


SG RL 


BAB 
YANG DIBENCI DARI MENGHARAP 


Pe aa SOE, 
sah TN nas sd 
Aa ne dak 3-6 


"Dan janganlah kamu beririhati terhadap apa yang dikaruniakan Allah 
kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian (kamu) yang lain. Bagi 
orang-orang lelaki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi 
orang-orang perempuan ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan 
memohonlah kepada Allah sebagian dari karuniaNya. Sesungguhnya 
Allah Maha Mengetahui segala sesuatu". (4/Al-Nisa” 32). 


SIRI SE NAN AT Tua YA 


346 


$ h Si 


ba - 
| i an dana , Wina 5) Pp —.- 
. 
an EAK Oninae 93) 9 


6859. Dari Anas ra., dia berkata: Sungguh seandainya aku tidak 
mendengar Nabi saw. bersabda, "Janganlah kalian mengharap kematian", 
pastilah aku mengharap (kematian). 


Lan SIINIC Fs ih .- 


Joo SI GERES cma te IM. 
| Masak Fa PANAI Jasa SESI 
2 Ap Sail adoge UT 


6860. Dari Oais, dia berkata: Kami mendatangi Khabbab bin Al- 
Aratt untuk menjenguknya sedang ia sungguh terseterika (dicos dengan 
besi panas pada perutnya) tujuh (luka terseterika), lalu ia berkata: "Sung- 
guh seandainya Rasulullah saw. tidak melarang kami berdoa mati, nis- 
caya aku berdoa mati". 


5 NS ISA MESIR am JAENA ANU 
Sh Perta PN Cai Pa 
OEM IE SA kak Va NS 


Ht. , 29 TA rita PIL) Pangan al 


#1 
Jiran Lag 


ar. - 


6861. Dari Abu Ubaid --bernama Sa'd ibn Ubaid, budak yang 
dimerdekakan Abdur Rahman ibn Azhar--, bahwa sesungguhnya Rasulul- 
lah saw. bersabda: "Tidaklah seorang dari kamu mengharap kematian 
(Oleh musibah yang menimpanya), adakalanya ia adalah orang yang baik 
maka semoga ia bertambah (kebaikan) dan ada kalanya ia adalah orang 
yang buruk maka semoga ia dimintakan ridha". 


347 


KA AN ira 


BAB 


- UCAPAN ORANG LAKI-LAKI: "ANDAIKATA TIDAK ADA 
ALLAH NISCAYA KAMI TIDAK MENDAPATKAN 
HIDAYAT". 


KAN LAN Hai Ag AW 
BA PERAN Ceng Ir Pr 
begin MATAN ES Nara sesi SAN 

Petang Tenaga KAA Kite 
(ea M3 ST 3 OL3- MIE 
& Or arah: 


6862. Dari Al-Bara” ibn "Azib, dia berkata: Adalah Nabi saw. me- 
mindahkan tanah (membuat parit, khandag) bersama kami dihari Ahzab 
(peperangan yang mengerahkan beberapa golongan, yang juga disebut 
Perang Khandag), dan sungguh aku melihat beliau putih-putih perut be- 

.liau tertutup debu, seraya mendendangkan: 


Pe | 


(AISI, 1 yA “Eat 
REA Era 


(Ag ee 2. 2 | Lead td Sa 219 
aa ari Pee 


«2 


3 


"Andaikata tidak ada Engkau, tidaklah kami mendapatkan petunjuk 


348 


(hidayah), pula tidaklah kami bershadakah dan tidaklah kami 
mendirikan shalat. 
Maka sungguh turunkanlah ketenangan kepada kami. Sesungguhnya 
orang-orang itu benar-benar memusuhi terhadap kami. 
Apabila mereka menghendaki fitnah maka kami menolak, kami me- 
nolak". 

Beliau mengangkat suara keras-keras. 


220233 KESAN KE 
SA TE BNI 


BAB 
TIDAK BOLEH MENGHARAP BERTEMU MUSUH 


Dan hadits baba un Al-A'raj, dari Abu Hurairah, dari Nabi saw. 


13, 9.2 3 
Mana: Pa NI 
21 TI n Uk Pa 
AGAN Ii (AAN EGA 
25 nang ad Tina . Ka A.A big LE, 
: Pe KA Pat aa aa | 
aa 
. 6863. Dari Salim (yaitu) Abu Al-Nadr --budak yang dimerdekakan 
Umar bin Ubaidillah, sedang ia (Salim) adalah penulisnya-- dia berkata: 
Menulis (mengirim surat) kepadanya, Abdullah ibn Abu Aufa, maka aku 
membacanya, ternyata berisi bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. ber- 
sabda: "Janganlah kamu mengharap bertemu musuh, dan mintalah kese- 


lamatan (Afiyat dari musibah dan hal-hal yang tidak disenangi, di dunia 
dan di akhirat)". 


349 


Pine arrar 


BAB h 
YANG DIPERBOLEHKAN DARI "SEANDAINYA" 


WI) 4 BEKAS IDA 


Dan firman Allah Ta'ala: "Seandainya aku (Luth) mempunyai 
kekuatan untuk menolakmu...." (11/Hud 80). 


Pa PP ara 


TerraYe MEN ja Die Ane 
SANA ANE AA Ian 12 


1g 1 


naa ASIb NI ran SEGI 


6864. Dari Al-Oasim bin Muhammad, dia berkata: Ibnu Abbas me- 
nutur (mengkisahkan) dua orang yang saling melaknat, lalu Abdullah ibn 
Syaddad berkata: "Adakah dia (perempuan) yang disabdakan Rasulullah 
saw., "Seandainya aku adalah orang yang merajam perempuan (muhsha- 
nah yang berzina) tanpa tanda bukti (niscaya aku merajamnya)?". 

Ibnu Abbas berkata: "Bukan. Itu adalah perempuan yang menampakkan 
(keburukan)". 


— TAN AKAN ega ES KA: Soybasy3s MW 
gi Ba AG AA iba an. Naa G3 Ara, 


... 


SANG Kama DP AN 9 SEN Ar 


ma 


350 


AN en Yen alat Sisanya 

adan MM PENA Ing Ka aje 

oat SAN Ea BALAI 
San aa FATE naa 


6865. Dari 'Atha' (ibn Abi Rabbah), dia berkata: Nabi saw. mema- 
lamkan shalat Isya”, lalu Umar keluar, maka dia berkata: "Shalat, wahai 
Rasulullah. Orang-orang perempuan dan anak-anak telah tidur", (di mas- 
jid, menunggu beliau). Maka beliau keluar sedang kepala beliau menetes 
(air), seraya bersabda: "Seandainya aku tidak memayahkan kepada 
umatku --atau: kepada manusia-- niscaya aku perintahkan mereka untuk 
shalat (Isya”) pada waktu ini". 

Dan Ibnu Juraij, dan ' Atha', dari Ibnu Abbas mengatakan: Nabi saw. 
mengakhirkan shalat (Isya”) ini, lalu datanglah Umar, maka dia berkata: 
"Wahai Rasulullah, orang-orang perempuan dan anak-anak sudah tidur". 
Lalu beliau keluar dengan mengusap air (selesai mandi) pada separuh ba- 
dan beliau seraya bersabda: "Sesungguhnya (waktu) ini adalah waktu 
(shalat Isya”). Sungguh seandainya aku tidak memayahkan kepada umat- 
ku..." 


IA PN EN EA ya 2. 
IE AAN 


6866. Dari Abu Hurairah ra., bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. 
bersapda: "Seandainya aku tidak memayahkan kepada umatku pastilah 
aku perintahkan mereka (sebagai wajib) untuk bergosok gigi". 


351 


ANN 9 BALE Sara 5a AW 
SA Na Aa Paya Inna 
BPN Ka: IE Kendal 
SRI Leg ma, ar 


Pa Ap 


. 7 » 
ak .? Se Zn 5 
2 
Gde? 9 Sa vb 


6867. Dari Anas ra., 'dia berkata: Nabi saw. berwishal (menyambung 
puasa, yakni tidak berbuka) di akhir bulan (Ramadhan) dan beberapa 
orang dari shahabat (turut) berwishal, lalu (demikian itu) sampai kepada 
Nabi saw., maka beliau bersabda: "Andaikata bulan itu diperpanjang ke- 
padaku, niscaya aku berwishal di mana para penggemar (berlebihan) akan 
meninggalkan kegemaran mereka. Sungguh aku tidaklah seperti kamu, 
sesungguhnya aku senantiasa diberi makan dan diberi minum (dari surga) 
oleh Tuhanku". 


YA 30125 AA Aap naa ANA 


ag -38 Makna Jah Tan 


ar Dug har 


Onpan Sayan Is raba LAS) 


H4 “3 » Z Ni 


At IBI Lp pa 


6868. Dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah saw. melarang 
kami berwishal. Para shahabat berkata: "(Wahai Rasulullah), maka 25 
guh engkau berwishal (?)". 


352 


Beliau bersabda: "Siapakah di antara kamu yang seperti aku, sungguh 
aku bermalam diberi makan dan diberi minum oleh Tuhanku". Lalu ke- 
tika mereka tidak mau menghentikan (wishal), maka beliau berwishal 
bersama mereka sehari, kemudian sehari. Kemudian mereka melihat hilal. 
Maka beliau bersabda: "Seandainya bulan ini mundur, pastilah aku me- 
nambah (wishal) terhadap kalian (hingga kalian jera, lalu kalian minta 
Tana 2 ini) seperti membuat mereka jera: 


AA 


Kenalan Dn Wa H3 MAA -UM 
8, FA Lan Ss sbA Eh LA NAK Ig 
ME6L, KE aa , a55 nana 


-“- 


. 


MAA RAK dagu dat: JUN Bah kb 


ar 0 


AN Per Bor PEN AS daa Fa 
ea aa Sana Aa asi 
SIA Sal 


6869. Dari Aisyah, dia berkata: Aku bertanya kepada Nabi saw. 
tentang tembok (hijir Ismail), "Apakah termasuk Bait, tembok itu? Beliau 
bersabda: "Ya (termasuk)". 

Aku (Aisyah) berkata: "(Wahai Rasulullah), maka gerangan apakah me- 
reka tidak memasukkannya di dalam (bangunan) Bait?". Beliau bersabda: 
"Sesungguhnya kaummu (Ourasiy) berketerbatasan dana". 

Aku berkata: "Maka apakah gerangan pintunya ditinggikan?" Beliau ber- 
sabda: "Melakukan demikian itu, kaummu, supaya mereka memasukkan 
orang yang dikehendaki dan menolak orang yang dikehendaki. Sungguh 
seandainya kaummu itu, masa mereka tidak dekat dengan Jahiliyah, maka 
aku khawatirkan hati mereka mengingkari bahwa aku memasukkan tem- 


bok itu ke dalam Bait dan aku tempelkan pintunya pada bumi (niscaya 
aku lakukan)". | 


353 


AE AN Ian SBI S RAL Sa AN, TA Sa SANA 
BILA NA RS AT 
EK ab San ola AN Ka | BAB 


Ly : YANG DATANG DALAM MELANGSUNGKAN (KEBO- 
- Oa. Ti sal AYI LEHAN) HADITS AHAD YANG BENAR DALAM (MASA- 
g LAH) ADZAN, SHALAT, PUASA, FARDHU-FARDHU 


- (YANG LAIN) DAN HUKUM-HUKUM. 
6870. Dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 


"Seandainya tidak ada hijrah pastilah aku menjadi seorang dari (shahabat) 


Fa 2 
Anshar. | Leg 3G: IE 
Dan seandainya orang-orang itu menempuh di suatu lembah dan (shaha- 


bat) Anshar menempuh suatu lembah --atau lereng gunung-- pastilah aku Slaga $$ Sera Yat 


8 AL AA, "J Aga . tg ge Aa “ls 
menempuh lembah Anshar --atau lereng gunung yang ditempuh Ans- daa Tan 
har--" 


Oyr. Pajang Gas AY. AA AAS 5 

an AGS 0-1 ra ai “ SA 

BE “Wp sasa tap 

SA ap AAN Gaga mena ASIA) NAS Haa 
2 Una KAN ENDE 


AI AAN, 


AIO PN LI AA yh A 
: “LX -" 
4 Naa S0 Yan K3 PE 
6871. Dari Abdullah ibn Zaid, dari Nabi saw., beliau bersabda: “ 


$ 1 rd ag 
"Seandainya tidak ada hijrah, pastilah aku menjadi seorang dari Anshar. pe PPA 3 ai 2 KY pra su Ia 
Dan seandainya orang-orang menempuh suatu lembah atau lereng (di | bo: - 


unun stilah aku menempuh lembah Anshar dan lerengnya". | ASAP 77 
una na 4 2 se AA 29 dna Pen # PPA e KY 
san 
. 


BA ESA Ae Dana 


“- 


354 355 


20 
“ P, 
PT SA 

.. 


Dan firman Allah Ta'ala: "Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di 
antara mereka, beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka 
tentang Agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila 
mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga 
dirinya". (9/Al-Taubah 122). : 

“Dan seorang laki-laki (bisa) disebut satu Se (thaa-ifah), ka- 
rena firman Allah Ta'ala: "Dan jika ada dua golongan dari orang-orang 
mukmin berperang (bunuh-membunuh)....". (49/Al- Hujurat 9). 

Maka apabila dua orang laki-laki bunuh-membunuh, maka termasuk da- 
lam makna ayat tersebut. Karena firman Allah Ta'ala: "Jika datang ke- 
padamu orang fasik membawa berita, maka periksalah dengan teliti..." 
(49/A1-Hujurat 6). 

Dan bagaimana Nabi saw. mengutus para pejabat (amir), seorang demi 
seorang. Maka apabila seorang dari mereka lupa maka di kembalikan ke- 
pada Al-Sunnah (perjalanan hidup Nabi, yang mencakup hukum wajib, 
sunah dan lainnya). 


agnes CE pp SEANY 

Dies Bean Kanak 
SEA Aa Kendal ga Gg AI 
FUN AMAN 
AAN TAN AL Water 
YNA NAN ah Se kan T 
AN SAN 25 Pas an 


356 


6872. Dari Malik ibn Al-Huwairits, dia berkata: Kami datang (ber- 
kunjung) kepada Nabi saw. sedang kami pemuda-pemuda yang ber- 
dekatan (setingkat dalam usia, dalam gira-ah atau dalam ilmu), lalu kami 
bermukim di hadirat beliau dua puluh hari dan adalah Rasulullah saw. 
lemah lembut. Ketika beliau menyangka bahwa sesungguhnya kami 
menginginkan --atau: merindukan-- keluarga kami, beliau bertanya ke- 
pada kami tentang orang-orang yang kami tinggalkan sesudah kami, ma- 
ka kami mengkhabarkan(nya) kepada beliau. Beliau bersabda: "Kembali- 
lah kepada keluarga kalian. Bermukimlah pada mereka,  ajarkanlah 
(syariat Islam) kepada mereka dan perintahkanlah kepada mereka (untuk 
melaksanakan perintah dan menjauhi larangan)". 

Malik ibn Al-Huwairts menuturkan beberapa perkara yang aku hapal 
atau tidak hapal padanya, (dan di antara yang dihapalnya adalah sabda 
beliau saw.): "Dan shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sha- 


at. Maka apabila (waktu) shalat telah tiba, maka seorang dari kalian hen- 


daklah menyerukan adzan untuk kalian dan hendaklah orang yang lebih 
besar (dalam keutamaan, atau dalam usia ketika sama berkeutamaan) di 


.antara kalian mengimami kalian". 


AND OA APA TA paman ee ANVY 
Mba ALI Sa 
SE ix We UK AND Sat) 


ea bat aa 


ME En OI EA ana 
AA) 


6873. Dari Ibnu Mas'ud, dia berkata: Rasulullah saw. Berani: 
"Sungguh adzannya Bilal tidaklah mencegah seorang dari kamu untuk 
(makan) sahurnya. Karena sesungguhnya ja adzan --atau beliau bersabda: 
menyeru-- di malam hari untuk mengembalikan (tidur sebentar) orang 
yang shalat malam dari kamu dan untuk membangunkan orang yang tidur 
dari kamu (untuk persiapan shalat). Dan tidaklah fajar itu nampak demi- 
kian (memanjang, tidak menyebar, yang merupakan fajar dusta) --dan 


357 


Yahya (ibn Sa'id Al-Oaththan) mengumpulkan dua tapak tangannya--- 
hingga fajar itu nampak demikian (memanjang dari kanan-kiri dan 
menyebar)", dan Yahya membentangkan dua jarinya, dua telunjuk. 


JA 


BSK AN 


Anak, 33 naa 
#37 vef-ra z- 
SANA RA on 


6874. Dari Abdullah ibnu Umar ra., dari Nabi saw., beliau bersabda: 
"Sesungguhnya Bilal menyeru (adzan) di malam hari, maka makanlah 
dan minumlah hingga putra Ummi Maktum menyeru (adzan)". 


SAI aa Pedia yg 
$ TISU IIS: SE UG 
2 maa see LJ ae Tebal cakar BEI NG 


16875. Dari Abdullah (ibnu Mas'ud), dia berkata: Nabi saw. bersama 
kami (menjadi imam) shalat Zhuhur lima (rakaat), maka ditanyakan, 
"Apakah ditambah (satu rakaat) dalam shalat ini?". 

Beliau bersabda: "Apakah (pertanyaanmu) itu?" 
Mereka berkata: "Engkau shalat lima rakaat". Maka beliau sujud (sahwi) 
dua kali sujud sesudah salam. 


SERA Kaur AAA 
3 Aga Ad tea: Baal 
KA ANA: $ PAN SKAJAS Sekaa A5, 


- 


358 


KAA Ma AN 8. 


Dg Andani Pa ap 


6876. Dari Abu Hurairah, bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. 
beranjak dari dua (rakaat) dalam shalat Maghrib (atau Isya”), lalu 
dzulyadain (orang yang dua tangannya panjang) berkata kepada beliau: 
"Apakah shalat itu diringkas (gashar), wahai Rasulullah, ataukah engkau 
lupa?" 

Maka beliau bersabda: "Apakah dzulyadain benar?". 

Maka orang-orang menjawab: "Ya (dia benar)". Lalu Rasulullah saw. 
berdiri maka beliau shalat dua rakaat yang lain, kemudian beliau salam, 
kemudian beliau bertakbir (mengucapkan Allaahu akbar), kemudian 
beliau sujud sepadan sujud beliau (dalam shalat), kemudian beliau Meng, 
angkat (dari sujud itu kemudian beliau salam). : 


.g0 mad 
KABAG ASN Feralane LVV 
PN Je Ad 
Sanata “cai SN 2 ay AAN 
B- 12 1 Dan | 
LIA MA la 
, Es La 
& IG ne EN ha TAGAR 
SAI 
6877. Dari Abdullah ibnu Umar, dia berkata: Ketika orang-orang di 
Ouba' dalam shalat Shubuh, tiba-tiba datang kepada mereka orang yang 
datang (Abbad bin Basyar), maka ia berkata: "Sesungguhnya Rasulullah 


saw. diturunkan Our'an kepada beliau pada malam ini (yakni firman 
Allah Ta'ala: "Sungguh Kami sering melihat mukamu menengadah ke 


359 


langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kami 
sukai..." (2/Al-Bagarah 144). Dan sungguh beliau telah diperintah untuk 
menghadap ke Ka'bah, maka menghadaplah ke sana!". Dan adalah wajah 


mereka. (sedang menghadap) ke Syam, maka mereka berputar (untuk 
menghadap) ke Ka'bah. | 


Pai AAN ATA NYA CI Jasa IVA 
Pekat “Tel Lal Urat Kai aa NN Kabah Ka 


Bee anta 
KN Are Ielkeg La ena 


A5) 


TN ENAK Aan HN CAP 
GEA eta Ea - 3 
Ana ea Naa 
PI ANN La ENYA TAN 
APA 
6878. Dari Al-Bara” (bin 'Azib), dia berkata: Ketika Rasulullah 


saw. tiba di Madinah, beliau shalat menghadap ke arah Baitul Magdis 


(selama) 16/17 bulan, sedangkan beliau menyukai dihadapkan ke Ka'bah. 
Maka Allah Ta'ala menurunkan: 


ME ED In AS S8 


Maka beliau dihadapkan ke arah Kiblat (Ka'bah). Dan seorang laki-laki 
shalat Ashar bersama beliau (di Madinah), kemudian ia keluar dan lewat 
pada suatu kaum dari shahabat Anshar, maka ia berkata: "Ia (dimaksud 


360 


dirinya) bersaksi bahwa sesungguhnya ia shalat (Ashar) bersama Nabi 
saw., maka sesungguhnya beliau telah dihadapkan ke Ka'bah", maka 
mereka berpaling (berbelok) di saat mereka ruku' dalam shalat Ashar. 


sa Hans a ANA 
Ora Garang CN, 
na 2aeh! EN N WA AA an mena 


TA Ye 


“6, ag HA Ada 


» TES Ad Ai 


6879. Dari Anas bin Malik ra., dia berkata: Adalah aku memberi. 
minum kepada Abu Thalhah Al-Anshari, Abu Ubaidah Al-Jarrah dan 
Ubay ibn Ka'b, dengan minuman dari kurma yang diremuk, lalu datang 
kepada mereka orang yang datang, maka ia (yang datang) berkata: 
"Sesungguhnya khamr itu benar-benar telah diharamkan". ' 

Abu Thalhah berkata: "Hai Anas, berdirilah pada gentong (tempat mi- 
numan) itu, pecahlah!". 

Arnias berkata: Maka aku berdiri pada lesung kami, maka aku memukul- 
nya pada bawahnya hingga lesung itu pecah. 


23. .. Can kaP Jaka 
SYIS Kana ah Anda 29 
mp1 pra CIA, Pa IN 
1 Dsiyas mua IKA 
Lara SE Kera TEAM Ng 2 | 
& AGAN Sad Kuota At 

6880. Dari Hudzaifah (ibn At- Yaman), | bahwa sesungguhnya Nabi 
saw. bersabda kepada penduduk Najran (negeri di Yaman, di mana me- 


reka minta dikirim orang laki-laki yang dipercaya): "Sungguh aku akan 
mengutus kepada kamu, seorang laki-laki yang pera sebenar-benar 


dipercaya". 


361 


Maka para shahabat Nabi saw. mengintai (berharap predikat) "dipercaya", 
lalu beliau saw. mengutus Abu Ubaidah (ibn Al- Jarrah). 


KELANA GAN 5S INI 
"Ja 1 ata 


Gan ata et, p: a. - 
1 Enaso LAN oleh An al LAN 


6881. Dari Anas (ibn Malik) ra., Nabi saw. bersabda: "Pada setiap 


umat adalah orang yang dipercaya (amin), dan orang yang dipercaya 
(pada) umat ini adalah Abu Ubaidah (ibn Al-Jarrah)". . 


aa eh MN BII 2 1 
MANA 5 BERANI Go F5 AM 
LAI Aa Ape NIK pPLIL TT 
Opa asin daan make NA Sad ay CAN 


Jaana uni aga SEA Goa Piya 
03 


JI AGS an ma Pad 
814 TA ASEAN Aoadil 


6882. Dari Umar ra., dia berkata: Dan adalah seorang laki-laki dari 
Anshar apabila absen dari (majlis) Rasulullah saw. sedang aku hadir di 
hadirat beliau, maka aku mendatanginya dengan membawa apa. yang 
didapatkan dari Rasulullah saw., dan apabila aku absen dari Rasulullah 
saw. sedang ia hadir maka ia datang kepadaku dengan membawa apa 
yang didapatkan dari Rasulullah saw. | 


| KIDS Ce aeiya AMAN 


Pai 1. 


Pd , Se ATA UN a 9 "nara AL LA 
WA asi: JB LABA Is ERA Sat Lan 


1 2 Pb A9 ... LA Td AI, TT 
YAA NA Ep SAS NG | 


362 


MEN Cena ga 
AKUN Na 2 LA ra AA 
NE AB RA EGA 

2 AN ANA AL ILELI 


6883. Dari Ali ra.: Bahwa sesungguhnya Nabi saw. mengirim pa- 
sukan dan mengangkat seorang laki-laki (Abdullah ibn Hudzafah) men- 
jadi pemimpin terhadap mereka. Lalu dia menyalakan api, dan dia 
berkata: "Masuklah ke (dalam) api itu!". Maka mereka berkehendak me- 
masukinya, dan orang-orang yang lain berkata: "Sungguh kami ini adalah 
lari dari api!". Lalu mereka menuturkan (demikian itu) kepada Nabi saw., 
maka dia berkata kepada orang-orang yang berkehendak memasukinya: 
"Seandainya mereka memasukinya maka mereka tidak lepas-lepas dari- 
nya sampai hari kiamat", dan beliau bersabda kepada orang-orang yang 
lain (yang tidak berkehendak masuk api): "Tidaklah kepatuhan itu pada 
kemaksiatan. Sesungguhnya kepatuhan hanyalah pada yang baik 
(ma'ruf)". 


CAN ea Ka du 


TAN ie AN SBS AMA 
Ng La SB NN Sa AB 233 
IN Kp JB Kai Al PER yaa 


KANAN GIE KALA Adi 
Abe Ag ang, 5 ga NT, NT AN datar 
Lag ANE Cara Na SL J3 J3 A9 


NN ta era PLATE Togo 2.7. , 
SIS DUA IS AA 


PN cadar 2g LE 0G SN Plat 
ANN AA 2119 ANN So Ole 3G 


- 


- 


NP ta AKI 
MN NKAK IS Nan ene 
BAN aa Neta 


Ab ama Ata 2 aa aa 5 


SEA CR: A KSAU aya 
#GEpISK 


Ge 


6884. Dari Abu Hurairah, dia berkata: Ketika kami di. hadapan 


alah DUNETANS93:3 Pangan 


Es Kapan LEK 
» Ska al | 


BAB 


NABI MENGIRIM AL-ZUBAIR SENDIRIAN SEBAGAI 
... PENDAHULU (MATA-MATA) 


SAE SS Bd Here AMO 


sang 9255 ad 2 san .. 
Da aan Gets Na Kanya $ Ak 2 
Rasulullah saw. (di masjid) tiba-tiba seorang laki-laki dari kaum dusun 
(a'rab) berdiri, lalu ia berkata: "Wahai Rasulullah, putuskanlah kepadaku 


Sea y Da -) 
G SANA 3g FN SE Dara RAN G3 
dengan Kitab Allah". Maka lawannya berdiri, maka ia berkata: "Benar 


| 

dia, wahai Rasulullah, putuskanlah kepadanya dengan Kitab Allah dan KG P9. 323 
perkenankanlah kepadaku..." Maka Nabi saw. bersabda kepadanya 
(orang ke dua ini): "Katakanlah!" Maka ia berkata (melanjutkan): "Se- 
'sungguhnya anakku dulu menjadi buruh kepada (orang laki-laki) ini, lalu 
ia (anakku) menzinai istrinya, maka orang-orang mengkhabarkan kepada- 
ku bahwa sesungguhnya atas anakku adalah (hukum) rajam, maka aku 
menebusnya dengan 100 ekor kambing dan seorang budak perempuan. 
Kemudian aku bertanya kepada orang-orang berilmu maka mereka mem- 
beritakan kepadaku bahwa sesungguhnya atas istrinya adalah rajam dan 
aeunpguhnya atas anakku hanyalah 100 kali cambuk dan diasingkan satu 


aa KAA EN SEANYALI 


Maka beliau bersabda: "Demi Dzat, dimana jiwaku berada di tangan- ( 0y'» 533 P Kah “in 
"SU. Nasrul 
Ll td 


6885. Dari Jabir bin Abdullah, dia berkata: Nabi saw. menyeru 
orang-orang pada hari Khandag maka Al-Zubair yang memenuhi seruan 
itu, kemudian beliau menyeru mereka maka Al-Zubair yang memenuhi 
seruan itu. Maka beliau bersabda: "Setiap nabi mempunyai kawan setia 
(hawari) dan kawan setiaku adalah Al-Zubair (ibn Al-Awwam)". 


Nya, pastilah aku memutuskan di antara kamu berdua dengan Kitab : 
Allah. Adapun budak perempuan dan (100 ekor) kambing, maka kembali- 2 


kanlah itu, dan adapun anakmu maka atasnya adalah 100 kali cambuk O & P Pe bs FP : 
dan diasingkan satu tahun. Dan adapun kamu, hai Unais--orang laki-laki atik Pj . - 9 Bj 2 aj 

dari Aslam--maka pergilah kepada istri orang ini, apabila dia (perempuan 

itu) mengaku (berzina) maka rajamlah dia". Lalu Unais pergi kepada pe- BAB 

rempuan itu, maka ia mengaku, maka Unais merajamnya. | FIRMAN ALLAH TA'ALA: "... JANGANLAH KAMU 
364 : 365 


MEMASUKI RUMAH-RUMAH NABI KECUALI BILA KA- 
MU DIIZINKAN ...". (33/Al-Ahzab 53) 


Maka apabila seorang telah mengizinkan kepadanya maka boleh: 
(masuk). 


Hn kaga TI SAN AAA 
SAE Pn eA di bas 3 UBS 
1g " Tan 2 NN ICA. 0S -Na) gery 

3 aa nh KA Ia ai 
AN DRA KA naa 


GTA 
& 4S 
. ( 


. (IG 


6886. Dari Abu Musa (Al-Asy'ari), bahwa sesungguhnya Nabi saw. | 
| masuk kebun dan beliau memerintahkan aku untuk menjaga pintu. Lalu 
| seorang laki-laki datang minta izin, maka beliau bersabda : "Izinkanlah ia 

(masuk), dan sampaikanlah kabar gembira kepadanya dengan surga", 
maka ternyata Abu Bakar. Kemudian datanglah Umar, maka beliau ber- 
sabda: "Izinkanlah ia, dan gembirakanlah ia dengan surga". Kemudian 
datanglah Utsman, maka beliau bersabda: "Izinkanlah ia, dan gembira- 
kanlah ia dengan surga". 


Ada 2 Gerran JERSANT Pnp “WV 
Jina sae App PEIKY GI GA 

Kaya 2laag Na NE 2g 

ain BA £ 

16887, Dari Umar (Ibnu Khaththab) ra, dia berkata: Aku datang, maka 


366 5 


| ternyata Rasulullah saw. di dalam kamar beliau dan seorang budak hitam 
“milik Rasulullah saw. di atas kepala tangga (pintu), maka aku berkata 
(kepadanya): "Katakanlah (kepada Rasulullah), ini Umar ibn Khathab", 
maka beliau mengizinkan FpaSU 


KTNA SANA 
. NYA pr YA 


BAB 


PARA PEMIMPIN DAN UTUSAN YANG DIUTUS NABI 
SAW. SEORANG DEMI SEORANG. 


aa ea AS 
Si P3 SAR Ie Sani 


Dan Ibnu Abbas berkata: Nabi saw. mengutus Dihyah Al-Kalbi dengan 
(membawa) surat beliau kepada pembesar Busra untuk disampaikan Ke 
pada Kaisar (Raja Rumawi). 


SI pa Sosesnat s3 MN 
“5 45338, TSS, EK, aa 
| Pe AL GIA jare NE Ah Aek Me 
ii Paya ena gn At 13 


367 


: TAI BN data bea nyaa 
1 II Pul kagaleat) ia, 
: .- 

' 6888. Dari Abdullah ibnu Abbas, bahwa sesungguhnya Rasulullah 
saw. mengutus (Abdullah Ibnu Hudzafah) dengan membawa surat beliau 
kepada Kisra (Abrowez bin Hurmuz), maka beliau memerintahkan ke- 
padanya untuk menerimakan (Surat) itu kepada pembesar Bahrain (Al- 
Mundzir bin Sawa), di mana pembesar Bahrain ini (supaya) menyampai- 
. kannya kepada Kisra (Raja Parsi). 

Setelah Kisra membacanya maka dia menyabik-nyabiknya - Maka aku 
menyangka bahwa sesungguhnya (Sa'd) ibn Al-Musayyab berkata: -Maka 


Rasulullah saw. berdoa melaknat terhadap mereka (Kisra dan bangsanya) . 


supaya mereka dicabik-cabik dengan sebenar-benar dicabik-cabik. (Dan 
terbukti doa beliau itu dengan keruntuhan mereka secara total di masa 
Khalifah Umar ibn Khathab). | 


as AA ata Ble LN ika ANA 
AIGOAA 3 Na 
Dias Am nh 3 - KATA Aa 20 


saka 


Pa 


6889. Dan Salamah ibn Al-Akwa”, bahwa sesungguhnya Rasulullah 
saw. bersabda kepada seorang laki-laki dari Aslam: "Serukanlah di te- 


ngah kaummu -atau beliau bersabda: ditengah orang-orang- pada hari 
Asyura: "Sesungguhnya siapa yang makan (pada awal hari Asyura) maka 
hendaklah ia menyempurnakan (menahan makan dan sesuatu yang mem- 
batalkan puasa) selebih hari itu dan siapa yang belum makan maka hen- 
daklah ia berpuasa". | 


AAN ah 23 
2. NY PA BAGAN Baal 
BAB  Spga 


WASIAT NABI SAW. KEPADA UTUSAN-UTUSAN BANGSA 
ARAB UNTUK MENYAMPAIKAN KEPADA ORANG- 
ORANG DI BELAKANG MEREKA. Hadits di sampaikan oleh 
Malik ibn Al-Huwairits 


pr Je DA es S6 Jis TIA AAA, 
jan alat Banana BA -. 

PENA Aa Ha JB ARI KARG 
peran BA Nala Gn, Gaga 
Ga. binasa ARE 3 A3 aa 
INA Aap: Se 
AAA agan 3 GnBeseslajea 
PELAN VAN YUL E 
AG SN MEN aa ANA Ca aki gn 
KAS BA SAN Ga takar 


Pad 


HN NE Ag TA 22 


369 


- 1. PR) 
2 Siah 

6890. Dari Abi Jamrah, dia berkata: Adalah Ibnu Abbas memper- 
kenankan aku duduk di atas dipannya, lalu dia berkata: Sesungguhnya 
utusan Abdul Oais ketika berkunjung kepada Rasulullah saw., beliau 
bersabda (kepada mereka): "Siapakah utusan (ini)? 
Mereka menjawab: "(Kami adalah kabilah) Rabi'ah (ibn Nizar ibn Ma'dd 
ibn ' Adnan)" 
Beliau bersabda: "Selamat datang utusan dan Kan, dalam keadaan tidak 
terhina dan tidak kecewa". 
Mereka berkata: Wahai Rasulullah, sungguh di antara kami dan engkau 
terdapat orang-orang kafir Mudhar (yang berdiam di Bahrain dan 


sekitarnya), perintahlah kepada kami dengan suatu perintah yang dapat 


memasukkan kami ke surga dan untuk kami khabarkan kepada orang- 
orang dibelakang kami (Yang ditinggalkan di negeri mereka)". Lalu 
mereka bertanya tentang minuman. Maka beliau melarang mereka ter- 
hadap empat perkara dan memerintahkan mereka dengan empat perkara. 
Beliau memerintahkan mereka dengan iman kepada Allah. Beliau ber- 
sabda: "Adakah kamu tahu apakah iman kepada Allah?". Mereka berkata: 
"Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui".- Beliau bersabda: "(lalah) 
bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah, Maha Esa 
lagi tiada sekutu bagiNya dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan 
Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, -dan aku menyangka pada 
hadits ini terdapat- puasa Ramadhan dan kamu menyerahkan seperlima 
dari ghanimah. Dan beliau melarang mereka terhadap (pembikinan 
minuman keras di) buah labu, (sebangsa) guci, wadah yang 'diter dan 
batang pohon yang berlobang -dan kadang beliau bersabda: wadah yang 
dicat-" 

Beliau bersabda: "Jagalah itu dan. sampaikanlah itu kepada orang-orang 
di belakang kamu". 


5 Bah 


HADITS OLEH SEORANG PEREMPUAN (ADAKAH DI- 
AMALKAN) 


Pp 


Sisa SI (IJEJE ANA UU 


370" 


LAS Kanak East kaga IA 
Pan Se Tapi Sape peeL Hen 
ea HASAN 52 
. sana 13 : aa 7 : SAN Aa 
MANIA da Gama ya SS 
JASA Jati MERK A3 25) 
PK ENI di ATA Hai, ir Pn 
: DANA bi 9A19 


6891. Dari Taubah Al-Anbari, dia berkata: Al-Sya'bai berkata ke- 
padaku: "Adakah kamu melihat haditsnya Al-Hasan (Al-Baskri), dari 
Nabi saw.?", dan aku bermajlis pada Ibnu Umar hampir dua -atau satu 
setengah- tahun, maka, aku tidak mendengar dia meriwayatkan dari Nabi 
saw., selain ini: dia berkata: Adakah para shahabat Nabi saw., termasuk 
mereka adalah Sa'd (ibn Abi Waggash), mereka beranjak memakan pada 
daging, lalu seorang perempuan dari sebagian istri-istri Nabi saw. berseru 
kepada mereka bahwa (daging) itu adalah daging biawak. Maka mereka 
menahan (dari makan). Maka Rasulullah saw. bersabda: "Makanlah, 
maka sesungguhnya (daging) itu halal, -atau beliau bersabda: tidak apa- 
apa dengan (daging) itu- tetapi (biawak) itu bukan (kebiasaan) dari 
makananku". 3 


371 


MENPIILA 
SEN SEN LAN LE 


KITAB 


TENTANG BERPEGANG TEGUH KEPADA AL GUR'AN 
DAN HADITS 


L aa Pen ae Ae 13 Sa 53 bc UN 
Ka an 


5 “3G 


Ca 
Ra, - ” 
2 Ketan 9 ket Kesan 22 
ad wae ata 3S, UI NP : :Y 
j5 GOA KMR aa ATA Akar anne. : 
add. Perta Led, . 
“ 
2 AnPrena 33 reog PEAGA (ts 
6892. Dari Tharig bin Syihab, dia berkata: "Pernah seorang lelaki 
Yahudi berkata kepada Umar: "Wahai Amirul mukminin, kalau saja ayat 
ini diturunkan kepadaku: "Pada hari ini telah Aku sempurnakan untuk 
kamu agamamu, dan telah Aku cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah 
Aku ridhai Islam itu jadi agama bagimu", niscaya hari itu aku jadikan 


sebagai hari Raya". Umar berkata: "Sesungguhnya aku tahu kapan ayat 
itu turun, Las itu turun pada hari Arafah tepatnya pada hari Jum'at". 


NATA Hail Ps RAP Ya 5 Ags Ane 


L ANA PaaNa ga ENG 


372 


Tadi EME EKA HE 


Pa ym Kigndedi 
RENANG Be KI 
2 ana 2 


6893. Dari Anas bin Malik, sesungguhnya dia pernah mendengar 
Umar pada pagi itu, ketika orang-orang Islam membait Abu Bakar, dan 
Umar berada di atas mimbar Rasulullah saw. minta kesaksian sebelum 
Abu Bakar. Umar lantas berkata: "Seterusnya (Amma Ba'du), maka 
Allah telah memilih untuk Rasul-Nya saw. sesuatu yang ada pada dirinya 
atas sesuatu yang ada pada diri kalian. Ini adalah kitab yang dengannya 
Allah telah menunjukkan Rasul kalian. Maka pegangilah ia tentu kalian 
akan mendapat petunjuk. Dan sejatinya dengannya Allah telah me- 
nunjukkan Rasul-Nya". 


0 IN s5 Hn GLASS ta 
AE NI GIA LELE ES ye Mt 
Lg | -. PI ” Led — 
Ll en KP ? je VI Jlag F3 
6894. Dari Ibnu Abbas, dia berkata: "Nabi saw. pernah menempel- 


kan Al Our'an padaku. Lalu beliau berdo'a: "Ya Allah, ajarilah i ia Al 
Our'an". 


NE Pa: AAU Piala » IMO 
Pe Aa "JA ag An 
Kapal aa 
6895. Dari Abu Barzah, dia Gn "Sesungguhnya ai men- 


cukupi atau telah mengangkat kalian dengan Islam dan dengan Mu- 
hammad saw.". 


DNA 3 An NAS SAM 


373 


KENA RAN pai IN GA 
, pena Ea 


tebatatp” 


6896. Dari Abdullah bin Dinar, sesungguhnya Abdullah bin Umar 
pernah berkirim surat kepada Abdul Malik bin Marwan yang isinya 
ucapan bai'at "Dengan ini aku mengakui kamu. Aku akan tunduk dan 
patuh sesuai dengan sunnah Allah dan sunnah Rasul-Nya dalam hal yang 
aku mampui". 


SS AN Toga Yth 


TENTANG SABDA NABI SAW.: "AKU DIUTUS DENGAN 
KATA-KATA YANG SINGKAT TAPI PADAT ISINYA. 


If SEREH Iisa 
2 YA Ina Tati Hp Coae 
— IS eri sb BUSA 
an aa 3 NAN pen 
TANPA PERAN AA 


Mp3 


6897. Dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Rasulullah saw. 
bersabda: "Aku diutus dengan kata-kata yang singkat tapi padat isinya. Aku 


374 


ditolong dalam waktu krisis. Dan ketika aku tidur aku melihat kepada 

diriku diberi kunci-kuncinya gudang-gudang bumi ini. Kunci-kunci terse- 

but diletakkan di dalam tanganku". 
Abu Hurairah berkomentar: "Rasulullah saw. telah pergi untuk se-- 


Jama-lamanya. Sementara kalian merancukan kata-kata tersebut". 


EN APBN 
daa, PAN: ASI ge BAG 
AN Na 3 gag 
LAN Ga MAT BA ATB 


6898. Dari Abu Hurairah, dari Nabi saw. Beliau bersabda: "Tidak 
ada dari Nabi-nabi itu seorang Nabipun, kecuali dia diberi tanda-tanda 
kebesaran, yaitu hujjah yang harus diimani atau hujjah yang harus 
diimani oleh manusia. Sejatinya yang diberikan kepadaku adalah berupa 


wahyu yang Allah telah mewahyukannya kepadaku. Maka aku berharap 


aku menjadi yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat kelak". 


Aa Jala ef as Yi 
klan: JERUP Kena AA 
APAKAN 


| MENGIKUTI SUNNAH-SUNNAH RASULULLAH SAW. DAN 
FIRMAN ALLAH TA'ALA: "DAN JADIKANLAH KAMI 
IMAM BAGI ORANG-ORANG YANG BERTAKWA". 


dm RA Dela: ALAN SI AA 


375 


VIEA MESIN BAE akan son 
SEA NA ga Nana en 
BASA Sa SE, Jas 5 


. 


$ Es 


6899. Dari Abu Wa-il dia berkata: "Aku duduk di samping Syaibah 


di dalam masjid ini". Syaibah berkata: "Umar pernah duduk di sampin- 


gku di tempat duduk ini". Umar lalu berkata: "Aku bermaksud tidak akan 
meninggalkan dalam urusan ini yang kuning dan yang putih, kecuali aku 
akan membagikannya di antara orang-orang Islam". Aku berkata: "Anda 
tidak mungkin bisa melaksanakan". Umar bertanya: "Kenapa?". Aku ja- 
wab: "Kedua teman Anda belum pernah melakukannya". Umar berkata: 
"Keduanya adalah bagaikan cermin yang bisa diikuti jejaknya". 


a Jeans ATA AAN SAE POT 1. 
KA IAIN Sa TERUS 1 
NN EN GA DN SA AKA 

6900. Dari Hudzaifah, dia berkata: "Rasulullah saw. bersabda: "Se- 


sungguhnya amanat itu turun dari langit di dalam lubuk hati para pe- 


mimpin. Dan Al Our'an telah turun. Mereka membaca Al Our'an dan 
mengetahui As-sunnah". 


ya FE Mun arah Tablaragaan 
pa NA IE ng Lesto sai 


376 


- 


8S A1 ap 9-3 sa 
Pa AAN ENI MANA WA az 


6901. Dari Abdullah, dia berkata: "Sesungguhnya sebaik-baiknya 
percakapan "adalah kitab Allah. Dan sebaik-baik petunjuk adalah pc- 
tunjuknya Muhammad saw. Seburuk-buruknya urusan adalah hal-hal 
yang baru. Dan sesungguhnya yang dijanjikan kepada kalian tentu akan 
datang dan kalian tidak akan bisa melemahkannya". 

PEP TAN Con D1 


37 4 An 
KESESIE Hana: 1Y 


Kara 5: SE diha 


6902. Dari Abu Hurairah dan Zaid bin khalid, mereka berkata: 
"Kami pernah berada di samping Nabi saw. Beliau bersabda: "Sungguh 
aku akan memberi keputusan kepada mereka berdua dengan kitab Allah". 


ala DIAN 3 Keenan. 1 
desa YA Ap. Ny era 
EA BE JAE Sl pes 


a29 
2 ina 
6903. Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: 
"Seluruh umatku akan masuk sorga kecuali orang yang tidak mau". 
Mereka bertanya: "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang tidak mau 
itu?" Beliau bersabda: "Barangsiapa yang taat kepadaku tentu dia akan 


masuk sorga. Dan barangsiapa yang durhaka kepadaku itulah orang yang 
tidak mau". 


INN kan Dk ebeg alasan “4 
,31 & J3. Fe &5 4 Lamo) yan TEA 


DD, 


na OLI SIN Ie A1 Sa 13 2 
TAB KADI IG, IG BEI SI 
- 


2820 0R KN 3 


KAA ARI ISA Hb 

SEL NIM AN LA Ai 
rem keamanan alga Jas 3 
an SEN Sia AS SEGI 


#. 


NS NE 
en pnp KENA aa 
Pan ester 


Pn Karan 


Aa pt apa Gea sena 


6904. Dari Jabir bin Abdullah, dia berkata: "Para malaikat datang 
kepada Nabi saw. ketika beliau sedang tidur. Di antara para malaikat ber- 
kata: "Sesungguhnya beliau sedang tidur". Di antara para malaikat yang 
lain berkata: "Sesungguhnya matanya tidur, sementara hatinya terjaga". 
Para malaikat berkata: "Sesungguhnya untuk sahabat kalian ini terdapat 
suatu perumpamaan. Maka buatlah suatu perumpamaan untuknya". Di 
antara para malaikat berkata: "Sesungguhnya beliau tidur". Di antara para 
malaikat yang lain berkata: "Sesungguhnya matanya tidur, sementara 
hatinya terjaga". Para malaikat berkata: "Perumpamaan beliau adalah se- 
perti seorang lelaki yang membangun sebuah rumah. Dan beliau meng- 


378 


adakan jamuan di dalam rumah tersebut serta menyuruh seorang 
pengundang. Maka barangsiapa yang memenuhi ajakan pengundang itu 
tentu dia akan masuk rumah tersebut dan akan menikmati jamuannya. 
Dan barangsiapa yang tidak memenuhi ajakan pengundang itu tentu dia 
tidak akan masuk rumah tersebut dan tidak akan menikmati jamuannya". 
Para malaikat berkata: "Jelaskanlah masalah itu kepada beliau, agar be- 
liau mengetahuinya". Maka di antara para malaikat berkata: "Sesungguh- 
nya beliau sedang tidur". Dan di antara para malaikat yang lain berkata: 
"Sesungguhnya matanya tidur, sementara hatinya terjaga". Para malaikat 
berkata: "Maka sebuah rumah tersebut diumpamakan sorga dan pengun- 
dangnya diumpamakan Muhammad saw. Jadi barangsiapa tunduk kepada 
Muhammad saw. berarti dia telah tunduk kepada Allah. Dan barangsiapa 
durhaka kepada Muhammad saw. berarti dia telah (pula) durhaka kepada 
Allah. Dan Muhammad saw. adalah seorang yang istimewa di antara 
manusia". 


er KEGEN NAN EA JERES 22NA0 
Ye KERIS ee Ke Op ts 


6905. Dari Hudzaifah, dia berkata: "Wahai orang-orang yang fasih 
bacaannya, tetaplah kalian pada jalan yang benar, tentu kalian akan men- 
dahului dengan jarak yang sangat jauh, Jika kalian menoleh ke kanan dan 
ke kiri niscaya kalian akan sesat, sesat yang sangat jauh". 


Le aed SIA ar Sana 
BIJB ES RU 
nga Nda 

| 


Aan pgn rana: ASI 


Le AJA BBW AN Ba 3 LAI 
AA HP OA 33 


379 


Jab ina LAND Ng A3 LA SD 
PERAK aga 


#S- 
v Salin 


6906. Dari Abu Musa, dari Nabi saw. Beliau bersabda: "Sesungguh- 
nya perumpamaanku dan perumpamaannya missi yang telah dikirim 
Allah kepadaku, adalah seperti seorang lelaki yang mendatangi seke- 
lompok kaum seraya berkata: "Wahai kaumku, sesungguhnya aku telah 
melihat sebuah pasukan dengan mata kepalaku sendiri. Dan sesungguh- 
nya diriku adalah seorang yang memberi peringatan yang tulus: maka 
utamakanlah keselamatan. Kemudian ada sekelompok -kaumnya yang 
tunduk kepadanya, mereka semalam suntuk berjalan mengungsi tanpa 
terburu-buru,-maka akhirnya mereka selamat. Dan ada sekelompok dari 
kaumnya yang mendustakan, mereka tetap berada di tempat tinggalnya, 


di pagi harinya pasukan tersebut menyerang dan membinasakan mereka. 


Itulah perumpamaan orang yang tunduk kepadaku, dia mengikuti ke- 
benaran yang aku bawa. Serta perumpamaan orang yang durhaka ke- 
padaku dan dia mendustakan kebenaran yang aku bawa". 


ASN ISAT BE2 Ice. 
aa ak re Bara 
1508 ANAK KAN 2 

SA Setia Page 

Bada LAN TE UN GA 

Pe EN AT EPA PA A3 KERAS, 


380. 


Jaga PA MAA TAU bip 


- 


“1 al Jaan INA DI 2 Kaban Lapan 
Sai Aya BE aa 
JA KI ES SG Hidasu 


132 aan 


6907. Dari Abu Hurairah, dia berkata: "Ketika Rasulullah saw. telah 
wafat, Abu Bakar diangkat menjadi khalifah setelah wafatnya beliau. Dan 
kafirlah sebagian orang Arab yang menjadi kafir. Umar berkata kepada 
Abu Bakar: "Kenapa Anda mesti memerangi manusia itu? Padahal 
Rasulullah saw. telah bersabda: "Aku diperintah untuk memerangi ma- 
nusia itu, sehingga mereka menyatakan: "Tiada Tuhan selain Allah". 
Maka barangsiapa telah menyatakan: "Tiada Tuhan selain Allah", berarti 
dia telah melindungi harta dan jiwanya dariku, kecuali ada alasannya, 
dan perhitungannya atas Allah". Abu Bakar berkata: "Demi Allah, aku 
akan memeringi orang yang memisahkan antara shalat dengan zakat. 
Sesungguhnya zakat itu adalah haknya harta benda. Demi Allah, bila 
mereka menolak membayar zakat onta dan kambing, yang dulu mereka 
pernah meyerahkannya kepada Rasulullah saw., niscaya aku akan 
memerangi mereka atas dasar penolakannya itu". Umar berkata: "Demi 
Allah, tidak mungkin hal itu terjadi begitu saja, kecuali aku harus yakin 
bahwa Allah telah membuka dadanya Abu Bakar untuk sebuah pe- 
perangan. Sekarang aku tahu bahwa itu adalah kebenaran". 


3 Aa sega - .. 2 » 1 Ah 
pa JELAS 3 ml Bapa SMAN 
, Tr LL 95 1 LA) kot 


ala JA onta Aaj ulah 
HERI, AN Sa gmn en AA 


381 


nga 11 jaga Tya IA Mendengar itu Umar marah, sehingga Umar bermaksud menyerangnya. 
A3 LI Na nya Al-Hur lantas berkata: "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah 
Ta'ala telah berfirman kepada Nabi-Nya saw.: "Hendaknya kamu pe- 


apa “Saga 21, Jas, Bgt K ma'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah 


| dari orang-orang yang bodoh", sesungguhnya (tindakan) ini termasuk 

| 3 ET , Ma bodoh". Demi Allah, ayat tersebut tidak terlintas oleh 

PA aa Pak ANN Ket Tenan Sau Sana Teen Umar Ken La 

| ANN APA en s . yang tergesa-gesa pada kitab Allah". 

| NE AGAN KAS, Nbanuaj ya 9 25 SJ £ Tg Da an 

| (SN 2.3 aa -, R- SA SAS : ea SI al SLewlsnaa 

| Ha Ela Ata bdk aa Tn na 

| Yg , ker TAS BGAB AN PENS pa 2 Ala 

| x AS ASK al An £ “2x3 Ar Net Detak TUP “- 0... 
2 “ADA "RSA Lah aa 25 KE Ea SA ak AA 

Lo dai LIFE Aa ALA KAU 

| : Aa ea | Aa Sia PEKAN II POah 
PL) AO. a11. 43 LA aa . 29 T- dak 

mn in jne A AA an ken ea AN? Allan » 

Kr aRaNP Le dah Ra Sep 

PS AS KL depa M5e 23 ANpaape yang Saka: JE 

HI £ P - aa Pata PP - 2 Man Ha La aa” 234 Maan 

| Man san KA PN SEA SA 

6908. Dari Abdullah bin Abb , dia berkata: "Uyainah bi Ka Teka ANA » 2 1. 
Hisnin bin Erudraitah bil Badr Hata ja A5 “rio Pa KA BA 3 pa stang 
II keponakannya, yaitu Al-Hur bin Oais bin Hisnin, dia termasuk se- 


| kelompok orang yang dekat dengan Umar. Dahulu orang-orang yang Ls an sala kat Ps ag AL 2 Hara 


pandai sebagai teman-teman berkumpul dan teman-teman musyawaroh ea 


AI) Umar, baik mereka generasi tua ataupun generasi muda. Uyainah berkata 7 2 ar ?J - ha ant Pa 

| « , $ La .7 

| kepada keponakannya: "Wahai keponakanku, apakah kamu mempunyai L LE NE gas lada M Ka. sg 

| cara untuk menghadap khalifah sekarang ini?. Cobalah minta izin JI - y) , " 
kepadanya untukku". Dia berkata: "Akan aku coba minta izin buat An- Uc s 3) AN Naa | MN B5 SI al 2) y 
da", Lebih lanjut Ibnu Abbas berkata: "Dia lalu memohon izin untuk 
Uyainah. Ketika masuk dia berkata: "Wahai putra Al-Khaththab, demi AA ea “93 EA aa 


Allah, Anda tidak memberi kepada kami sesuatu yang sangat banyak. 
Dan Anda juga tidak memberi keputusan yang adil di antara kami". 


382 383 


6909. Dari Asma”, putri Abu Bakar, sesungguhnya ia berkata: "Aku 
mendatangi Aisyah saat terjadi gerhana matahari. Orang-orang sama 
berdiri, sedangkan Aisyah berdiri mengerjakan shalat. Aku bertanya: 
"Apa yang dilakukan orang-orang itu?". Aisyah mengisyaratkan tangan- 
nya ke arah langit seraya berucap: "Subhanallah". Aku bertanya: "Tanda 
kebesaran?". Aisyah menjawab: "Ya". Ketika Rasulullah saw. telah 
bubaran, beliau memanjatkan puji kepada Allah lalu bersabda: "Tiada 
sesuatupun yang tidak bisa aku lihat pada saat ini, sekalipun sorga dan 
neraka. Diwahyukan padaku bahwa kalian akan difitnah di dalam 
kubur-kuburnya sebentar, yaitu dari fitnahnya Dajjal. Mengenai orang 
mukmin atau orang muslim, maka Muhammad bersabda: "Seseorang da- 
tang kepadaku dengan beberapa tanda, aku lalu menyambutnya dan ber- 
iman. Selanjutnya dikatakan: "Tidurlah, wahai orang yang shaleh", maka 
aku yakin bahwa kamu adalah orang yang beriman. Adapun orang yang 
munafig atau orang yang ragu-ragu, maka Muhammad bersabda: "Aku 
tidak tahu, aku mendengar orang-orang mengatakan sesuatu ucapan lalu 
aku esa 


MEA GITA me 
Kit HA KE 3 Ja 
a PA Neta, 
ata NB ah KA Lao gatala 


6910. Dari Abu Hurairah, dari Nabi saw. Beliau bersabda: "Jangan 
hiraukan aku terftang sesuatu yang aku telah membiarkannya terhadap 
kalian. Sejatinya binasanya orang-orang yang sebelum kalian adalah 
disebabkan pertanyaan dan pertentangan mereka terhadap para Nabinya. 
Maka jika aku telah melarang kelian tentang sesuatu, jauhilah ia. Dan 
jika aku telah perintah kepada kalian untuk mengerjakan sesuatu maka 
kerjakanlah ia selama kalian mampu". 


BEN GA a ia KL 
PA ME PANTAT PPAP ir 
Ah ya naa P3 ara 


MAKRUH HUKUMNYA BANYAK BERTANYA DAN MEM- 
BEBANI SESUATU YANG TIDAK ADA MANFAATNYA. 
DAN FIRMAN ALLAH TA'ALA: "HAI ORANG-ORANG 
YANG BERIMAN, JANGANLAH KALIAN MENANYAKAN 
(KEPADA. NABI KALIAN) HAL-HAL YANG JIKA DITE- 
RANGKAN KEPADA KALIAN, NISCAYA MENYUSAHKAN 
KALIAN. 


MPA ERA LN IIA PUN 


2 1d -» 33 
maa: Je ade tuban 
Ig TA LNOA bala 5 SPN 5 Pada 
6911. Dari Amir bin Sa'ad bin Abu Waggash, dari ayahnya, se- 
sungguhnya Nabi saw. bersabda: "Sesungguhnya sebesar-besar dosa 


orang-orang Islam, ialah orang yang bertanya tentang sesuatu yang tidak 
diharamkan lantas diharamkan sebab dari pertanyaannya itu". 


anal KAN AA NA s3 ADA "3 
JARAN Ia daa aa Am 3 se 3 


SEN EIA GG sni 


385 


KG TN KASN DAY iNpePa 
Pane beb NA Ke Jai TP 


ERA NEKAK ARI Sisa ia 
Hn IA 43 Penahan 
LA WA IPO 


.L 2 pe 

6912. Dari Ziad bin Tsabit, sesungguhnya Nabi saw. pernah mem- 
buat sebuah bilik di dalam masjid dari tikar. Rasulullah saw. lalu me- 
ngerjakan shalat di dalamnya beberapa malam. Akhirnya orang-orang 
ikut berkumpul di masjid. Pada suatu malam mereka tidak lagi men- 
dengar suara beliau. Mereka yakin bahwa beliau telah tidur. Di antara 
mereka ada yang sengaja batuk agar beliau keluar menemui mereka. 
Beliau bersabda: "Yang selama ini kalian kerjakan aku melihatnya. Sam- 
pai aku kawatir hal itu akan diwajibkan atas kalian. Jika hal itu di- 
wajibkan atas kalian niscaya kalian tak akan mampu menunaikannya. 
Kerjakanlah shalat, wahai manusia, di dalam rumah-rumah kalian. Se- 
sungguhnya sebaik-baiknya shalat seseorang adalah di dalam rumahnya, 
kecuali shalat las diwajibkan". 


AP er panr tera INA 


Terpaksa 
Tn Pairap Pen enda 
3 y— “ 


Shandi Uda 2 PA Yak dapa 
Asa Mas mala ai 23 


ASIA 


ear AA Iga Ko 5213 


SENI Sal Saat KE A3, 


386 


4 
1 
:! 


NA 


€. 
« 


3 Ian an 


6913. Dari Abu Musa Al-Asy'ari, dia berkata: "Rasulullah saw. 
pernah ditanya tentang hal-hal yang beliau tidak menyukainya. Ketika 
mereka memperbanyak dengan pertanyaan atas beliau, beliau menjadi: 
murka lantas bersabda: "Silahkan kalian bertanya kepadaku". Ada se- 
orang lelaki lalu berdiri seraya bertanya: "Wahai Rasulullah, siapakah 
ayahku?" Beliau bersabda: "Ayahmu adalah Abu Hudhafah". Ada lagi 
seorang lelaki yang berdiri kemudian bertanya: "Wahai Rasulullah, 
siapakah ayahku?". Beliau bersabda: "Ayahmu salim, budak Syaibah". 
Ketika Umar melihat kemarahan pada roman muka Rasulullah saw. Umar 
berkata: "Sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah Yang Maha Agung 
Maha Mulia". 


2R 3G alan ES Oa YA Banyak 
LAKI oa Ya SAE ISA 
II 33 Maa 
Ka APA ATAS Ada NA) 
Sm jasa PIKAT va ja ON bel an 
GX CN NE KAA AN 
Pra KA NAN KE) 
sagaiag SE PP en Lara 253 


6914. Dari Wazad, sekretarisnya Al-Mughirah, dia berkata: "Mu'- 
awiyah pernah berkirim surat kepada Al-Mughirah: "Berkirimlah khabar 
padaku tentang hadits yang telah Anda dengar dari Rasulullah saw.". Al- 


387 


Mughirah lalu berkirim kepada Mu'awiyah: Sesungguhnya Nabi saw. 
setiap selesai shalat, beliau selalu berdo'a: "Tiada Tuhan selain Allah 
semata. Tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya segala kerajaan dan segala 
puji Dia kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tiada seorangpun yang bisa 
menolak terhadap sesuatu yang telah Engkau berikan dan tiada se- 
orangpun (juga) yang bisa memberikan sesuatu yang Engkau telah me- 
nolaknya. Dan tidaklah berarti orang yang berpangkat berada di hadapan 
Engkau". Al-Mughirah berkirim surat lagi kepada Mu'awiyah, isinya: 
"Bahwa beliau melarang tentang desas-desus, banyak bertanya, menyia- 
nyiakan harta benda. Beliau (juga) melarang mendurhakai seorang Ibu, 
Ta anak perempuan hidup-hidup, dan menolak setelah memberi". 


EA AOA TAP ALA LAGI Pera s1 


6915. Dari Anas, dia berkata: "Aku pernah berada di samping Umar. 
Umar lalu berkata: "Aku dilarang memberi suatu beban yang amat berat". 


KENA LA NN NA Setan 
at PSA BEKAL PIN er 
GA RISA DUA 
Aa SJ EA 5 AIA Bu Klas 
BE AI ed 5 
La KN AN GE EB l 
MEI SAJA dana SAN) Saki 
K3 Ea Inka SUEYA 
SENJA AS 


388 


KAS III AN KS 
aa, pe KAU 
AI EAN ak S3 Lean pare 3 
ea ea 88.3 UB AE Ska 
perang KE Ad ear its 
BAAK Ss st 


z 
a, “ee il3 
T 29 
» 

- 


6916. Dari Anas bin Malik ra. sesungguhnya Nabi saw. keluar 
ketika matahari condong ke arah barat. Beliau lalu mengerjakan shalat 
dhuhur. Selesai salam, maka beliau berdiri di atas mimbar menceritakan 
hal ihwal kiamat serta menuturkan bahwa menjelang kiamat ada hal-hal 
yang luar biasa seraya bersabda: "Barangsiapa suka menanyakan tentang 
sesuatu maka hendaknya dia menanyakannya. Demi Allah, tidak mungkin 
pertanyaan kalian kepadaku tentang sesuatu yang tidak akan aku jawab 
sepanjang aku masih berdiri di tempat ini". Selanjutnya Anas berkata: 
"Orang-orang sama menangis. Dan Rasulullah saw. kemudian bersabda: 
"Bertanyalah kalian kepadaku". Ada seorang berdiri mendekati beliau 
seraya bertanya: "Mana tempat yang akan aku masuki, wahai Ra- 
sulullah". Beliau bersabda: "Neraka". Abdullah bin Hudhafah berdiri 
seraya bertanya: "Siapakah ayahku, wahai Rasulullah?". Beliau men- 
jawab: "Ayahmu adalah Hudhafah". Sesekali beliau bersabda: "Bertanya- 
lah kalian kepadaku. Bertanyalah kalian kepadaku". Umar lalu bersimpuh 
di atas kedua lutut beliau seraya berucap: "Aku rela Allah sebagai Tuhan, 
Islam sebagai Agama, dan Muhammad saw. sebagai Rasul".. Rasulullah 
saw. diam ketika Umar mengatakan ucapan itu. Rasulullah saw. ke- 
mudian bersabda: "Demi Dzat yang jiwaku ada pada genggaman-Nya, 


389 


sungguh sorga dan neraka baru saja diperlihatkan kepadaku di dalam 
halaman kebun ini saat aku sedang mengerjakan shalat. Aku melihat 
tidak seperti hari ini dalam soal kebaikan dan keburukan". 


II aa Lang AIA 
ai Yaa #0 Jan JeJh Oy Uae) SEAV 
Pa) La Tea P3 Haa PAP Ie 
22 Ng LES (BCA: 9335 336 GI 
6917. Dari Anas bin Malik, dia berkata: "Ada seorang lelaki ber- 
tanya: "Wahai Rasulullah, siapakah ayahku?" Beliau bersabda: "Ayahmu 


adalah si polan". Dan turunlah Senwan ayat: "Janganlah kalian bertanya 
(kepada Nabimu) tentang hal-hal... 


ee TA etna TA PA Dera pa Sala Ata 
Kagah So ATI Cone 
KAS pa 


6918. Dari Anas bin Malik, dia berkata: "Rasulullah saw. bersabda: 
Sha orang itu tidak henti-hentinya bertanya, sampai mereka mengata- 

n: "Ini adalah Allah Sang Pencipta segala sesuatu. Lalu siapa yang 
Haa Allah?". 


Kn AKIK EP ITA  ajagana anyer 
ha Pe AN 
Mae Co beogu ian SA ae jua 0 3 
TN aja 3 Sana TA AI Hera 
LE ga IA SUN 


Var 


“ “ 


AS II Saoa 


SEN am SES M3 LA aa al S3 ad 


pad 


3 DAA ENERGY ET 0 MEA 
PN AAA Un UE 


6919. Dari Ibnu Mas'ud dia berkata: "Aku pernah bersama Nabi di 
satu ladang di kota Madinah. Beliau sedang bertelekan di atas pelepah 
kurma. Ada sekelompok orang Yahudi lewat. Di antara mereka ada yang 
berkata: "Bertanyalah kalian kepadanya tentang ruh". Di antara mereka 
ada lagi yang berkata: "Janganlah kalian bertanya kepadanya. Beliau 
tidak mendengarkan kalian dari sesuatu yang kalian tidak menyukainya. 
Mereka lalu mendekati beliau seraya berkata: "Wahai Abul Oasim, 
berceritalah kepada kami tentang ruh". Beliau berdiri sejenak meman- 
dang-mandang. Aku tahu bahwa beliau sedang menerima wahyu. Aku 
berada di belakangnya sampai wahyu turun. Beliau lalu bersabda: "Dan 
mereka bertanya kepadamu tentang ruh, maka katakanlah: "Ruh itu ada- 
lah urusan Tuhanku". 


ENAK NIS 


-“ 


BAB 
MENGIKUTI JEJAK-JEJAK NABI SAW. 


PN A5 5 APE 23 

IN IKEIA SEA, Aa aa. 
, DibaAAE,S5 Tae 
SAI Babu as 


"REUNI 319832513 


6920. Dari Ibnu Umar ra., dia berkata: "Nabi saw. pernah mengena- 
kan cincin emas. Orang-orang lalu ikut mengenakan cincin-cincin emas. 
Nabi saw. bersabda: "Sesungguhnya aku mengenakan cincin emas". Be- 
liau lalu membuang cincin tersebut seraya bersabda: "Sesungguhnya aku 


391 


tidak akan mengenakannya lagi untuk selama-lamanya". Orang-orang lalu 
ikut (juga) membuang cincin-cincinnya". 


AS AGAN Gas AA 
KING ABI 
ANE KAN "SI 

1 ANA 


MAKRUH HUKUMNYA MENDALAMI DAN BERTENG- 
KAR SOAL ILMU SERTA MAKRUH HUKUMNYA ME- 
LAMPAUI BATAS DALAM SOAL AGAMA DAN BID'AH, 
KARENA FIRMAN ALLAH TA'ALA: "WAHAI AHLI KI- 
TAB, JANGAN KALIAN MELAMPAUI BATAS DALAM 
SOAL AGAMAMU. DAN JANGANLAH KALIAN ME- 
NGATAKAN TERHADAP ALLAH, KECUALI YANG BE- 
NAR'". 


AL EL SES 3 Stan 
SEE Sinden gn: Kga Tahi 
PIA AT AE NA KANE YA AI 
TAIL PUG Jaye 
BREAK 


- 
, 


2 KK UIN LIA, 


392 


1 
! 
| 


6921. Dari Abu Hurairah, dia berkata: "Nabi saw. bersabda: "Ja- 
nganlah kalian berpuasa sambung". Mereka berkata: "Bukankah Anda 
sendiri berpuasa sambung?". Beliau bersabda: "Sesungguhnya aku bukan 
seperti kalian. Sesungguhnya aku diberi makan dan minum oleh Tuhan- 
ku". Ternyata mereka tidak berhenti dari berpuasa sambung. Nabi saw. 
melangsungkan puasa sambung dengan mereka selama dua hari. Mereka 
lalu melihat tanggal. Nabi bersabda: "Kalau saja tanggal itu tertunda 
niscaya aku akan menambahi kalian". Beliau seolah mengancam atau 
mengingkari mereka". 


CIALIS KN Asa 
Aap AA Aden PAN KENA EEAN 
MAN Aa Ka Adaa 
BNN GARA 33, 
ES Uain SG Dg 
AN AI KA AG AAN ad nba 
2 AMA ANA AN NANGA 
ab INA KE gg 
GIA AN KA SESI 
SAN NA alas Sayan ga 
Ii aa HA AAA 


TAS 


393 


6922. Dari Ibrahim At-Taimi, dari ayahku, dia berkata: "Ali pernah" ja ola Allah dan lebih takut kepada-Nya daripada mereka". 
menyampaikan pidatonya di atas mimbar yang terbua! dari bata. Di atas & Z Ya: an Li: V3 Car 3 
mimbar itu ada sebuah pedang yang digantungi selembar kertas. Ali 3 bol, 1s 5 Isa Islue -AN 
berkata: "Demi Allah, aku tidak memiliki kitab bacaan satu pun, kecuali 23: Pe. “ 
kitab Allah dan catatan yang terdapat pada lembaran ini". Ali lalu eny, Nan EA SAS 23 par 


membuka lembaran itu, ternyata di dalamnya tercatat: "Umur-umur onta". | 


Pa ad PP | £ ai 1 Dana 
Di dalamnya tercatat "kota Madinah ini diharamkan dari keledai liar EL eka 2 & BL BIS “ krg 
sampai daerah ini. Barangsiapa yang menciptakan model-model di ka- Lal 


wasan itu maka atasnya laknat Allah, kutukan para malaikat, dan kutukan : | pa "9 Ix NE Tea 2, “3 . 
manusia seluruhnya. Allah tidak akan menerima darinya amal-amal F, Oa 237 an 2 ii HE 
| 5 3 


ibadah wajib dan sunnahnya. Di dalamnya tercatat jaminan orang-orang 
Islam adalah sebuah kesatuan, yang dengan kesatuan itu seseorang yang 
hidup dalam kesempitan bisa bertindak. Barangsiapa melanggar janjinya 9... at -0 gn a21 « 
seorang muslim maka atasnya kutuk Allah, kutukan para malaikat, dan AP stek na Pa 2 ma 1 
kutukan manusia seluruhnya. Allah tidak akan menerima darinya amal- 
21 Tg Pra Kalo”? eat 
JBULKYA SAN GANGE: RAGE 
KENA paman Sa aa 
. 
—o AA : 3 bs 
- 2 z (J 3 —. 3 sa t- 5 
sad S2 » KN KASN 5, 
- 2174 Fak mn Id 113 
| aa Pb Bang 25 sena 


amal ibadah wajib dan ibadah sunnahnya. Dan di dalamnya tercatat 
Is 


"Barangsiapa menguasai sekelompok kaum tanpa seizin tuan-tuannya 
maka atasnya laknat Allah, kutukan para malaikat, dan kutukan manusia 
229 GI 9 (Pn 
. .. “ 
6924. Dari Ibnu Abu Mulaikah, dia berkata: "Dua sahabat pilihan, 


seluruhnya. Allah tidak akan menerima darinya dalam amal-amal wajib 

dan ibadah sunnahnya". 
Abu Bakar dan Umar, nyaris celaka. Ketika telah tiba kepada Nabi saw. 
sekelompok delegasi Bani Tamim, maka seorang dari keduanya mem- 


LL | ' 
LN tar la ro: sasa Lena INY 
berikan isyarat kepada yang bernama Al-Agra” bin Habis Al-Handhali, 


bgi AE Koattt Kea 
Ea (rp ena Pin Sala 
rr 
AI JP 313 Kena dadlia 
saudara Bani Mujasyi'. Dan satunya lagi memberi isyarat pada yang lain. 
Abu Bakar lantas berkata kepada Umar: "Sesungguhnya Anda ingin agar 


3 edi SA €7-—1 Pa PE AAG t- 
Petak pra angs 5g 
berbeda denganku". Umar berkata: "Aku tidak menghendaki berbeda 


dengan Anda". Ternyata suara keduanya semakin keras di sisi Nabi saw. 


6923. Dari Aisyah ra., ia berkata: "Nabi saw. pernah mengerjakan 
sesuatu hal setelah adanya dispensasi. Ada sekelompok kaum yang men- . 
jauhi hal tersebut, ternyata berita itu sampai kepada Nabi saw. Beliau Maka turunlah sebuah ayat: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah 
memuji Allah seraya bersabda: "Apa pedulinya kaum-kaum itu menjauhi kalian mengeraskan volume suara kalian di atas volume suara nabi saw. 
dari sesutu, yang aku sendiri mengerjakannya. Demi Allah, aku lebih Ke aras ". 


s3 | k | 395 


9,7“ LA 0 Pn 5 : dia jadi imam shalat berjama'ah bersama orang-orang itu". Hafshah ber- 
LAN an Dika PN ENG anO syah: " | 
Esa A rk - kata kepada Aisyah: "Semula aku sudah tidak berharap mendapat ke- 


baikan darimu". 


3 IA 133 . Set 1 IA 
SE PW ara JB na EA Ala JEMA Aha 


ee AGAN LAN EL KAL 1 PEMIRA ! SANA AL NN, | 


2323 SINGA PN LA AN s-, ne ye Ian 
Aap | Pa AA AA ab aa KIE AN Nata Ae ata B 
AIR SBN AE AG NAN Kena BeAh Laga "Era 
03x KA HA AK Wa (z | Kena o #aiag 
ri OA Ha 85 3 KUIS) Pn EA TAS Nora agan pp 
PIA aan NB, AAS ag PAN sa Jera Pa 2 Agus - 
Ke pera HA ena | Pengaya a (3 kalis, 
ar AA DN pi KAN 1533 
li Ha aa Bass HKI 5 

Saba sasa KE IS AUE, SALA 

aa End AN 

Pesawat 
NBA Ea pa A. Pe SnaAa 

SE eat SSK Haa 

Sian. WES LG 


P Pd 


» 93 SI 


6925. Dari Aisyah, Ummil Mukminin, sesungguhnya Rasulullah 
saw. pernah bersabda: "Perintahlah Abu Bakar agar jadi imam shalat 
berjama'ah bersama orang-orang itu". Aku berkata: "Sesungguhnya Abu 
Bakar, jika dia berdiri di tempat berdirinya Anda, suaranya tidak dapat 
didengar oleh para jama'ah, karena menangis. Suruh saja si Umar, agar 
dia menjadi imam shalat". Beliau bersabda: "Perintahkan Abu Bakar agar 
jadi imam shalat berjama'ah bersama orang-orang itu". Aku berkata 
kepada Hafshah: "Katakanlah, bahwa Abu Bakar, jika dia berdiri di 
tempat berdirinya Anda, suaranya tidak bisa didengar oleh para jama 'ah, 
karena menangis. Suruh saja si Umar, agar dia jadi imam shalat bersama 
manusia". Ternyata Hafshah melakukannya. Rasulullah saw. bersabda: - 
"Kamu itu adalah seperti istri-istri Yusuf. Perintahkan Abu Bakar agar 


396 397 


6926. Dari Sahel bin Sa'ad As-Sa'idi, dia berkata: "Uwaimir datang 
kepada Ashim bin Adiy seraya berkata: "Bagaimana pendapat Anda bila 
ada seorang lelaki mendapati istrinya bersama lelaki lain lantas dia 
membunuhnya, apakah Anda akan membunuh kepada lelaki tersebut 
sebab pembunuhannya? Tanyakanlah, wahai Ashim, kepada Rasulullah 
saw.". Ashim lalu bertanya kepada beliau. Nabi saw. tidak menyukai per- 
tanyaan-pertanyaan itu serta mencelanya. Ashim kembali dan mem- 
beritahu kepada Uwaimir bahwa Nabi saw. tidak menyukai pertanyaan- 
pertanyaan itu. Uwaimir berkata: "Demi Allah, aku pasti akan men- 
datangi Nabi saw. Uwaimir datang dan Allah Ta'ala telah menurunkan 
Al-Our'an sekembalinya Ashim. Beliau bersabda kepada Uwaimir: 
"Allah telah menurunkan sebuah ayat Al-Our'an tentang kasusmu". Be- 
liau memanggil keduanya. Mereka (suami istri) saling melempar tuduhan. 
Selanjutnya Uwaimir berkata: "Aku membohongi ia, wahai Rasulullah, 
jika aku tetap menahannya". Akhirnya Uwaimir mencerainya padahal 
Nabi saw. tidak menyuruhnya menceraikannya. Setelah lewat satu tahun 
lamanya bagi kedua orang yang saling melaknat itu. Nabi saw. bersabda: 
"Perhatikanlah wanita itu, jika ternyata wanita itu melahirkan seorang 
bayi yang (berkulit) merah lagi pula pendek seperti tokek maka aku 
yakin bahwa laki-laki itu pasti berdusta. Namun jika wanita itu me- 
lahirkan seorang bayi (berkulit hitam) bermata dan berpantat besar, maka 
aku yakin bahwa laki-laki itu benar-benar jujur". Ternyata wanita tadi 
melahirkan seorang bayi yang sesuai dengan yang tidak diinginkan". 


KAA ATI AE PL ALAN APA NY 
AIA IS Lae PI 

Ka LAKI IG AA 
AA IN ES ANA 2 
PE DANA AA og 


KE MEI BEA ena 


398 


Sa Trap NG, MENU 
Kaya PU TAnI sb, Ale lgs Jas 
Se TEA Tatar 
aj dada a15 Lai “akal 
BL ES SEA aga IE ical 
PENA PRA PA TP By. 
EN Eee FPI, EA 
yen TE Ph 
| 2 SKL LIB FI, SE 
Kantata 15) 


ra 


Nella Ps aa HB one! Kalalas 1 nol 


£ 


—5 LEAN LNG AS 2325 MEA 
Kai PMA aa ga ZA ca 
nyang HKG 8 apaan ringan 
WA Si NN KS G3 R2 Kala 


. 


mo. 


KET ENIA YP Sa APA ro .. 2 KanyAska Pun 


399 


IKLAN Sean gak ta 
ed paa SE Kana dana 
KE Ay AGE ASIA 
ANTENA PE Medan an 
Pane abi SNI, 


pg AANG Kh (3 


MENPAN NAGA 


abon EA AGS Ga KUIS 


A1 IS IU SA MTS PE SANGE 
G3 Ao tiba Sai 3 Ka nail, 
Lani Sei Kemala aa ra AanjEla 

ba AA AJA al 
Ae LAN In as ta 
Mg eraa aan arsa Aa 
EK, 3x TA YA Eajag 


PM ant ele jab Lah ag) Aa 


400 


aa 


je 
2 


JATI PA Maa AK 
LAMA apaan 

We ERNAA KEJAM KANG 
JAN SI AKA 255 Kaali 


-. 


OI KENA SN DNA 
5. DN WARGA 
BBG 2 Bln Koba SE 


6927. Dari Ibnu Syihab, dia berkata: "Malik bin Aus An-Nashriyu 
pernah bercerita kepadaku. Dulu Muhammad bin Jubair bin Muth'im 
pernah menyinggung-nyinggung hal itu padaku. Aku lalu bertandang 
kepada Malik dan bertanya kepadanya. Malik kemudian berkata: "Aku 
pernah bepergian untuk mengunjungi Umar. Dengan tergopoh-gopoh: 
seorang pelayan menemui Umar dan berkata: "Apakah Anda ada 
keperluan dengan Utsman, Abdurrahman, Az-Zubair dan Sa'ad?. Mereka, 
minta izin". Umar berkata: "Ya". Mereka pun masuk, berucap salam lalu 
duduk. Si pelayan Umar berkata: "Apakah Anda ada keperluan dengan 
Ali dan Abbas?". Umar lalu mengizinkan keduanya. Al-Abbas berkata: 
"Wahai Amirul Mukminin, putusilah antara aku dan orang zalim ini yang 
saling mencaci maki". Lalu sekelompok orang, yaitu Utsman serta teman- 
temannya bilang: "Wahai Amirul Mukminin, putusilah di antara kedua- 
nya dan puaskanlah salah satunya dari yang lainnya". Umar berkata: 
"Janganlah kalian tergesa-gesa. Aku akan menyumpah kalian demi Allah, 
yang dengan izin-Nya langit dan bumi bisa berdiri tegak. Tahukah kalian 
bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda: "Aku tidak mungkin diwaris. 
Apapun yang aku tinggalkan adalah sedekah?". Sekelompok orang itu 
berkata: "Beliau benar-benar pernah menyatakan demikian". Umar lalu 


menghadap ke arah Ali dan Abbas seraya berkata: "Aku akan menyum- 


pah kamu berdua demi Allah. Tahukah kalian bahwasanya Rasulullah 
saw. pernah bersabda demikian?". Keduanya menjawab: "Ya". Umar ber- 


401 


kata: "Sesungguhnya aku akan bercerita kepada kalian tentang urusan ini. 
Sesungguhnya Allah telah mengkhususkan kepada Rasulullah saw. dalam 
harta ini dengan sesuatu yang Allah tidak memberikannya kepada se- 
orang pun selain beliau. Sesungguhnya Allah telah berfirman: "Apa saja 
harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta 
benda) mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan 
seekor kudapun". Maka ini khusus untuk Rasulullah saw. Demi Allah, 
beliau tidak mengutamakan harta itu-untuk kepentingan pribadi dan tidak 
memonopolinya atas kalian. Beliau telah memberikan dan menyerah- 
kannya kepada kalian, sehingga masih ada yang tersisa sebanyak ini. 
Nabi saw. memberi nafkah keluarganya selama satu tahun dari harta ini. 
Beliau lalu mengambil yang masih tersisa dan menjadikannya sebagai 
harta Allah. Nabi saw. kemudian beramal dengan harta itu selama hidup- 
nya. Aku akan menyumpah kalian demi Allah, apakah kalian mengetahui 
hal itu?". Mereka menjawab: "Ya". Umar lalu berkata kepada Ali dan 
Abbas: "Aku akan menyumpah kamu berdua demi Allah, apakah kalian 
juga mengetahui hal itu?". Keduanya men- jawab: "Ya". Tatkala Allah 
mewafatkan . Nabi-Nya, Abu Bakar berkata: "Aku adalah pengganti 
Rasulullah saw.". Abu Bakar lalu menangani harta tersebut dan meng- 
gunakannya sesuai dengan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah saw. 
Sementara kamu berdua -sembari menghadap ke arah Ali dan Abbas- 
mengira negatif pada Abu Bakar mengenai urusan harta ini. Padahal 
Allah tahu bahwa Abu Bakar dalam urusan harta tersebut adalah orang 
yang jujur, bersih dari noda, bijaksana, dan mengikuti kebenaran. Allah 
lalu mematikan Abu Bakar. Aku kemudian berkata: "Aku adalah peng- 
ganti Rasulullah saw. dan Abu Bakar. Aku lalu menangani harta tersebut 
selama dua tahun. Aku menggunakannya sesuai dengan yang pernah 
dilakukan oleh Rasulullah saw. dan Abu Bakar. Kamu berdua kemudian 
datang kepadaku, sementara apa yang kalian tuntut tetap sama. Demikian 
pula dengan tekad kalian tetap saja bulat. Seorang kalian datang 
kepadaku meminta jatah bagian dari pihak keponakannya, dan orang ini 
datang kepadaku meminta jatah bagian istrinya dari pihak ayahnya. Aku 
katakan, kalau memang kalian menghendaki maka harta tersebut aku 
berikan kepada kalian, akan tetapi kalian harus menanggung janji Allah 
untuk menggunakan harta tersebut sesuai dengan yang pernah dilakukan 
oleh Rasulullah saw. yang pernah dilakukan oleh Abu Bakar dan yang 


pernah aku lakukan sendiri sejak aku menanganinya. Jika tidak sanggup,. 


402 


kalian tak perlu membicarakan kepadaku tentang harta tersebut. Kalian 
telah mengatakan: "Serahkan harta itu kepada kami sesuai dengan janji 
itu". Lalu aku menyerahkannya kepada kalian tapi dengan janji itu. Aku 
akan menyumpah kalian atas nama Allah, apakah aku menyerahkannya 
kepada kamu berdua dengan janji itu?". Sekelompok orang itu berkata: 
"Ya", Umar lalu menghadap kepada Ali dan Abbas seraya berkata: "Aku 
akan menyumpah kalian juga demi Allah, apakah aku menyerahkan harta 
itu kepada kalian dengan janji itu?". Keduanya menjawab: "Ya". Umar 
berkata: "Apakah kalian akan menuntut putusan kepadaku selain itu? 
Demi Allah, yang dengan izin-Nya langit dan bumi tegak berdiri, aku 
tidak akan memutuskan dalam urusan harta tersebut dengan keputusan 
selain itu sampai kiamat kelak. Apabila kalian keberatan tentang urusan 
harta tersebut maka serahkan saja ia kepadaku. Cukup aku sendiri yang 
menanganinya tanpa melibatkan kalian". 


IE Ost le SAPI 
Kana 


DOSA ORANG YANG MEMBERI PERLINDUNGAN SESE- 
ORANG YANG BERBUAT BID'AH. 


da Fung Sa sa bj paeian YA 
SN, KN el JAN denga le 


A LA 


| LN ga Ia SEE Heo Nae 


ANA A33 TEE, HER LM 


"ba S6 


403 


6928. Dari Ashim, dia berkata: "Aku pernah bertanya kepada Anas: 
"Apakah Rasulullah saw. mengharamkan kota Madinah ini?". Anas 
menjawab: "Ya, yaitu antara daerah ini sampai dengan daerah ini. Tidak 
boleh ditebang pepohonannya. Barangsiapa menciptakan sesuatu yang 
model-model (bid'ah) di daerah itu maka dia mendapat laknat Allah, 
malaikat, dan manusia seluruhnya". Lebih lanjut Ashim berkata: "Musa 
bin Anas penah meriwayatkan kepadaku bahwa beliau pernah bersabda: 
"Atau orang yang melindungi kepada seseorang yang berbuat model- 
model (bid'ah)". 


SES: " sa agh 
Hem AG YAI, 


MENCELA PENDAPAT, MEMAKSA ANALOG, DAN JA- 
NGANLAH KAMU MENGIKUTI SERTA MENGATAKAN 
APA YANG KAMU TIDAK MEMPUNYAI PENGETAHUAN 
TENTANGNYA. 


Lp PA ICE FAIR EA 
SANA: ai aga EA 5 EA Yen 
Jean Sila LAI Pad 
ag Hen bz9 Lena “ga PT Ap Lk Ha 
GS Za 3 23 "13 Pi Sala 2 ios 


Hn PASS. 3 Sera 


404 


. 


ana SEL ah SN EPAN NG KN UNA ENG 
Sate Seni 
Kaget Salad 
2 ap Eni Ken. ANA 


6929. Dari Urwah, dia berkata: "Abdullah bin Amer pernah mem- 
beri hujah padaku. Aku lalu mendengar dia mengatakan: "Aku perah 
mendengar Nabi saw. bersabda: "Sesungguhnya Allah tidak akan men- 
Cabut ilmu begitu saja setelah Allah memberikannya kepada kalian. Akan 
tetapi Allah mencabut ilmu dari mereka, adalah dengan cara mencabut 
ulama” dan ilmunya sekaligus. Yang tinggal adalah orang-orang bodoh. 
Saat diminta fatwanya, mereka berfatwa berdasarkan pendapatnya. . Me- 
reka menyesatkan dan mereka juga tersesat", Kemudian aku men- 
ceritakan apa yang disampaikan oleh Abdullah itu kepada Aisyah, isteri 
Nabi saw. Aisyah berkata: "Wahai keponakanku, datanglah kepada 
Abdullah. Buktikanlah kepadaku dari Abdullah tentang sesuatu yang 
telah kamu ceritakan kepadaku". Aku lalu datang kepada Abdullah dan 
bertanya kepadanya. Dia kemudian menceritakannya seperti yang telah 
diceritakan kepadaku. Aku lalu datang kepada Aisyah dan menceritakan 
kepadanya. Aisyah heran seraya berkata: "Demi Allah, 20 ulah bin 
Amer benar-benar hafal". 


METAL: ba Taro TA gmna 
Baaga ba Ka EKA 

—iyaske MAAN AA 3 
Na Aa AA 
Io Senja PAP APN ONA GNI 


405 


203 


& Gor Sa Tian AA NG 


6930. Dari Abu Wa-il, dia berkata: "Sahel bin Hunaif pernah me- 
ngatakan: "Curigailah pikiran kalian atas agama kalian. Pada peristiwa 
perjanjian Hudaibiyah seandainya aku sanggup menolak perintah 
Rasulullah saw. niscaya aku akan menolaknya. Kami tidak perlu me- 
letakkan pedang” pada pundak-pundak kami menghadap sesuatu yang 
kami anggap keji. Kami akan menganggap apa yang telah kami ketahui itu 
Gi sesuatu yang mudah". 


Kemenag on asa 
5 TER TNAA AC 
IN EK ra Laga 


ae Ia TEMA Dslr 


DAHULU NABI SAW. PERNAH DITANYA MENGENAI 
SOAL YANG WAHYU TIDAK TURUN MENJAWABNYA, 
MAKA BELIAU BERSABDA: "AKU TIDAK TAHU". ATAU 
BELIAU TIDAK MENJAWAB SAMPAI WAHYU DITURUN- 
KAN KEPADANYA. BELIAU TIDAK BERBICARA DE- 
NGAN PENDAPAT DAN TIDAK DENGAN ANALOG, KA- 
RENA FIRMAN ALLAH TA'ALA: "DENGAN APA YANG 
TELAH ALLAH WAHYUKAN KEPADAMU". 


SENI Pebaunoloan 


sg 


406 


IA RN 


6931. Dari Ibnu Mas'ud, dia berkata: "Nabi saw. pernah ditanya 
tentang ruh. Beliau lalu diam sampai sebuah ayat turun". 


JL 


Da g 2 aah 2 Un pay 
alabalaa PNG, ana EA As catil 
AE AIA Ae abs 


ea A02 2562143 2134 25 


Tea RA Pre ah 


i Opa no Pa 
Sasa sisnaa ANE 


AI KAI Ju3rLST 


. . TS 4 
& SI 


6932. Dari Jabir bin Abdullah, dia berkata: "Aku sakit. Rasulullah 
saw. dan Abu Bakar datang menjenguk kepadaku. Keduanya berjalan 
menghampiriku waktu aku pingsan (tidak sadarkan diri). Selesai ber- 
wudlu Rasulullah saw. lantas menuangkan air wudhu kepadaku. Seketika 
aku sembuh. Lalu aku berkata: "Wahai Rasulullah, bagaimana aku meng- 
ambil keputusan soal hartaku?. Bagaimana aku berbuat tentang hartaku?". 
Ternyata beliau tidak memberi jawaban apapun kepadaku, sehingga turun 
ayat waris". 


Lana: 


407 


A Laga, AE Pa ha Lb 


P Kate 


Sarika ARA EN Se 15 
Saba sn 


NABI SAW. MENGAJAR KEPADA UMATNYA BAIK DARI 
GOLONGAN LELAKI MAUPUN GOLONGAN WANITA, 
ILMU-ILMU YANG TELAH DIBERIKAN ALLAH KEPADA- 
NYA TIDAK DENGAN PENDAPAT DAN TIDAK DENGAN 
GAMBARAN. 


Ia Jaan NA ae Jeans 5a. AT 


Be ym Resmi ae 


SISA NSP Juta 
tata Ka JASA G3, AI 
eka Kn LA Kat A2 AU 2G 
erna Aa Kala JB di ANE PAP 

SA EA IN Eau 


AAA BA ganbagia 


408 


2.1 
HASAN 

6933. Dari Abu Sa'id, dia berkata: "Pernah seorang wanita datang 
kepada Rasulullah saw. seraya berkata: "Wahai Rasulullah, orang-orang 
lelaki pergi dengan membawa hadits Anda. Maka sempatkanlah diri 
Anda untuk kami pada suatu hari dimana kami bisa datang kepada Anda 
pada hari itu. Anda ajarkan kepada kami dari ilmu yang telah diberikan 
Allah kepada Anda". Beliau bersabda: "Berkumpullah kamu pada hari ini 
dan ini di tempat ini dan ini". Maka wanita-wanita itu lalu berkumpul, 
Rasulullah saw. mendatangi mereka dan mengajar mereka dari ilmu yang 
telah diberikan Allah kepadanya seraya bersabda: "Tidak seorang wanita 
pun di antara kalian yang telah ditinggal mati oleh tiga anaknya, kecuali 
ia memiliki sebuah tabir dari neraka". Seseorang antara mereka ada yang 
berkata: "Wahai Rasulullah, dua (anak)". Wanita itu mengatakan sampai 
dua kali. Beliau lalu bersabda: "Dua, dua, baiklah dua". 


JIN gada Kenetaa 
STA BEA Sa 
aa Ka 


SABDA NABI SAW.: "SEKELOMPOK DARI UMATKU 
AKAN SENANTIASA MENEGAKKAN KEBENARAN, ME- 
KREKA PEJUANG SEKALIGUS ADALAH AHLI ILMU". 


Bana ANA AA Ah 
Ab KE TB J5 
- Dr LA): da 


409 


6934. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah, dari Nabi saw. Beliau ber- 
sabda: "Sekelompok dari umatku akan selalu menang sampai urusan 
Allah (kiamat) datang kepada mereka. Dan mereka adalah yang menang". 


Ie, 2, “0 peri eat Kd 9. 3 Pa . 
an, SEA Gaga sal Ban Aw LE. Iaro 
Pe PR J- Gi Car » — Ja 
Pat) ppU gn "3 AA PIA AAS 
22 Y “ -. . 
AS Ah Al Ja Sans Akan 
1 312, pink Pn ea 13» YO 
36 FE EAYA Anakan or AN 
6935. Dari Humaid, dia berkata: "Aku pernah mendengar Mu'- 
awiyah bin Abu Sufyan berpidato mengatakan: "Aku pernah mendengar 
Nabi saw. bersabda: "Barangsiapa dikehendaki Allah baik maka Allah 
akan memandaikannya tentang agama. Sesunguhnya aku hanyalah se- 


orang yang membagi dan Allah-lah yang memberi. Tak henti-hentinya 
urusan umat ini akan tegak sampai kiamat datang atau sampai urusan 


CE JG AG 


FIRMAN ALLAH TA'ALA: "DIA MENCAMPURKAN KA- 
MU DALAM GOLONGAN-GOLONGAN (YANG SALING 
eh 1 


NAS maa asn PESAN 
eU GA ae PAN 


410 


9... 


- eta A 7 — 3. '” 

Tag Late Mate Lam 

-—. , 24 SERA PAN TI 4 di “2 

3 ,1 “4 c ,- 3x 55 

ne Ba 2 303 
6936. Dari Jabir bin Abdullah, dia berkata: "Ketika turun 2. 
Rasulullah saw. sebuah ayat: "Katakanlah: "Dia Yang Maha berkuasa 
untuk mengirim azab kepadamu dari atas kamu", beliau bersabda: "Aku 
berlindung dengan Dzat Engkau". Atau dari bawah kakimu", beliau ber- 
sabda: "Aku berlindung dengan Dzat Engkau". Ketika sebuah ayat turun: 
"Atau Dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan (yang saling 


bertentangan) dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian 
yang lain", beliau bersabda: "Dua hal itu adalah lebih ringan". 


SEA Kapan YAA AG Ar) AE Ah 


Da ai Er 


SESEORANG YANG MENYAMAKAN ASAL TERTENTU 
DENGAN ASAL YANG BERLAWANAN. ALLAH TA'ALA 
TELAH MENJELASKAN HUKUMNYA, AGAR YANG BER- 
TANYA MENJADI PAHAM. | 


AE SN ANA PAI av 

SIG: NU age Keane 
KATA RIS BSN AE 
5 ANIS TE pe Ia 


ed - . “ 


3GB. TA Ter 


a 


TN Raat, Tau -.— PL 14 
34 243 2424, Pi 7 
Mag Ore AG yaa, 2 sen 19 AS sia 

6937. Dari Abu Hurairah, sesungguhnya seorang lelaki dusun per- 
nah datang kepada Rasulullah saw. seraya berkata: "Sesungguhnya istriku 
melahirkan seorang bayi lelaki (berwarna) hitam dan sesungguhnya aku 
mengingkarinya (tidak mengakuinya)". Rasulullah saw. bersabda kepada 
lelaki tersebut: "Apakah kamu memiliki seekor onta?". Lelaki tersebut 
menjawab: "Ya". Beliau bertanya: "Apa warnanya?". Lelaki tersebut 
menjawab: "Merah". Beliau bertanya lagi: "Apakah pada onta itu terdapat 
warna abu-abu?". Lelaki tersebut menjawab: "Sungguh pada onta itu ter- 
dapat warna abu-abu". Beliau bersabda: "Bagaimana kamu tahu onta itu 
mendatanginya?". Lelaki tersebut berkata: "Jasad yang menyerupai ayah- 
nya". 


PN) ra hand 


: Ga aa YEAAKN 
anyanansnnnn ar 
BAE ANE SE JUNE ASI 
33 SSS, SAB laga NS T 55 ie 

& Men ka, kl 


6938. Dari Ibnu Abbas, sesungguhnya seorang wanita datang ke- 
pada Nabi saw. seraya berkata: "Sesungguhnya ibuku pernah bernazar 
untuk menunaikan ibadah haji, ternyata ia meninggal dunia sebelum 
sempat menunaikan ibadah hajinya. Apakah aku boleh menunaikan iba- 
dah haji sebagai gantinya?". Beliau bersabda: "Ya, berhajilah sebagai 
gantinya. Bagaimana pendapatmu jika ibumu mempunyai hutang, bukan- 
kah kamu akan membayarnya?". Wanita tersebut menjawab: "Ya". Be- 


412 


liau bersabda: “Payarkanian hak Allah. Sesungguhnya Hak Allah lebih 
Perak untuk aa 


S3 SG AAA 3 Mala 
Gn INA 2g AI 
HA ADAT 
nia PUT 
Ae BEN GAG 
sda YA PA MAG ARA 


HAL KESUNGGUHAN DALAM MEMBERI PUTUSAN DE- 
NGAN WAHYU ALLAH TA'ALA KARENA FIRMAN-NYA: 
"BARANGSIAPA TIDAK MEMUTUSKAN PERKARA ME- 
NURUT APA YANG TELAH DITURUNKAN ALLAH, MA- 
KA MEREKA ITU ADALAH ORANG-ORANG YANG ZA- 
LIM": NABI SAW. MEMUJI KEPADA ORANG YANG ME- 
MILIKI HIKMAH (KEBIJAKAN) KETIKA DIA MEMUTUSI 
DENGAN HIKMAH ITU DAN MENGAJARKANNYA. DIA 
TIDAK PERLU MERASA SUSAH PAYAH DARI UCAPAN- 
NYA ITU, MUSYAWAROHNYA PARA PEMIMPIN, DAN 
PERTANYAAN MEREKA KEPADA AHLI ILMU. 


Kala Le PGN asia AAA 
SKL SI MN ea eat kr T$ 


413 


MAN san KAN 2 21 


6939. Dari Abdullah, dia berkata: "Rasulullah saw. bersabda: "Tak 
boleh ada iri hati kecuali kepada dua lelaki, lelaki yang diberi harta oleh 
Allah, dia lalu menguasainya untuk dihabiskan dalam kebenaran dan 
lelaki yang diberi hikmah oleh Allah, dia lalu memutusi dengan hikmah 
itu dan Hk senat ag 


NE AN DERAS 3 RAN ge tata 
ea Eng Beta sa Seda 


TE Oh 4137 Giga Sept 25 PAP 


ank Cai ai Bap IG AI GT 
merea Hinpanpmay Haa & 


A5. 


, x, 5 ar Ara —.2 
yan Ta sengit je € SE 


(aw - 


4 gl kus. Bia 


6940. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah, dia berkata: "Umar pernah 
bertanya tentang kematian bayinya seorang wanita, yang wanita itu 
dipukul perutnya sehingga ia melahirkan janin. Umar bertanya: "Siapakah 
diantara kalian yang pernah mendengar sesuatu dari Rasulullah saw. 
dalam persoalan ini?". Aku jawab: "Aku". Umar bertanya: "Apa ke- 
putusannya?". Aku katakan: "Aku pernah mendengar Nabi saw. bersabda 
dalam persoalan ini: "Memerdekakan seorang budak laki-laki atau budak 
perempuan". Umar berkata: "Kamu harus bisa mendatangkan kesaksian 
dari ucapanmu itu". Aku keluar, aku lalu bertemu dengan Muhammad bin 
Maslamah. Dia aku datangkan, dia lalu memberikan kesaksian bersama- 


414 


- bahwa dia pernah mendengar Nabi saw. bersabda dalam persesiaa 
ni: "Memerdekakan seorang budak laki-laki atau budak perempuan". 


Pe Ng Ade aa aa ah 
| KE ing P3 


SABDA NABI SAW.: "SUNGGUH KALIAN AKAN MENG- 
IKUTI JEJAK ORANG-ORANG YANG SEBELUM KAMU". 


Tank KAIN SERA gara 


- 


SN AA pa AI J6 
KAA NA Ca KENA 
abi 


6941. Dari Abu Hurairah ra., dari Nabi saw. Beliau Bersabda: 
"Kjamat tidak akan terjadi sehingga umatku mengikuti jejak generasi- 
generasi yang sebelumnya sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi 
sehasta". Ditanyakan: "Wahai Rasulullah, seperti Parsi dan Rum?". Be- 
liau Ka "Manusia siapa lagi kalau bukan mereka itu?". 


AANYAP h L Ana Lalai 
5 2. Pa ea an 
Spa: Pe en NN 
KIA Se sne 


415 


Pa 


6942. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Nabi saw. Beliau bersabda: 
"Sungguh Kalian akan mengikuti jejak orang-orang yang sebelumnya 
sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, sampai sekalipun me- 
reka memasuki sebuah liang biawak tentu kalian pun tetap meng- 
ikutinya". Aku bertanya: "Wahai Rasulullah, apa orang Yahudi dan Nas- 
rani?". Beliau menjawab: "Siapa lagi (kalau bukan mereka)?". 


TA KERAP esaplh 


(aa 


an Ea Ia ea 


BAB 
BERDOSA ORANG YANG MENGAJAK SESAT ATAU 
ORANG YANG MERINTIS JEJAK YANG JAHAT. BER- 
DASAR FIRMAN ALLAH TA'ALA: "DAN SEBAGIAN 
DOSA-DOSA ORANG YANG MEREKA SESATKAN YANG 
TIDAK MENGETAHUI SEDIKIT PUN (BAHWA MEREKA 
DISESATKAN)". 


Hana NA LENGAN yaa 
TESTI HENNA "isa 
AAA uh an de Dp 

#93 


6943. Dari Abdullah, dia berkata: "Nabi saw. bersabda: "Tidak satu 
jiwa pun yang terbunuh dengan teraniaya, kecuali ada bagian (dosa) atas 


416 


| 


anak Adam yang pertama dari padanya. Karena dia adalah orang pertama 
yang merintis adanya pembunuhan". 


— AANG SO 
Ae RENA 
Ah ANAK lap 
HA Ap ANE AN ga Ea 


Kenalan aga he ir 
231) 


KOTA YANG DIJAGA NABI SAW. BELIAU MENG- 
KHUSUSKAN ATAS KESEPAKATAN AHLI ILMU DAN 
KEKOMPAKANNYA DUA PENDUDUK TANAH HARAM, 
MAKKAH DAN MADINAH. TEMPAT-TEMPAT BERSE- 
JARAH YANG ADA DI KEDUA KOTA ITU, YAITU 
MAJLIS-MAJLIS NABI SAW. ORANG MUHAJIRIN, 
ORANG ANSHAR, MUSHALLANYA NABI SAW., MIMBAR, 
DAN KEBURUKAN. 


Hb VA ga ai Anget | 
ANU Gaga EA S2 


# 


AE PA Panai 


417 


“ 


Hal , jan SD sada SA Ya FTP Ga 

2 ET Kana aa ENI 
dana NE ia 
Kas SA kg NA 


PP, PALA 


LC 
“ ... ( 2 9 


6944. Dari Jabir bin Abdullah As-Salamiyyu, sesungguhnya ada 

seorang lelaki dusun berbai'at untuk memeluk agama Islam. Ternyata 
lelaki dusun tersebut kesehatannya terganggu di Madinah. Lelaki dusun 
tersebut lalu bertandang menemui Rasulullah saw. seeraya berkata: 
"Wahai Rasulullah, batalkan bai'atku". 
Rasulullah saw. menolak. Lelaki dusun tersebut kemudian datang lagi 
kepada beliau seraya berkata: "Batalkan bai'atku". Beliau tetap menolak. 
Lelaki dusun tersebut datang lagi kepada beliau seraya berkata: "Batalkan 
bai'atku". Beliau tetap menolak. Lelaki dusun tersebut lalu keluar. Rasu- 
lullah saw. bersabda: "Sesungguhnya Madinah itu hanya seperti Ubupan 
(alat peniup api) yang bisa menghilangkan kotoran dan melahirkan ke- 
indahannya". 


Ka: 


KA Naaah EekEsap la ge.rar0 
153 Page aa Ge 
Jep IGea NAS Mad PAKE 
AT HAN AAA Yap AP AB) 
“ SAI PE eta NN Tan 


418 


Eren BRI kany Aa Ian mada 


aa DASEB,S sapa 


EN PE ah 


Ad SAS, Awak 


PaN: AAN Dal: Saka IA 


La II III ds RAGU) 

Aina ES USB: 3 TAN YEN Eri 

ana sah dfan 3 Ke Pee ANA 
HANAS AS lea Fa MEA ASUS 


6945. Dari Ibnu Abbas ra., dia berkata: "Aku pernah belajar pada 
Abdurrahman bin Auf. Pada akhir (musim) haji di mana saat itu Umar 
menunaikan ibadah haji, Abdurrahman berkata di Mina: "Jika aku me- 
nyaksikan Amirul Mukminin didatangi oleh seorang lelaki dan mengata- 
kan: "Sesungguhnya si polan menyatakan: "Jika Amirul Mukminin wafat 
tentu aku akan membai'at si polan"|. Umar lantas berkata: "Sungguh aku 
akan berangkat sore ini untuk memberi peringatan kepada sekelompok 
orang, yaitu orang-orang yang mau memaksa mereka, maka kukatakan: 
"Anda jangan bertindak, karena musim (haji) ini akan menghimpun 
orang-orang rendahan dan mereka akan mengalahkan posisi Anda. Aku ' 
kawatir kalau mereka tidak bisa menempatkan peringatan itu secara 
proporsional. Masing-masing lalu mengkaburkan peringatan itu semau- 
nya. Tangguhkan dulu sampai Anda tiba di Madinah, daerah hijrah dan 
daerah Sunnah. Anda bisa menyelesaikan bersama dengan sahabat- 
sahabat Rasulullah saw. kaum Muhajirin dan Anshar. Mereka akan bisa 


419 


menjaga pernyataan/statemen Anda dan menempatkan peringatan itu 
secara proporsional". Umar lalu berkata: "Demi Allah, aku akan meme- 
nuhinya begitu sampai di Madinah". Lebih lanjut Ibnu Abbas berkata: 
"Kami telah tiba di Madinah". Umar lalu berkata: Sesungguhnya Allah 
telah mengutus Muhammad saw. dengan membawa kebenaran dan me- 
nurunkan kepadanya kitab ini. Maka ayat rajam termasuk yang telah 
diturunkan". 


(al 


SP SN TA SE Lon 
KANG An AS sa ERA 
Jaw ha AI Ian Sa ENI 
IA Haa Ogah SU Sad 


PT RI Iri 


BEI SE Pede NG 
IN NY AAA 


6946. Dari Muhammad, dia berkata: "Aku pernah berada di samping 
Abu Hurairah. Dia mengenakan pakaian yang dicelup dengan lumpur me- 
rah yang terbuat dari pohon rami, dia beringus seraya berkata: "Aku ya- 
kin pada diriku bahwa aku benar-benar tergeletak di tempat antara mim- 
bar Rasulullah saw. dan kamar Aisyah dalam keadaan pingsan. Kemudian 
ada seorang lelaki datang meletakkan kakinya di atas leherku dan meng- 
anggap diriku gila. Padahal aku sama sekali tidak gila. Aku sejatinya 
hanyalah lapar". 


AN La AA NAN ATA 
PEN Kana Beo ES 


420 


AI La Pee DAN 
pu 9 Ka el SAYA RAYA KAN 


ke 


PE ANTA Ae Lag. AAS 

sn uh Trar, & 
Aa 55 5256 HI 
“ Pe 


6947. Dari Abdurrahman bin Abis, dia berkata: "Ibnu Abbas pernah 
ditanya: "Apakah Anda pernah menyaksikan hari lebaran bersama Nabi 
saw.?". Ibnu Abbas menjawab: "Ya, kalau kedudukanku tidak dekat de- 
ngan beliau tentu aku tidak dapat menyaksikannya sejak kecil. Beliau 
pernah mendatangi bukit panjang yang dekat dengan rumahnya Katsir bin 
Ash-Shalet. Beliau mengerjakan shalat kemudian berkhathbah. Beliau 
tidak menyinggung azan dan gamat. Beliau lalu memerintahkan sedekah. 
Wanita-wanita itu lalu memberikan isyarat ke arah telinga-telinga dan 
leher-lehernya. Beliau lalu menyuruh pada Bilal. Bilal kemudian 
menemui wanita-wanita itu. Dan kembali menemui Nabi saw." 


SMAN as Kisah APA ul te KEUA 


MEA IL 


. 


6948. Dari Ibnu Umar ra. sesungguhnya Nabi saw. dahulu biasa 
bertandang ke daerah Ouba' baik berkendaraan maupun berjalan kaki. 


EGA AE Enes naga 
s3 aga e NAN AR aseo 


421 


6949. Dari Aisyah, ia pernah berkata kepada Abdullah bin Az- 
Zubair: "Kuburkanlah aku bersama teman-teman wanitaku. Dan jangan- 


lah kamu menguburkan aku bersama Nabi saw. di rumah ini. Karena aku 
tidak suka kalau diriku disucikan". 


M5 SEN “gi 3. « bni ain oe0. 


Nn25ya PAP z5 egg 3 
ENG NYA 
syal 


6950. Dari Hisyam, dari ayahnya, sesungguhnya Umar pernah ber- 


kirim sepucuk surat kepada Aisyah: "Izinkanlah diriku dikubur bersama 


kedua temanku". Aisyah membalas: "Ya, demi Allah". Lebih lanjut 


Hisyam berkata: "Ketika seorang sahabat berkirim sepucuk surat kepada 
Aisyah yang isinya sama, Aisyah membalas: "Demi Allah Tidak. Aku ti- 


dak akan mengizinkan seorangpun bersama mereka untuk selama- 
lamanya". 


— anak Asal) idg al: KERIS 


BAL NA YA 


6951. Dari Anas, dia berkata: "Sesungguhnya Rasulullah saw. per- 
nah mengerjakan shalat ashar kemudian mendatangi beberapa lembah. 
Sementara matahari masih (tampak) tinggi". 


422 


SATA BULAN 2 Mor 


ea Su edna ea fara: | 


& 29 


regu 


6952. Dari As-Saib bin Yazid, dia berkata: "Satu Sha? pada masa 


Nabi saw. adalah sama dengan satu sepertiga Mud sekarang ini yang su- 
dah ditambahi. 


Tea KA oa Nata Man AN ena 
AAN AA Di J6 


tag 
sA AGAMA —& 3 2349 
. 6953. Dari Anas bin Malik, sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: 


"Ya Allah, berkahilah mereka dalam takarannya. Berkahilah mereka da- 


lam Sha? dan Mudnya". Yang beliau maksudkan ialah penduduk Ma- 
dinah". 


patnate Ba A3 SAN Selor 1802 
Sapi Manna NA yan da 
aa Ita 3, ARE -2, 


6954. Dari Ibnu Umar, sesungguhnya orang-orang Yahudi pernah 
bertandang menemui Nabi saw. dengan membawa seorang lelaki dan se- 
orang wanita yang telah berzina. Beliau lalu menyuruh untuk menangani 


423 


kedua orang itu. Keduanya dihukum rajam dekat tempat yang biasa di- 
letaki beberapa jenazah di samping masjid". 


Ih : CNP Kek an HPA IP AA 2-1 Ian 
—£ - . 3 . “ghe 
NA AN gn SAN ae, Dlazy! yee Te 100 
-3S J3 Sa» Ia s) 3 Sa 33 IE ep “7, 
KEL WA G” : laa KN Ame Pena Aa 
kp Pra Taja vote Lena TPT LA agar yen 5 
6955. Dari Anas bin Malik ra., sesungguhnya Rasulullah saw. begitu 
(gunung) Uhud tampak olehnya, beliau bersabda: "Ini adalah gunung 
yang mencintai kami dan kamipun mencintainya. Ya Allah, sesungguh- 


nya Ibrahim telah mengharamkan Makkah dan sesungguhnya aku meng- 
haramkan daerah yang berada di sekitarnya". 


1 
& z 
Ph Tag 123 PL NN 202 cant. 
“ - .- 
- 
EN YA dpug9 


6956. Dari Sahel, sesungguhnya dahulu antara tembok masjid ini 
berikut sekitar Ka'bah dan antara mimbar ada jalan yang biasa dilewati 
kambing". 


£ "it PAN 13 LA gp AN. 2 Te 

KENA at PSA PPA Om NG 2 22 TAN 

POLA SRI AA AN 
2 GE An AE AN 


6957. Dari Abu Hurairah, dia berkata: "Rasulullah saw. bersabda 
"Lokasi yang berada di antara rumahku dan mimbarku terdapat sebuah 


424 


taman yang termasuk taman-taman sorga, sedangkan mimbarku berada di 
atas telagaku". 


Mg KE ALAN BULE Ali En 
a .Ja fa 


AAN Ga Spg Lang YA 
Ea (3 PEN 2194 4 4, Aa AA 
Aan ah aan deg Aira 
PA mada dan , jare “ix 02 ID .0 | 3- 
NI on? IS ANIS Ia 35 Shaun 


6958. Dari Abdullah, dia berkata: "Nabi saw. pernah ikut pacuan 
kuda. Maka dilepaslah kuda yang telah dikuruskan, sedangkan start jarak 
tempuhnya mulai dari Al-Hufya' sampai dengan lembah Wada”. Dan ku- 
da yang yang tidak dikuruskan, start jarak tempuhnya mulai dari lembah 
Wada' sampai dengan masjid Bani Zuraig. Dan sesungguhnya Abdulah 
termasuk orang yang ikut pacuan itu". 


“di TART Alat F' Aa 2 P 
dea Jet Prada nya 


..- 


6959. Dari Ibnu Umar ra., dia berkata: "Aku pernah mendengar 
Umar berpidato di atas mimbar Nabi saw.". 


A.A ara Late K3 21... . an 
Ka MANA TAN GE INKA nek 


..- 
ee 
3 LP Id war 2.1 A- 
2 A Ic IT Ke - Ic 
Ti 2g | P3 Pata 


6960. Dari Sa'ib bin Yazid, dia pernah mendengar Utsman bin 
Affan berpidato di atas mimbar Nabi saw. 


AN 


SA: PA Ae Ana DEA 
Mapan yA Wa ale 


6961. Dari Aisyah, ia berkata: "Dahulu tempat mandi ini dipersiap- 
kan untukku dan Rasulullah saw. Kami memasukinya bersama- sama". 


Ha ARTI NBA AAN 
Manga na La 


6962. Dari Anas, dia berkata: "Nabi saw. pernah membentuk perse- 
kutuan antara orang-orang Anshar dengan orang-orang Ouraisy di rumah- 
ku yang berada di Madinah. Beliau membaca gunut seraya mendo'akan 
kepada kabilah-kabilah Bani Tamim selama satu bulan". 


2 pam TN Say Esa NY 
Dien 1W Fee 
Aan NS bahan: AT Le IA 
JENSAR Aga ANA 32 
tawa 


6963. Dari Abu Burdah, dia berkata: "Aku berada di Madinah. 
Abdullah bin Salam menemuiku dan mengatakan kepadaku: "Segera 


426 


- 


berangkatlah ke rumah itu. Aku akan memberi minum Anda dengan gela: 
yang dulu pernah dipakai minum Rasulullah saw. Anda bisa menaarn 
shalat di masjid yang dulu pernah digunakan shalat oleh Rasulullah 
saw.", Aku lalu berangkat bersamanya. Dia memberi minuman sawig 


Genis minuman keras dari anggur) dan membe 
ri makanan k 5 
ku. Dan aku mengerjakan shalat di masjidnya". urma kepada 


MEA PASARAN Pipa 
» " da uang pn AA 
Jigaah PHE NGN: Nya 


an Katak Pa Pj 


TAI An ag H3 3 


. 6964. Dari ing dia berkata: "Nabi saw. pernah bercerita kepadaku 
aa bersabda: "Datang kepadaku pada suatu malam seorang (utusan) 
ari Tuhanku, -beliau berada di lembah Agig-(mengatakan): "Kerjakanlah 


shalat di lembah " 
sa yang diberkahi ini. Dan katakanlah: "Sebagai umrah dan 


IN GAN “Polloatau 
Ri ag SAYA YA 
Tanba kaga ke ai In Ag saia Sen 
SEA SN 3 Jan lai UB 
& PAI PAI IWAN | 

6965. Dari Ibnu Umar, Nabi saw. menentukan migat daerah Oaren 


bagi penduduk Najed, daerah Juhfah bagi penduduk Syam, dan Dzui 
Hulaifah bagi penduduk Yaman. Lebih lanjut Ibnu Umar berkata: "Aku 


mendengar ini langsung dari Nabi saw.". Sampai kepadaku berita bahwa 


427 


Nabi saw. bersabda: "Bagi penduduk Yaman adalah daerah Yalamlam". 
Ketika Irag disinggung, Ibnu Umar mengatakan: "Waktu itu Irag belum ada". 


3 ..5 - ” P. “ 2 4, H3 3 Pe 
2) sa aa ne an Esa aye AAU 
2 SAP LA 1, 
Pa Per Oak KU pd yana - NE 
(NA Lady tera ph AS ka ana 
IPO Watt - 
2 AS ln 
6966. Dari Salim bin Abdullah, dari ayahnya, dari Nabi saw. bahwa 
beliau pernah bermimpi ketika beristirahat di daerah Dzul Hulaifah. 


Dikatakan kepada beliau: "Sesungguhnya Anda berada di daerah Bathha' 
yang diberkahi". 


Pa 21 -. A4 TAN he MO. 
Tetap AA ht IBAN AP 
BAB 


FIRMAN ALLAH TA'ALA: "TIADA SEDIKITPUN CAM- 
PUR TANGANMU DALAM URUSAN MEREKA ITU". 


es an TENALE n Fajhoge IU 
AA NE NGAA L 
SUMUR AJE LAS, 
Handa ia Ar sad pa Jaga 

PEN see 


6967. Dari Ibnu Umar, dia pernah mendengar Nabi saw. berdo'a da- 
lam shalat fajar. Beliau mengangkat kepalanya dari ruku' seraya ber- 


428 


sabda: "Ya Allah, Tuhan kami. Dan bagi-Mu segala puji di akhirat" 
Berikut beliau bersabda: "Ya Allah, laknatilah si polan dan si polan", 
Cal Allah Yang Maha Agung lagi Maha Mulia menurunkan sebuah ayak 
Tiada sedikitpun campur tanganmu dalam urusan mereka itu. Atau Allah 
menerima taubat mereka, atau mengazab mereka, karena sesungguhnya 
mereka itu orang-orang yang zalim". Ta 


KS ENAK Ia 3G 
FA AN NE 2 na 
IR AE 


SN 


BAB . 


FIRMAN ALLAH TA'ALA: "DAN MANUSIA ADALAH 
MAKHLUK YANG PALING BANYAK MEMBANTAH" 
DAN FIRMAN ALLAH TA'ALA: "DAN JANGANLAH KA- 
MU BERDEBAT DENGAN AHLI KITAB MELAINKAN 
DENGAN CARA YANG PALING BAIK". 


AAN Sea eh SESLAN JES AAU 
Ke Jaan Sa ANE TEKAN EK 
SIB SKI PIJE Caga Abi 
ES TAK BA ANA bi asu 
BEA ia kena B ea Ja Ira 
SAB ba AN PB NBa N R35 


429 


. 032.) 


Pa Re MPa AA 2 gan 
em IE an yha 


6968. Dari Ali bin Abu Thalib, dia berkata: "Sesungguhnya Rasulul- 
lah saw. pernah mendatangi pada malam hari kepaanya dan Lawak 
putri Nabi saw. Beliau bersabda kepada mereka: Tidakkah sebai an 
kamu mengerjakan shalat?". Ali berkata: "Aku katakan: "Wahai - La 
lah, sesungguhnya jiwa kami hanya ada pada tangan Allah. : a : 
menghendaki membangunkan kami, tentu Dia akan membangun an : 
mi". Rasulullah saw. pergi ketika Ali mengatakan Sera! itu 
“kepadanya dan beliau tidak kembali lagi kepada Ali barang aga Sa 
Ali sempat mendengar beliau -saat beliau pergi- memukul pahany ks 
raya membaca ayat ini: "Dan manusia adalah makhluk yang paling 
banyak membantah". 


, PP Pn LP 2 g21 Bina ' 
PP 
Sak - “pg '.. & Io 
Pe IN sales Ad per 2g adsa gara 


2 NI Le 
Pa ma JA IS Pengadaan kas 
S5 MIE SANA BA 
PAN ena nnti 
NYA er CU Eh 
SE Ae JG LN EN JEF LAIN Ca 


... Nak) 4 


EN iga KAN LAJU Asas 


430 


————a La 


2 


U tan Pl 


TEA AKA 


IA 
2 Alan gak 
6969. Dari Abu Hurairah, dia berkata: "Ketika kami sedang berada 
di masjid, tiba-tiba Rasulullah saw. keluar seraya bersabda, "Berang- 
katlah menemui orang-orang Yahudi". Kami lalu berangkat bersama 
beliau sampai tiba di sebuah rumah tempat di baca Al-Our'an. Nabi saw. 
berdiri memanggil mereka seraya bersabda: "Wahai kelompok orang- 
orang Yahudi, masuklah agama Islam tentu kalian akan selamat", Mereka 
mengatakan: "Anda benar-benar telah menyampaikan, wahai Abul Oa- 
sim". Rasulullah saw. menyatakan kepada mereka: "Itulah yang aku ke- 
hendaki, masuklah agama Islam tentu kalian akan selamat". Mereka me- 
ngatakan: "Anda benar-benar telah menyampaikan, wahai Abul Oasim". 
Rasulullah saw. menyatakan kepada mereka: "Itulah yang aku kehen- 
daki". Beliau mengatakan pernyataan itu untuk yang ketiga seraya ber- 
sabda: "Ketahuilah sesungguhnya bumi ini hanyalah milik Allah dan 
Rasul-Nya. Dan sesungguhnya aku hendak mengusir kalian dari bumi ini. 
Barangsiapa di antara kalian yang bisa mendapatkan sesuatu dengan 
hartanya, maka hendaknya dia menjualnya. Jika tidak, ketahuilah bahwa 
bumi ini hanyalah milik Allah dan Rasul- Nya". 


zp — "i24r (PA Pena Eee & Ketat 
7. " Ws, Nakahap 
seal VAN RAL pala 


BAB 


FIRMAN ALLAH TA'ALA: "DAN DEMIKIAN (PULA) 
KAMI JADIKAN KAMU (UMAT ISLAM), UMAT YANG 


1431 


ADIL...". DAN PERINTAH NABI SAW. UNTUK TETAP 
BERSAMA DENGAN KELOMPOK AHLI ILMU. 


'. Pa 2 su !1» .y10a | 
SL oat SEJEDIA sala INA. 

A1 bsa Itu SS la Po (p1A 2 I apa "Te 
SENAYAN PNG naa 


asa 
- Pen ebag “8 te 373 JI. 3I 1 - 2 ANISA 
ku HASAN IA Wen ha 943 
33 1 AA ANA AI Ba ENI 2 
3s133 J 


se sawah or Id gaya ga pd Ia 
CSS ANE AK 


2, 


29 NG TAN AC  Fttel- 
Haa KE am 5 sa EN Ja 


6970. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata: "Rasulullah saw. 
bersabda: "Nuh akan didatangkan pada hari kiamat kelak, lalu dikatakan 
kepadanya: "Apakah kamu telah menyampaikan?". Dia menjawab: "Ya, 
sudah, Ya Tuhanku". Umatnya lalu ditanya: "Apakah Nuh sudah me- 
nyampaikan kepada kalian?". Mereka menjawab: "Tidak datang kepada 
kami satu orang pun yang memberi peringatan". Dikatakan: "Siapakah 
saksi-saksimu?". Nuh menjawab: "Muhammad dan umatnya". Kalian di- 
datangkan buat memberikan kesaksian, kemudian Rasulullah saw. mem- 
baca sebuah ayat: "Dan demikian (pula) Kami jadikan kamu (umat 
Islam), umat yang adil agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia 
dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu". 


bae SAN AN KANG 


. 


432 


') 


UH 


4 AA Lai 1 T- 
233 sada 
BAB 


JIKA SEORANG ULAMA' ATAU SEORANG HAKIM 
MELAKUKAN IJTIHAD TANPA ILMU LALU MENYALAHI 
RASUL SAW. MAKA HUKUMNYA DITOLAK, BERDASAR- 
KAN SABDA BELIAU: "BARANGSIAPA MENGERJAKAN 
SUATU AMALAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN PE- 
RINTAHKU, MAKA IA DITOLAK". 


2... 
Pa er LA TTG PMA het 


BEE ANA yan aa 
BEA 
Aa TA CAN POP NY pn AT 
Pa NE AA AAA GA EU LAKI 
ai SUN ASI yaa Sab 


6971. Dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah, keduanya ber- 
kata: "Sesungguhnya Rasulullah saw. pernah mengutus saudaranya Bani 
Adiy Al-Anshari untuk mengurus hasil tanah wilayah Khaibar. Dia tiba 


433 


dengan membawa tamar yang bagus. Rasulullah saw. lalu bertanya 
kepadanya: "Apakah seluruh tamar Khaibar begini?". Dia menjawab: "Ti- 
dak, demi Allah, Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami biasa menukar- 
kan satu Sha? korma ini dengan dua Sha' tamar yang jelek". Lalu Rasu- 
lullah saw. bersabda: "Kamu jangan melakukannya, akan tetapi serupa 
ditukar dengan serupa yang lain. Atau juallah ini dan tukarkanlah dengan 
harganya dari ini. Demikian (pula) timbangannya". 


IE AN SE 


(. 


BAB 


PAHALA SEORANG HAKIM YANG BERIJTIHAD (BER- 
SUNGGUH-SUNGGUH DALAM SUATU URUSAN) DALAM 
KEBAIKAN LALU DIA BENAR ATAU KELIRU. 


MAPAN Kn ye ta PSA 


AP AA TA EN AYO UEYUP 
1543105 ea SA ia 
ap NS : KASUS salat 


6972. Dari Amer bin Ibnu Al-Ash, sesungguhnya dia pemah men- 
dengar Rasulullah saw. bersabda: "Ketika seorang Hakim akan memberi 
putusan lalu dia berijtihad, kemudian dia tepat, maka baginya dua pahala, 


Dan ketika dia akan memberi putusan lalu dia berijtihad ternyata dia 
keliru, maka baginya satu pahala". 


IP KEBAL 


“—. 
De is B3 Kira a 
- ad 


434 


AL aa: 


P/ 


1 SEE Ip AA 


1 1 yna 


TEA kang ya Hina ira 2 


#2 ” II... p AA 
2 MAN ge z9 


BAB 


2 - 

ALASAN ORANG YANG Na aa PADA 
BI SAW. 

NYA HUKUM-HUKUM NA | 

YANG KELIHATAN". MAJLIS NABI SAW. DI Nana 

HABAT TAK IKUT HADIR. DAN URUSAN- 


ISLAM. 


| .... 
PPI Th LI IT 1. 


, Pa 
0 MAA, & 1d, se dab 


ISA BE tata 
NEK SIESBE ANA JAN GI Lor 
HE GEA Ga JAN GAS De 
Kare NA KATA 

Aa Pa aa 


: Inta Tsin 
6973. Dari Ubaid bin Umair, dia berkata: Abu Musa ena Sea 

kepada Umar. Namun Abu Musa mendapati Umar sedang sibu Ha ja 

A3 Musa lalu kembali. Umar berkata: "Kenapa aku tidak mendeng 


435 


Ane Abdullah bin Oais? Persilahkan dia masuk". Abu Musa lal 

Gpp - bertanya: “Apa yang mendorong kamu berbuat Pu 
aa Hah sai Kaakah 'Sesungguhnya aku diperintah demikian". 
Mana ' angkan bukti kepadaku atas (persoalan) ini. 

22 akan menindak kamu". Abu Musa berangkat menemui bebera a 
orang yang terdiri dari orang-orang Anshar. Mereka berkata: "Tidak 6 

da ikut menyaksikan kecuali anak muda kami. Abu Musa Ai ana 

Iri Seraya berkata: "Sungguh dahulu aku diperintah begi ni 

lalu berkata: "Aku kurang yakin bahwa ini i TR Ii ren 
Soalnya aku memang Ben beat Naomi Ni 


Io AN 51 2033 "ah “ F An ITA 
BN pat Jb3 — alat 
AN AG Ag ae ANA ada Le Spa 
INI II 2g. 4 3 
Page ea an 2 ESA AN LI 
2“ & ?a. 1IA AN St e-" Fa 
2 - Its SN, Ilapaae 
de5iea N KA UE 
IIA 1 Go no 0 TT Joe : 
bebnn sa Ken Ea Ig 


.- 


(4 LN Kat 2,3 - : 
IC Do NYI aga ea sz 

$ — 6 AN -. . ag IA 
Na - YA A2 KLIEN 
.. KAA Mat LAN SI 

| ” —. - - T0 PI 5 
PNS GI nb Say elang SA AL Kg 
S1 IS og 1 D0 p9 
» -. . Leg Tag 

PL ta 


. 


. 
. - - 


6974. Dari Abu Hurairah, di 
| , Gia berkata: "Sesungguhnya k 

am - 
ngira kalau Abu Hurairah itu berlebih-lebihan atas Ka Rasul sa 


Sa ema Pai sa la Sesungguhnya aku adalah seorang 
k - Aku tetap berada bersama Rasulullah saw. den an 

adi : se 
jiwaku. Orang-orang Muhajirin disibukkan oleh jualan di sa aman, 


“436 


Orang-orang Anshar disibukkan oleh harta-hartanya. Pada suatu hari aku 
pernah menyaksikan Rasulullah saw. dan beliau bersabda: "Siapakah 
yang berkenan membentangkan serbannya, sehingga aku bisa menyam- 
paikan bicaraku, lalu dia mau menangkapnya, maka dia tidak akan lupa 
barang sedikitpun apa yang telah didengarnya dariku". Aku lalu memben- 
tangkan serbanku. Demi Dzat yang telah mengutus beliau dengan mem- 
bawa kebenaran, aku tidak lupa barang sedikitpun apa yang telah ku- 
dengar dari beliau". 


“ 
“eh 3 - P / 


IA TA SN EL 
aa Peda AS Canada 


BAB 
ORANG YANG BERPENDAPAT BAHWA PENGAKUAN 
NABI SAW. ADALAH HUJJAH YANG BUKAN DARI 
SELAIN RASUL. 


Ina IN obat ag ATAS - aa 2. T 
Se SA EN Ian SAE san 


. Me . 


SIB AE LB EN MANIS abi, 
AL TEA ASN SEL PS aga 


6975. Dari Muhammad bin Al-Munkadir, dia berkata: "Aku pernah 
melihat Jabir bin Abdullah bersumpah dengan menyebut Allah, bahwa 
anak seorang pemburu adalah Dajjal". Aku berkata: "Kamu bersumpah 
dengan menyebut Allah". Jabir bin Abdullah berkata: "Aku pernah men- 
dengar Umar bersumpah demikian di samping Nabi saw. Lalu Nabi saw. 
tidak mengingkarinya". 


437 


SNN Dad Aa 
HA Pa An ea AN YA 15 Ia 


Pri ian 

KE KA TER, Dig 

AN an nada 
LA Ga an Perta 

pe Ha na GEA 


“11 MEN IE 7 (5 
aa 
BAB 


HUKUM-HUKUM YANG BISA DIKETAHUI DENGAN PE- 


TUNJUK-PETUNJUK. PENGERTIAN PETUNJUK DAN 
TAFSIRNYA. 


Nabi saw. pernah menginformasikan urusan kuda dan lainnya. Beliau lalu 
ditanya soal keledai-keledai. Beliau menunjukkan mereka atas dasar fir- 
man Allah Ta'ala: "Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat 
atompun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula". Nabi saw. pernah 


438 


XI Ry ng 


ditanya soal biawak, beliau lalu bersabda: "Aku tidak Ba na 
dimakan sewaktu be 

mengharamkannya". Dan biawak itu 

sn makan Nabi saw. Maka Ibnu Abbas mengambil kesimpulan, bahwa 

biawak itu tidaklah diharamkan. 


Aka I Ga Yan TSS: iteaa 
Jen iman ap SENE SI JEK 3 
Ae tata 2 AN. Find 
NN ET LP AA 
Lia Bela SN A0 AN 
PPNI ska aN 
Rn aa SA AG, daa AN rsr 
Penang tab 
SELATAN 
MAN Kegas pe 
paparan ne 13 
Hop Ng ES Van uje Oni 
SEA AAL AG" NS PAKA 5 


0 pn 


& Ay: 553 SIlib Yaa 


&.- 


69/6. Dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Rasulullah saw. ber- 
sabda: "Kuda itu bisa memiliki tiga dimensi: bagi seorang lelaki bisa 
berarti pahala, bagi seorang lelaki bisa berarti tirai, dan bagi seorang le- 
laki bisa berarti dosa. Adapun seorang lelaki yang baginya berarti pahala, 
adalah seorang lelaki yang menyiapkan seekor kuda di dalam jalan Allah. 
Dia menempatkan kuda itu di sebuah padang rumput atau kebun. Rumput 
yang dimakan oleh kuda itu sepanjang umurnya dari padang rumput atau 
kebun tersebut baginya adalah kebaikan-kebaikan. Sesungguhnya jika 
saja kuda itu menempuh (perjalanan) sepanjang umurnya, ia menapaki 
sebuah bukit atau dua buah bukit, maka jejak-jejak dan kotoran-ko- 
torannya adalah kebaikan-kebaikan baginya. Sesungguhnya jika saja kuda 
itu melintasi sebuah sungai, ia lalu meminum dari sungai itu, padahal 
pemiliknya tidak menghendaki memberi minum dengan air sungai itu, 
maka air sungai itu adalah kebaikan-kebaikan baginya. Kuda itu bagi 
lelaki ini adalah suatu pahala. Seorang lelaki yang mengikat seekor kuda 
untuk kekayaan dan harga diri, dia tidak melupakan hak Allah dalam 
merawat dan melindungi kuda itu, maka kuda itu baginya adalah sebuah 
tirai. Dan seorang lelaki yang mengikat seekor kuda untuk kebe- 
saran dan pamer (riya”), maka kuda itu dajam hal ini adalah sebuah 
dosa". Rasulullah saw. pernah ditanya tentang keledai-keledai. 
Beliau bersabda: "Allah tidak menurunkan kepadaku tentang ke- 
ledai-keledai itu, kecuali satu-satunya ayat yang padat berikut ini: 
"Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat atompun, niscaya 
dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan 
kejahatan seberat atompun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya 
pula". 


AN DA KAA SI TA TERAN NY 
2 LIL AP API 2 GA Ke IN 

I Dan A33 AA Tea EA 
La JL SP A8 oa D1 TG, CAIR (- 
PEIAK A AN ATT A23 pas 


ES Ke KAN AJE AU: 


“ 


“ 


1 


XIRIvVHanNg 


PAR AN & , (IA PEN EN, 
KENA KA S1 Rel PS 


"PP 9 SEN Oa 2 uk Pa AP bata 


NG INEA Kena SEA ah 


6977. Dari Aisyah ra. sesungguhnya seorang wanita pernah bertanya 


kepada Nabi saw. tentang haid, bagaimana cara mencucinya?. Beliau 
menjawab: "Ambillah sepotong (kain) yang telah diberi minyak misik, 
kamu lalu membersihkan dengannya". Wanita tersebut bertanya: "Bagai- 


mana caranya aku membersihkan dengannya, wahai Pamlullahg”. Nabi 
saw. menjawab: "Bersihkanlah". Wanita tersebut bertanya lagi: Bapa 
mana caranya aku membersihkan dengannya, wahai Rasulullah? Nabi 
saw. menjawab: "Kamu membersihkan dengannya". Lebih lanjut Aisyah 
berkata: "Aku tahu apa yang dikehendaki oleh Rasulullah saw. Maka aku 
lalu menarik wanita tersebut dan memberitahukan kepadanya". 


2 — # - 9.9 "TS LAUT z2,4 ai TA 
pen Sa MASA BI EL ye RAYA 
AAA 1 s 


KOES GE Kana  xn 


PGN 


BE KN SEN AAA ag Ss 
21 SP TIK z 

WA IA Aga og 

- LL KAA LAMA u Ta 

2 AI FAN ES Iv 


6978. Dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Ummu Hufaid binti Al-Harits. 
bin Hazen pernah memberi hadiah kepada Nabi saw. mentega (samin), 
keju, dan biawak. Nabi saw. lalu mengundang untuk jamuan itu. Jamuan 
itu dinikmati di meja makan beliau. Ternyata Nabi saw. meninggalkan ja 
muan itu seperti orang jijik. Jika jamuan itu haram tentu tidak akan di- 


» 


441 


nikmati di atas meja makan beliau. Dan tentu beliau tidak akan meme- 
rintah untuk menikmatinya. 


d si ae 28 pa Pai As Ju Z At Aang o AE 284 6980. Dari Jubair bin Muth'im, dia berkata: "Sesungguhnya seorang 


wanita pernah datang kepada Rasulullah saw. Ia berbicara dengan beliau 


JPN AA ND 3 Kata 7. tentang sesuatu. Beliau lalu memerintahkan sesuatu kepada wanita ter- 
- mani TOY ANT Mr Jean SA 


sebut. Wanita itu berkata: "Bagaimana pendapat Anda, wahai Rasulullah, 
tata 2. pn jika ternyata aku tidak mendapati Anda". Beliau bersabda: "Jika kamu 
Ha Ae) 50 dd 9 SA IlanaL Aa 231 14513 4 Asah "3 | tidak mendapatiku, maka datanglah kepada Abu Bakar". 


Dengan EKA KE AiS 5a EA Ld aa 
uts Ara Pra ra bada Kan Bismillahirrahmaanirrahiim. | 


ema BK JET, 5 Zi z 14 - San nara 
elu Ter AN AA Yaa 
IE JENIS 1 | 
BAB 


SABDA NABI SAW.: "JANGANLAH KAMU BERTANYA 
KEPADA AHLI KITAB TENTANG SESUATU". 


P4 
Wa" 
LA Gi 
kb 


6979. Dari Jabir bin Abdullah, dia berkata: "Nabi saw. bersabda: 
"Barangsiapa melahap bawang putih atau bawang merah maka hendaknya 
dia menjauhi diriku atau hendaknya dia menjahui masjidku. Dan hendak- 
nya dia diam saja dirumahnya". Beliau pernah diberi sebuah talam berisi 
kol, beliau mendapatinya bau (tak sedap). Beliau menanyakannya, beliau 
lalu diberitahu kol yang berada di dalam talam tersebut. Beliau berkata: 
"Bawa ia kemari". Mereka lalu membawanya kepada para sahabat yang 
bersamanya. Ketika beliau telah melihatnya, ternyata beliau tidak suka 
menikmatinya dan bersabda: "Sesungguhnya aku selalu berbisik dengan 3 
Dzat yang kamu tidak membisiki-Nya". 2d 


4 ” na 


LA aka SY DEIAA NP AAN 
Ai aa Gia Sar | IBAN SATA jp na R5 
EN Pa Aa GA “Puan : JA BIAN SA MB IKA Ja 


Kn SEL Ala seat : PPA PA NP RESI ENI 


442 443 


6981. Dari Humaid bin Abdurrahman, dia pernah - mendengar 
Mu'awiyah berbicara dengan sekelompok orang Ouraisy di Madinah. 
Dan Mu'awiyah menyebut Ka'ab bin al-Ahbar seraya berkata: "Jika 
Ka'ab bin Ahbar termasuk orang yang jujur dari mereka yang bercerita, 
yaitu orang-orang yang bercerita tentang ahli kitab, meskipun demikian 
aku tetap akan mengujinya dengan suatu kebohongan". 


BANI, JBS SIS AK 
KN Naa apa ala 
IN MN Ba Sa Hi 
MAAN ap Obi ENY AN 

w4 LN NIS Als 


6982. Dari Abu Hurairah, dia berkata: "Dahulu Ahli kitab membaca 


Taurat dengan bahasa Ibrani dan menafsirinya dengan bahasa Arab ke- 
pada orang Islam". 


Rasulullah saw. bersabda: "Janganlah kamu membenarkan Ahli kitab dan 
janganlah kamu mendustakan mereka. Dan katakanlah: "Kami beriman 


kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang di- 
turunkan kepada kamu". 


Ta SILA S5 TEA send yana 
Tahi ea Par angan 
Ip 33 DEL EN Yaa TE 
PE aa MR AYI Tana 
ah ae ir RA JEN RN 


444 


SI AA 2 ASN 
KUA SKT AI AG 


6983. Dari Ibnu Abbas ra., dia berkata: "Bagaimana kamu bertanya 
kepada Ahli kitab tentang sesuatu? Padahal kitab kamu yang telah 
diturunkan kepada Rasulullah saw. adalah lebih baru, kamu membacanya 
dalam keadaan murni tidak akan ternoda. Ia telah bercerita kepada kamu 
bahwa Ahli kitab telah mengganti kitab Allah dan telah merubahnya. Me- 
reka telah menulis kitab itu dengan tangan-tangannya dan mengatakan: 
"Ja adalah dari Allah", agar mereka dapat menukarnya dengan harga yang 
sangat sedikit. Apakah ilmu yang datang kepadamu tidak bisa mencegah- 
mu dari bertanya tentang sesuatu kepada mereka? Tidak, demi Allah, aku 
sama sekali tidak melihat di antara mereka seorang lelakipun yang ber- 
tanya kepada kamu tentang apa yang telah diturunkan kepadamu". 


BAB 
MAKRUH HUKUMNYA BERSELISIH. 


AI as AE TNAa ba Li TIWa Kan Galayo TAM 
PEN EA NA Ah Tan ae 


: Fara va pr sean IG, Jaa 
, 93 ASAZA 
6984. Dari Jundab bin Abdullah, dia berkata: "Rasulullah saw. ber- 


sabda: "Bacalah Al-Our'an selama hati-hatimu bersatu. Jika kamu saling 
berselisih maka tinggalkanlah ia". 


445 


ASEANYGAN an DNA MS yi or A MAN 
Ke perna SENSASI: D5 
KA saga KAA 53 


6985. Dari Jundab bin Abdullah, sesungguhnya Rasulullah saw. ber- 
sabda: "Bacalah Al-Our'an selama hati-hatimu bersatu padu atasnya. Jika 
kamu saling berselisih maka tinggalkanlah ia". 


iga, AN AAN BAIM yalitale Raat 
Bks NA Arisa 1 Sada 
ANK LI BKN SE NE KI 
e KEK AN ES GAN ANE Hanna 
23 DAA AS MP Pa 
angan 1 2 K3 
KANE LA Mes ta aus 
tera SAI is AN GI 


Pekat 


2 "2 
. N 


6986. Dari Ibnu Abbas, dia berkata: "Ketika Nabi saw. dikunjungi 
-di dalam rumah itu terdapat beberapa orang lelaki, termasuk Umar bin 
Al-Khaththab -beliau bersabda: "Kemarilah, aku akan menulis untuk ka- 


| 


lian sebuah catatan, yang kalian tidak akan tersesat setelah itu selama- 
nya". Umar berkata: "Sesungguhnya Nabi saw. terserang sakit perut. 
Al-Our'an adalah milik kalian. Kecukupan kita terletak pada kitab 
Allah". Penghuni rumah itu saling berselisih dan saling berbantah. Di an- 
tara mereka ada seorang yang mengatakan: "Mendekatlah, Rasulullah 
saw. akan menulis untuk kalian sebuah catatan, yang kalian tidak akan 
tersesat setelah itu". Di antara mereka ada juga seorang yang mengatakan 
seperti pernyataan yang telah dilontarkan oleh Umar. Ketika mereka se- 
makin ribut dan berselisih ramai sekali di hadapan Nabi saw. Maka be- 
liau bersabda: "Tinggalkanlah aku". 


AAN 14 Aa AN lb Ne aa 


2709 Lane AI Sad yan io JA AS: ae 
Ra ayat SEN 


6987. Ubaidillah berkata: "Ibnu Abbas pernah. menyatakan: 
"Sesungguhnya bencana yang paling besar adalah peristiwa yang telah 
menghalangi antara Rasulullah saw. dengan penulisan beliau terhadap 
kitab itu untuk mereka karena akibat perselisihan dan gaduh mereka". 


or Tae Ah an Aa, 

ma aa AA 
as yaw 1 Kr Ane: 
SAN peka BARANG 
SA BE AG A 


447 


» ek LA an "Ia 
«aa 3 


BAB 


LARANGAN NABI SAW. TENTANG PENGHARAMAN, 
KECUALI HAL-HAL YANG DIKETAHUI KEBOLEHAN- 
NYA. DEMIKIAN PERINTAH BELIAU SEKITAR SABDA- 
NYA KETIKA MEREKA TELAH BERTAHALLUL: 
"GAULILAH (SETUBUHILAH) ISTRI-ISTRI KAMU". 
Jabir berkomentar: "Beliau tidak bersikeras atas mereka. Akan tetapi 
beliau menghalalkan istri-istri kepada suami-suami". 


Ummu Athiyyah berkata: "Kami (para wanita) dilarang ikut mengiring 
janazah. Akan tetapi tidak diperketat atas kami (para wanita)". 


Ana GA LE AS SAE JGA RM 
GAN AA AN AA Ina Lasaja 
DGN. AAN HE 
Hn eaiya Sutan Tn AS PENA ANA 
NA IBI, aer pr PAINYG sa je 
Pas 6 NE AL AN pake AA 
ERJENAKA Ae 
aan KAA 3 
TPA ANTA MAN BTkuA ri Uya, 


VI NYUNNA 


In anna SA Led NA 

Kada L Sa nata rena 

Se ee BS Aan 
MEN SA NE 


6988. Dari Atha' dia berkata: "Aku pernah mendengar Jabir bin 
Abdullah ketika berada di tengah orang-orang yang bersamanya, me- 
ngatakan: "Kami, khusus sahabat-sahabat Rasulullah saw. berihram untuk 
ibadah haji saja dan tidak sekalian dengan ibadah umrah". Nabi saw. tiba 
pada pagi ke empat bulan Dzul Hijjah. Ketika kami telah tiba, Nabi saw. 
memerintahkan kami agar kami bertahallul, dan beliau bersabda: "Ber- 
tahalullah dan gaulilah istri-istrimu". Jabir berkata: "Beliau tidak ber- 
sikeras atas mereka. Akan tetapi beliau menghalalkan istri-istri kepada 
mereka". Lalu beliau mendengar bahwa kami mengatakan: "Ketika tidak 
ada kesempatan antara kami dengan Arafah kecuali lima hari, beliau pe- 
rintah kepada kami agar kami bertahallul untuk menemui istri-istri kami. 
Kami datang di Arafah, sementara nafsu sexs kami masih besar sekali". 
Jabir mengisyaratkan tangannya demikian dan menggerak-gerakkannya. 
Rasulullah saw. berdiri seraya bersabda: "Sungguh, kalian telah menge- 
tahui bahwa aku adalah orang yang paling takwa kepada Allah daripada 
kalian, orang yang paling jujur daripada kalian, dan orang yang paling 
baik daripada kalian. Jika saja tidak (karena) ternak sembelihanku ini 
niscaya aku sudah bertahallul sebagaimana kalian bertahallul, maka 
bertahalullah. Jika aku sudah serius terhadap urusanku niscaya aku tidak 


akan membiarkan ternak sembelihanku ini". Kami lalu bertahallul. Kami 
tunduk dan patuh, 


Han AS 5m 
WEI KA NYI. co di IS 


449 


Cat Ka 
Fera KAIN atap, EN Ge ds 
6989. Dari Abdullah Al-Muzanni, dari Nabi saw. Beliau bersabda: 
"Kerjakanlah shalat sebelum shalat maghrib". Beliau bersabda pada yang 


ke tiga kali: "Bagi orang yang menhendaki ketidaksukaan bila ada manu- 
sia yang menjadikannya sebagai (ibadah) sunnah". 


ah SEA UPN 
Pass, NBA: 
SN EA: Aa ar 


BA 


FIRMAN ALLAH TA'?ALA: "URUSAN MEREKA @rpuTus- 
KAN) DENGAN MUSYAWARAH DI ANTARA MEREKA. 
DAN BERMUSYAWARAHLAH DENGAN MEREKA DA- 
LAM URUSAN ITU". SESUNGGUHNYA MUSYAWARAH 
ITU SEBELUM ADA TEKAT BULAT DAN PENJELASAN. 


PETRA 
Sadar alga 25an pa 

IN AYAA AA Maa 
Oa: ad Yeni ABI 3 
Gea NE ANA 


LAS abi 


SEA SER NI 

2 ES 2G Y 
ANN GE 
RE Pa Te 
PA CA 
Ha EN 5 Ear 
Pagi ananda ea 
Kadas BA a53 
Dee 29 3 BE Ar 
KAN opa 

1G ANA 3 
AI NBA JASA La 


ada 
WI SA: Kanaan 


t 


Ka 


451 


WAR G2 Ka 
Aga San pa pAR AIO 
EIIKAN IBAN 
Ak ati! JA RI 
Han bee 2 GE: Pt san 
Arars ta AAA EA 
BEN Saga JEANS 
YR LA Par YAI 
ME LANARN Pn ear 
JAN pa AE baal 
va - wd Png ara 


452 


mendahului atas Allah dan Rasul-Nya. Nabi saw. pernah bermu- 
syawarah dengan sahabat-sahabatnya pada hari Uhud tentang tetap berada 
di tempat atau berangkat keluar. Mereka memberi pertimbangan kepada 
beliau untuk (berangkat) keluar. Ketika beliau sudah mengenakan baju 
besinya dan sudah bertekad bulat, mereka berkata: "Tetaplah berada di 
tempat". Beliau tidak menghiraukan kepada mereka setelah tekad bulat 
dan beliau bersabda: "Tidaklah patut bagi seorang Nabi yang telah 
mengenakan baju besinya lalu meletakkannya begitu saja, sehingga Allah 
memberi putusan". Beliau pernah bermusyawarah dengan Ali dan Usa- 
mah tentang berita yang dituduhkan oleh ahli gosip kepada Aisyah. Be- 
liau mendengar dari keduanya, sampai Al-Our'an turun. Beliau lalu 
mencambuk orang-orang yang melempar tuduhan. Beliau tidak meng- 
hiraukan kepada pertentangan mereka. Akan tetapi beliau memutusi 
dengan suatu keputusan yang telah diperintahkan oleh Allah kepadanya. 
Para pemimpin setelah Nabi saw. bermusyawarah dengan orang-orang 
yang dapat dipercaya dari kalangan ahli ilmu tentang urusan-urusan yang 
diperbolehkan, agar mereka dapat mengambil urusan yang paling ringan 
(mudah). Jika Al-Kitab dan As-Sunnah sudah jelas, mereka tidak me- 
langgarnya menuju yang lainnya, karena ikut jejak Nabi saw. Abu Bakar 
melontarkan gagasan memerangi orarig yang menolak zakat. Umar lalu 
berkata: "Mengapa Anda akan memerangi manusia itu. Padahal Rasulul- 
lah saw. telah bersabda: "Aku diperintah untuk memerangi manusia itu, 
sampai mereka menyatakan: "Tiada Tuhan selain Allah". Jika mereka 
telah menyatakan: "Tiada Tuhan selain Allah", berarti mereka telah men- 
jaga darah-darah dan harta-hartanya dariku, kecuali ada haknya dan 
perhitungannya ada pada Allah". Abu Bakar lalu berkata: "Demi Allah, 
sungguh aku benar-benar akan memerangi kepada orang yang memisah- 
misahkan sesuatu yang telah disatukan oleh Rasulullah saw.". Setelah itu 
Umar akhirnya mengikuti jejak Abu Bakar. Abu Bakar tidak menghirau- 
kan pertimbangan Umar, karena Abu Bakar telah memiliki keputusan 
Rasulullah saw. tentang orang-orang yang memisah-misahkan antara 
shalat dan zakat. Mereka menghendaki adanya penggantian Agama dan 
hukum-hukumnya. Nabi saw. telah bersabda: "Barangsiapa yang meng- 
gantikan Agamanya maka bunuhlah dia". Dahulu orang-orang pandai 
adalah teman-teman berkumpul Umar baik mereka yang berusia setengah 
baya maupun mereka yang masih berusia muda. Dahulu Umar sering kali 
menangguhkan pada kitab Allah Yang Maha Mulia lagi Maha Agung. 


453 


NYI FAN Tes am. 
SATA Sea (553.236 BL 
SI SAE Ha AA AMA 
PR MEI TAG Yeteran! ar 
LIGA NG oa ks SG 


LA NEKAT La ular 2 
Ds Ik 9 Yu Val gw YA RA TAS WAT SE Aa Gan ar 
EA P '. & Ah, 
ITA UL vip PA Its 
Ag, as “de 


Al ja NE Aa) KAGALN 
KANE: us, AA Eelalal as 
SE Janda DX sn an 3 
Kk PENA NU Lada li Sai 


“ EA 5 Oo A5 


6990. Dari Aisyah ra. saat tukang gosip berkata kepada Aisyah, 


Aisyah berkata: "Rasulullah saw. telah memanggil Ali bin Abu Thalib 
dan Usamah bin Zaid ketika wahyu sedang berhenti. Beliau meminta 
pertimbangan kepada keduanya tentang perceraian istrinya". Adapun 
Usamah memberi pertimbangan dengan petunjuk yang memberitahu ke- 
sucian istrinya. Adapun Ali mengatakan: "Allah tidak akan memper- 
sempit kepada Anda. Sementara wanita-wanita selain Aisyah banyak 


454 


u 
C. 
B: 
5. 
Z 
5 


sekali. Bertanyalah kepada budak perempuan itu, tentu ia akan mem- 
benarkan Anda". Beliau bertanya (kepada budak perempuan itu): "Apa- 
kah kamu pernah melihat sesuatu yang meragukanmu?". Budak perem- 
puan itu menjawab: "Aku tidak melihat sesuatu yang negatif pada diri 
Aisyah. Ia adalah wanita berusia muda. Ia pernah membiarkan adonan 
rotinya, kemudian datanglah ternak piaraan memakan adonan roti itu". 
Rasulullah saw. berdiri di atas mimbar seraya bersabda: "Siapakah yang 
bisa memaklumi kepadaku dari seorang lelaki, yang aku telah mendengar 
dia menyakiti istriku. Demi Allah, aku tidak pernah mengetahui tentang 
istriku kecuali kebaikan". Beliau lalu menuturkan kesucian Aisyah. 


. 35 1 APA LA ad 
SNN Gea So ARIES AN 
II 
Dane sa B2 akan 
25 au a? ie 2 ?. AM 14 “1 
6991. Dari Aisyah, sesungguhnya Rasulullah saw. pernah berpidato 
di hadapan manusia. Beliau menyampaikan puja dan puji kepada Allah 


dan bersabda: "Apa pertimbangan kalian kepadaku tentang sekelompok 
kaum yang mencaci maki istriku? Aku tidak pernah mengetahui 


kejelekan apapun kepadanya". 


BEA AE NSa 3s AAN 


(ng Ta BNN, sElaag 97, 


Han sn NG 


2Gp 14 KG Hg) : 
2 Tn IE AN 
6992. Dari Urwah, dia berkaa: "Ketika Aisyah dikabari soal urusan 


455 


itu, ia berkata: "Wahai Rasulullah, apakah Anda mengizinkan kepadaku 
jika aku pergi menemui keluargaku?". Beliau memberi izin kepadanya 


SA yA aula 

. 
dan mengutus seorang budak lelaki bersamanya. Seorang lelaki Anshar Pi ep A P3 AN ani 
berkata: i i i 


: "Maha Suci Engkau, tidaklah patut bagiku untuk berbicara 


tentang persoalan ini. Maha Suci Engkau, ini adalah kebohongan yang 
sangat besar". Bismillahirrahmaanirrahiim. 


Arda “» . 
KITAB TAUHID. 


ATA BEI santan 
Jd era, SE PIA T 


AJAKAN NABI SAW. KEPADA UMATNYA UNTUK MENG- 


ESA-KAN ALLAH YANG MAHA BERKAH LAGI MAHA 
LUHUR. 


KENA S3 AN Lesbi SA Hasan ZA 
SA En 


6993. Dari Ibnu Abbas ra., sesungguhnya Nabi saw. pernah meng- 
utus Mu'adz ke Yaman, 


: 
: 
| 


AA ORA ad Ae deni ga AMAL 
Sita Pore JG NA 


456 “457 


HPA BASE IN P5 
H2 KAA (RI Hanana 
Hei NA AIA 
SEN BUMN Be BABA 


. z 1 “3 z5 

69M. Dari Ibnu Abbas, dia berkata: "Ketika Nabi saw. mengutus 
Mu'adz ke Yaman, beliau bersabda kepadanya: "Sesungguhnya kamu 
akan mendatangi kepada kaum yang termasuk ahli kitab. Maka hendak- 
nya pertama kali kamu mengajak mereka kepada peng-Esa-an Allah 
Yang Maha Luhur. Jika mereka telah mengetahui itu maka kabarilah me- 
reka bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari se- 
malam. Apabila mereka telah shalat, maka kabarilah mereka bahwa Allah 
mewajibkan atas mereka zakat harta-hartanya di mana itu diambil dari 
orang kaya mereka kemudian diberikan kepada orang fagir mereka. Jika 
mereka mengakui hal itu maka ambillah dari mereka dan jagalah 
harta-harta kesayangan manusia". 


AAN BAB IIA AA 
Ker Es SEA Bas 3 
Kn ban GEA SJ: AI 
HE BIN FAN SAN EA Se iS 


6995. Dari Mu'adz bin Jabal, dia berkata: "Nabi saw. bersabda: 
"Wahai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah terhadap hamba-hamba- 


458 


Nya?". Mu'adz berkata: "Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu". Beliau 
bersabda: "Hamba-hamba itu (harus) menyembah Allah dan tidak menye- 
kutukan-Nya dengan apapun. Tahukah kamu apa hak mereka terhadap 
Allah?". Mu'adz menjawab: "Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu". Be- 
liau bersabda: "Allah tidak akan mengazab mereka". 


“34 YA Io, - 


PA ea SEN AA an IN 5 LAM 
DA AAS SIA 
“4, LAI 2 Aa ATT AT Pata 1 To 

an PE apa Sia Hg le 


Aa dab Kg aleah (adi In 33 


so ERA AG) 


6996. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, sesungguhnya pernah seorang 
lelaki mendengar seorang lelaki lain membaca: "Katakanlah: "Dia-lah 
Allah Yang Maha Esa", berulang kali. Pagi harinya lelaki itu datang ke- 
pada Nabi saw. lalu menuturkan hal itu kepada beliau. Seolah lelaki itu 
menganggapnya sepele. Rasulullah saw. bersabda: "Demi Dzat yang 
jiwaku ada pada genggaman-Nya, sesungguhnya (bacaan) itu berimbang 
dengan sepertiga Al-Our'an". 


24.58 Pa KP PU” ed drete Ted NI Cet Me 
CN ga MEA ag ANE RAY 
AA KAA Ea ga SA 


DL. nb 0. ja. 5 EP Te LATEN Kel 
Oka Jaa Ang Kena NN 333 13255 


5 ... J3 


|. LD 2... . CA an JAN NK WK 
GENAP: JW II TA Y, 


459 


Han JB KAKI LS 


3 An PKP Pjalaai 


KALIAN Oleo ya 


6997. Dari Aisyah, sesungguhnya Nabi saw. pernah mengutus se- 
orang lelaki bersama sekelompok pasukan. Dia membaca (Al-Our'an) 
untuk teman-temannya dalam shalatnya. Dia mengakhiri dengan: "Kata- 
kanlah: "Dia-lah Allah Yang Esa (surat Al-Ikhlash)". Ketika mereka 
kembali, mereka menuturkan hal itu kepada Nabi saw. Beliau bersabda: 
"Bertanyalah kepadanya. Mengapa dia berbuat demikian". Mereka lalu 
bertanya kepada lelaki tersebut. Lelaki itu menjawab: "Karena, sesung- 
. guhnya (bacaan) itu adalah sifat Yang Maha Pemurah. Aku suka bila aku 
membacanya". Nabi saw. bersabda: "Kabarilah dia, bahwa Allah men- 
cintainya". 


Sg ea JERISG 
» SMAN ESA 


BAB 


FIRMAN ALLAH YANG MAHA BERKAH LAGI MAHA 
LUHUR: "KATAKANLAH: "SERULAH ALLAH ATAU 
SERULAH AR-RAHMAN. DENGAN NAMA YANG MANA 
SAJA KAMU SERU, DIA MEMPUNYAI AL-ASMAAUL 
HUSNA (NAMA-NAMA YANG TERBAIK)". 


AN 2IALURI .IakluZ MP ye PASAR 
Tamu yaa LN ae Hadid YA 55 


-6998. Dari Jarir bin Abdullah, dia berkata: "Rasulullah saw. telah 


bersabda: "Allah tidak merahmati kepada seseorang yang tidak mau mei 
naruh kasih sayang kepada manusia". 


Apa pabean AP 
Kandas AI asha: Al Jaan 2 al daa 

WB Ne PENA 
Pm APN AAA ATA AN YAN 
Sya MAA AMA Ken 


PATI Ket 
ta 
Ka 
. 


And AKA 209p ASEAN A CABIN 23 aan 
TE SANGA GA one LEBA 


- 


AN Ia Yorr Ka san PAA KA AAL Ukan Yg? Ken nia 


( 


LS PADAT Ih AA asiihla 


9 0S . 


PE PAN YAN al nara 


6999. Dari Usamah bin Zaid, dia berkata: "Aku pernah berada di 
samping Nabi saw. Tiba-tiba datang kepada beliau seorang utusan salah 
satu putri beliau. Dia minta kepada beliau menemui anak lelaki putrinya 
saat (menjelang) kematian". Nabi saw. bersabda: "Kembalilah. Kabarilah 
ia, bahwa hanya Allah-lah yang berhak mengambil dan hanya Allah-lah 
yang berhak memberi. Setiap sesuatu di sisi-Nya telah ada batas tertentu. 
Maka suruhlah ia, agar hendaknya ia bersabar dan mencari pahala (dari- 
Nya)". Salah satu putri beliau itu menyuruh balik utusan tadi, bahwa ia 
telah bersumpah agar Anda benar-benar mendatanginya. Nabi saw. 
berangkat, dan ditemjani oleh Sa'ad bin Ubadah serta Mu'adz bin Jabal. 
Anak lelaki itu lalu diberikan kepada beliau, sementara jiwanya mgng- 


7 


461 


gigil seolah berada dalam sebuah griba (tempat air dari kulit). Kedua 
mata beliau meneteskan air mata. Sa'ed berkata kepada beliau: "Wahai 
Rasulullah, kenapa Anda menangis?". Beliau bersabda: "(Tangis) ini ada- 
lah suatu rahmat yang telah dijadikan Allah di dalam hati hamba-hamba- 
Nya. Sesungguhnya Allah hanya merahmati kepada hamba-hamba-Nya 
yang penuh rasa kasih sayang". 


NIA To lea MEI Ket 1G 2 
NE IE LG 
2 3 41 
ser aan | 


BAB 


FIRMAN ALLAH TA'ALA: "SESUNGGUHNYA ALLAH 
DIA-LAH YANG MAHA PEMBERI REZKI YANG MAHA 


KUAT LAGI MAHA KOKOH". 
AMAN LAN EA Iis... 
PN 9 Gr - GT PLANT Tar 


ip sean Sat ae 5 Jenis Al: an 
: “3 II, LA 


PETRA ME 


7000. Dari Abu Musa A?' Asy'ari, dia berkata: "Nabi saw. bersabda: 
"Tak seorangpun yang lebih bersabar atas (sesuatu) yang menyakitkan, 
yang dia telah mendengarnya dari Allah. Mereka menuduh Allah memi- 
liki anak, kemudian Dia yang memberi kesehatan dan rezki kepada 
mereka". Kn 


MEI SG GA 
KELAS SEL AN eab de 


462 


Ding HAL ada 
TEA ada ada 


FIRMAN ALLAH TA'ALA: "DIA ADALAH TUHAN) YANG 
MAHA MENGETAHUI YANG GHAIB. SESUNGGUHNYA 
HANYA DI SISI ALLAH-LAH PENGETAHUAN TENTANG 
HARI KIAMAT. ALLAH MENURUNKANNYA DENGAN 
ILMU-NYA. DAN TAK SEORANG WANITA PUN YANG 
MENGANDUNG DAN TIDAK (PULA) YANG MELAHIR- 
KAN MELAINKAN DENGAN SEPENGETAHUAN-NYA. 
HANYALAH KEPADA-NYA DIKEMBALIKAN PENGE- 
'TAHUAN TENTANG HARI KIAMAT". 


LAIN AA Ga LAB ANA 
KI. BIA CA AN paha DB C7 


AI Aa AAA Yg Lgu 
ai ANA ja aan 51X KAN ai 


ANN KANG AA S5 


7001. Dari Ibnu Umar ra. dari Nabi saw. Beliau bersabda: "Kunci- 
kunci (perkara) ghaib ada lima, tak dapat mengetahuinya kecuali Allah, 
tak dapat mengetahui kandungan rahim yang kurang sempurna kecuali 
Allah. Tak dapat mengetahui kejadian besok kecuali Allah. Tak seorang- 


463 


pun dapat mengetahui kapan hujan akan turun kecuali Allah. Tak satu 
jiwapun mengetahui di bumi mana ja akan mati kecuali Allah. Dan tak 
dapat mengetahui kapan hari kiamat akan terjadi kecuali Allah". 


Kelapa Ie DA 5 Bah EN 
SAN na SA A Kana KA io 
EGA Ga 5 

PA Tp Ra 5 SE 0: Ie 


7002. Dari Aisyah ra. ia berkata: "Barangsiapa bercerita kepada 
Anda, bahwa Muhammad saw. dapat melihat Tuhannya, maka dia benar- 
benar telah berdusta". Dia telah berfirman: "Dia tak dapat diindra oleh 
penglihatan mata". Dan barangsiapa bercerita kepada Anda, bahwa dia 
(Muhammad) dapat mengetahui perkara ghaib, maka dia benar-benar 
telah berdusta". Dia telah berfirman: "Tak dapat mengetahui perkara 
ghaib kecuali Allah". 


II MEN YES LG 


BAB 


FIRMAN ALLAH: "YANG MAHA MEMBERI KESEJAH- 
TERAAN DAN KEAMANAN". 


SANA METAL Eka 
Ala 2 


Ka Dea DIJERIAN Io 
SALA IK, EGA OI: tar 


Pn 


AKP 


Ba beda 
Agra Las Pen SA 
HA under NON KAP S5abl 


3 hard Jo eat PP - Pagi 
APA Ka aanasasat x 


7003. Dari Abdullah, dia berkata: "Aku pernah mengerjakan shalat 
di belakang Nabi saw. Aku kemudian mengatakan: "Sejahtera semoga 
atas Allah". Nabi saw. lalu bersabda: "Sesungguhnya Allah, Dia-lah Pem- 
beri Sejahtera. Tetapi katakanlah: "Segala kesejahteraan, segala rahmat, 
dan segala kebaikan hanyalah khusus milik Allah. Semoga kesejahteraan, 
rahmat Allah, dan berkah-berkah- -Nya senantiasa atas Anda, wahai Nabi. 
Dan semoga kesejahteraan senantiasa atas kita serta hamba-hamba Allah 
yang shaleh. Aku bersaksi, bahwa tiada tuhan selain Allah. Dan aku ber- 
saksi, bahwa Muhammad adalah hamba sekaligus Rasul- -Nya". 


la: Jaa UG 


—.. BAB : 
FIRMAN ALLAH TA'ALA: "RAJA MANUSIA". 


SAYA - ye LE amalia 
(wap Aa Pengen IALaH LIA 
NOS AI ati: Ay pra Atuna 


7004. Dari Abu Hurairah, dari Nabi saw. Beliau bersabda: "Allah 
akan menggenggam bumi ini pada hari kiamat kelak. Dan akan melipat 


465 


langit itu dengan tangan kanan-Nya. Kemudian berfirman: "Aku adalah 
Maha Diraja. Di mana Raja-raja bumi". 


3 PARA GA Ja Naah 


1 


seat apa, "aa One 


BAB 


FIRMAN ALLAH TA'ALA: "DAN DIA-LAH MAHA PER- 
KASA LAGI MAHA BIJAKSANA. MAHA SUCI TUHANMU . 
YANG MEMPUNYAI KEPERKASAAN DARI APA YANG 
MEREKA KATAKAN. DAN KEPERKASAAN ITU HANYA- 
LAH MILIK ALLAH DAN RASUL-NYA". DAN ORANG 
YANG BERSUMPAH DENGAN MENYEBUT KEPERKA- 
SAAN ALLAH DAN SIFAT-SIFAT-NYA. | 


Aa ea aa 
298 — 


105723 Naa ey 


7005. Dari Anas, dia berkata: "Nabi saw. bersabda: "(Neraka) Ja- 
hannam akan berkata: "Cukup. Cukup. Demi keperkasaan Engkau". 


An 53 AN 


LM hat") 


115 EPL De 


131 


SEN EN ME RA Al Jaka 


7006. Dari Abu Hurairah, dari Nabi saw. Ada seorang lelaki yang 
tinggal berada di antara sorga dan neraka, yaitu orang terakhir penghuni 
neraka yang masuk sorga. Dia berkata: "Wahai Tuhanku, hindarkanlah 
wajahku dari neraka. Tidak, demi keperkasaan Engkau. Aku tidak memo- 
hon kepada Engkau selain itu". 


1 


KAN AA S5 AN ANN 


SRG ERA Han 2g ketua 


7007. Dari Abu Sa'id, sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: 
"Allah Yang Maha Mulia lagi Maha Agung berfirman: "Hanyalah kamu 
yang memiliki itu dan sepuluh yang serupa". 

Ayyub berkata: "Demi keperkasaan Engkau, diriku tak mung- kin 


" Jepas dari berkah-Mu". 


MAAN EN AP. VA 
3 Lea Vs ha jane Jo 
BEAN 


7008. Dari Ibnu Abbas, sesungguhnya dahulu Nabi saw. pernah 
bersabda: "Aku mohon perlindungan, demi keperkasaan Engkau, Dzat 
yang tiada tuhan selain Engkau, Dzat yang tak pernah akan mati. Jin dan 
manusia pasti akan mati". 


4617 


2. 2 teng da AAN 
PAN G3 3 baja A3 


“JJ KA 


Ibn aa Lanka 
eat 3S KSR 5 
KE ASMA 


7009. Dari Anas, dari Nabi saw. Beliau bersabda: "Tak henti-henti 
neraka itu kejatuhan penghuninya. Dan neraka itu selalu berkata: "Apa 
masih ada tambahan?". Sampai Tuhan Semesta Alam menginjakkan kaki- 
Nya di dalam neraka itu, maka sebagian neraka saling mengerti kepada 
bagian yang lain. Neraka itu lalu berkata: "Cukup, cukup. Demi keper- 
kasaan dan kemurahan Engkau". Dan tidak henti-henti sorga bertambah, 
sehingga Allah menciptakan makhluk untuknya. Allah lalu menempatkan 
mereka pada tambahannya sorga itu". 


KEP PAN ETIKA 
Las sega 


FIRMAN ALLAH YANG MAHA LUHUR: "DAN DIA-LAH 


YANG MENCIPTAKAN LANGIT DAN BUMI DENGAN 
BENAR". 


PA AL Hap 2 susul YEN: 


“ 


KAI Men PT IN ah nga Ie asah 


Pa Me - Apa ae “1 


NG BEA H Siagas: 
aa. . 25 SANA s3 

SE AL SN GAB 
Hat 2 Sin Mp LAN, FG 
Hang Sasa MA, 233 


SANATA paei peaeka an AN 2.117 
SA LA SA Va Salad at ala 


: DE JAN 


7010. Dari Ibnu Abbas ra., dia berkata: "Dahulu Nabi saw. 
sering berdo'a di malam hari: "Ya Allah, bagi-Mu segala puji. Eng- 
kau yang merajai langit dan bumi. Bagi Engkau segala puji. Engkau 
adalah pemelihara langit, bumi, serta penghuninya. Bagi Engkau 
segala puji. Engkau adalah cahaya langit dan bumi. Firman Engkau 
adalah benar. Janji Engkau adalah benar. Bertemu Engkau adalah 
benar. Sorga adalah benar. Neraka adalah benar. Hari kiamat adalah 
benar. Ya Allah, kepada Engkau aku berserah diri. Kepada Engkau 
aku beriman. Kepada Engkau aku bertawakkal. Kepada Engkau aku 
mohon keputusan. Maka ampunilah dosa yang telah serta dosa yang 
akan kuperbuat baik yang kusembunyikan maupun yang ku- 


perlihatkan. Engkau adalah Tuhanku, tiada Tuhan sa selain 
Engkau". 


469 


BAB 


FIRMAN ALLAH YANG MAHA LUHUR: "ALLAH MAHA 
MENDENGAR LAGI MAHA MELIHAT". 


aan SIMAS MEN AN 
A53 aa a03 GEA 
ago TSI ENG,3A SI sana 


7011. Dari Aisyah, ia berkata: "Segala puji bagi Allah, yang pen- 
dengaran-Nya meliputi suara-suara". Kemudian Allah Yang Maha Luhur 
menurunkan sebuah ayat: "Sesungguhnya Allah telah mendengar ucapan 
wanita yang mengajukan gugatan kepadamu tentang suaminya". 


Ka SU AN ASM ana NI. 
SIKA MA IE NEK S3 


Pekan 2 da 


2 PA sega BAN BANGSA 


KANAN RSI 
B9 LIPO NAIK 4 


470 


. 


Png tu Data SP .. 
2D NU EK SS 


7012. Dari Abu Musa, dia berkata: "Kami pernah bersama Nabi 
saw. di suatu bepergian. Ketika kami sedang mendaki, kami membaca 
takbir. Maka beliau bersabda: "Berdo'alah untuk kalian dengan suara pe- 
lan. Sebab sesungguhnya kalian tidak memanggil kepada Dzat yang tuli 
dan Dzat yang absen. Bahkan kalian memanggil kepada Dzat Yang Maha 
Menidengar, Maha Melihat, lagi pula Maha Dekat". Beliau Jalu menda- 
tangi kepadaku ketika aku berucap dalam diriku: "Tiada daya dan upaya 
kecuali dengan Allah". Maka beliau bersabda kepadaku: "Wahai Abdul- 
lah bin Oais, katakanlah: "Tiada daya dan upaya kecuali dengan Allah. 
Karena, sesungguhnya (bacaan) itu adalah sebuah gudang yang termasuk 
gudang-gudang sorga". 


KAN Ga hka KE pp AAL: iY 


sa Aa, Aa EN GAN 
Bea. se SEDAN JS, Maa 


kai saka Inisda JENIS a03 
| nan EX 


/V13, Dari Abdullah bin Amer, sesungguhnya Abu Bakar Ash- 
Shiddig ra. pernah berkata kepada Nabi saw.: "Wahai Rasulullah, ajar- 
kanlah kepadaku sebuah do'a, yang aku akan berdo'a dengannya di 
dalam shalatku". Beliau bersabda: "Katakanlah: "Ya Allah, sesungguhnya 
aku telah menganiaya diriku sendiri, aniaya yang begitu sering. Tidak 
dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka ampunilah diriku 
dari sisi-Mu dengan sepenuhnya. Sesungguhnya Engkau, Engkau-lah 
Dzat yang Maha Mengampuni lagi pula Maha Penyayang. 


411 


ANGIN BASA (AAS 25 ya snga 
Gaia BAE AE aa (naa 


AA ra - 


ea Ona Ar an 


SEA 333 NI Baba Gee pa 3 INA 


ah ? vr eat ja 
Tenan BIAATN ala terali-31E3 
AE Sala Pas) FE JAE PN 
ASI 3 Aa Near De apara SA 


7014. Dari Aisyah ra., ia berkata: "Nabi saw. bersabda: "Sesungguh- 
nya Jibril as. pernah memanggilku. Jibril berkata: "Sesungguhnya Allah 


telah mendengar ucapan kaummu dan hal-hal yang ditolak mereka 


darimu". 


» ISA: DEA 


BAB 


FIRMAN ALLAH YANG MAHA LUHUR: "KATAKANLAH: 
"DIA-LAH YANG MAHA BERKUASA". 


Aoa Yan 3 SEA ANA Aksi 
al NN, BEN Kana 
AA # AI. ed DAY 
SA Erni 
NA Pe PEP anta & 
PADAT PETI pH PA WI 


II, 


KERERE SN ASES NI. ra 


an aS PEKAN 


7015. Dari Jabir bin Abdullah As-Salami, dia berkata: "Dahulu 
Rasulullah saw. pernah mengajari sahabat-sahabatnya untuk beristikharah. 
(memohon pilihan kepada Allah dalam kebaikan) dalam segala persoalan- 
persoalan, sebagaimana 'beliau mengajarkan sebuah surat Al-Our'an". 
Beliau bersabda: "Jika salah seorang di antara kamu berkepentingan da- 
lam suatu urusan, maka hendaknya dia mengerjakan shalat dua reka'at 
yang bukan wajib. Kemudian hendaknya dia berdo'a: "Ya Allah, sesung- 
guhnya aku mohon pilihan kepada Engkau dengan pengetahuan Engkau. 
Aku mohon kebijaksanaan kepada Engkau dengan keperkasaan Engkau. 
Aku mohon kepada Engkau dari kemurahan Engkau. Karena, sesungguh- 
nya Engkau Maha Kuasa dan aku tidak mampu. Engkau Maha Tahu dan 
aku tidak tahu. Engkau Maha mengetahui perkara-perkara yang ghaib. Ya 
Allah, jika Engkau mengetahui persoalan ini -kemudian kamu menyebut- 
kan persoalan itu dengan nama yang tertentu- lebih baik untukku di 
dalam dunia dan akhiratku, maka kuasakanlah ia kepadaku, mudahkanlah 
ja kepadaku, lalu berkahilah ia untukku. Ya Allah, jika Engkau menge- 
tahui bahwa persoalan itu lebih jelek untukku di dalam dunia dan akhirat- 
ku, maka hindarkanlah diriku darinya, kuasakanlan kepadaku suatu ke- 
baikan kapan saja, lalu ridhailah diriku aa 


MA TE IKEA Ta 


473 


3 Kapat KI 2383 


BAB 


DZAT YANG MAHA MEMBALIK-BALIK HATI. DAN 
FIRMAN ALLAH YANG MAHA LUHUR: "KAMI MEM- 
BALIK-BALIK HATI DAN PENDENGARAN MEREKA". 


AKN VAN IA peran 1 
: . Ask 2. 
& JAN bia m TT 


: 7016. Dari Abdullah, dia berkata: "Sering kali dahulu Nabi saw. 


berucap sumpah: "Tidak, demi Dzat Yang Maha Membalik-balik hati". 


Angsa Fa an 


BAB 


SESUNGGUHNYA ALLAH MEMILIKI SERATUS NAMA 
KURANG SATU. 


APE NYA PESAN pa uan JENAV 
YA gala Lah) dk naa 
206kuS BEAA FOPAyua Sela 


7017. Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: 
"Sesungguhnya Allah memiliki sembilan puluh sembilah nama, yakni se- 


ratus kurang satu. Barangsiapa menghatalnya maka dia masuk sorga. Aku 
telah menghafalkannya". 


474. 


Nae ENG EA IA 


P4 


N BAB 


MEMOHON DENGAN NAMA-NAMA ALLAH YANG MAHA 
LUHUR DAN MEMOHON PERLINDUNGAN DENGAN 
NAMA-NAMA TERSEBUT. 


SENIN GS 3G 
MABA KG JGA 
NO YP Pa 1 229 57 Alaih Kane 
KW ALIS HEG TEKAN 
PE IA Ia Saat 


7018. Dari Abu Hurairah, dari Nabi saw. Beliau bersabda: "Jika 
salah seorang di antara kalian mendatangi tempat tidurnya, maka hendak- 
nya dia mengirapinya dengan ujung pakaian tiga kali. Dan hendaknya dia 
berdo'a: "Dengan menyebut nama Engkau, wahai Tuhanku, aku me- 
letakkan lambungku dan dengan Engkau aku mengangkatnya. Jika Eng- 
kau menggenggam jiwaku, maka ampunilah ia. Dan jika Engkau mem- 
bebaskannya, maka peliharalah ia sebagaimana Engkau memelihara 
hamba-hamba Engkau yang shaleh". 


NY ko AJE IE NM 
PNG SO PA Ikabl 3 si 


475 


"at aa NA AG 

# SENI EU Na aah LA JG 
7019. Dari Hudzaifah, dia berkata: "Dahulu Nabi saw. ketika ber- 
anjak ke tempat tidurnya, beliau berdo'a: "Ya Allah, dengan menyebut 
nama-Mu, aku hidup dan aku mati". Jika bangun tidur, beliau berdo'a: 
"Segala puji bagi Allah, Dzat yang telah menghidupkan aku setelah Dia 


mematikan aku. Dan hanyalah kepada-Nya (kamu kembali setelah) 
dibangkitkan". 


5 Bg one etika IG naa 
BEN De BE LA 
$ PEG N Ia Ju 


—. 9020. Dari Abu Dzar, dia berkata: "Dahulu Nabi saw. ketika men- 
datangi tempat tidurnya pada malam hari, beliau berdo'a: "Dengan me- 
nyebut nama-Mu, aku akan mati dan hidup". Jika bangun tidur, beliau 
berdo'a: "Segala puji bagi Allah, Dzat yang telah menghidupkan aku 
sesudah mematikan aku. Dan hanyalah kepada- Nya (Kamu kembali se- 
telah) dibangkitkan". 


Kaki - Pena al 2 AG NaYI 
Aan Hp yen 
TA Sa BPN 
Aren (25 Wei TNI Va ie , aa 


7021. Dari Ibnu Abbas ra., dia berkata: "Rasulullah saw. bersabda: 
"Jika salah seorang di antara kalian hendak menggauli istrinya, maka 


476 


agar dia berdoa: "Dengan menyebut nama Allah, Ya Allah jauhkanlah 
kami dari syetan dan jauhkanlah syetan dari anak yang Engkau berikan 
kepada kami". Maka jika seorang anak ditakdirkan untuk keduanya (pa- 


sangan suami:istri) pada saat itu, syetan tidak akan membahayakan anak 
tersebut selamanya". 


Kake PA Pn: SEN AY 
angan SAI: AG. AS IK 1 3 an 
SL IS K KE Kaadi 5S33 


ae Pad 


re 


7022. Dari Adiy bin Hatim, dia berkata: "Aku pernah bertanya 
kepada Nabi saw. Kataku: "Aku melepas anjing-anjingku yang telah ter- 
didik". Beliau bersabda: "Jika kamu melepas anjing-anjingmu yang telah 
terdidik dan kamu telah menyebut nama Allah, anjing-anjing itu kemu- 
dian (berhasil) menangkap, maka makanlah. Dan jika kamu melepas anak 
panah, ia (mampu) menancap, maka makanlah". 


Pa Tana 


Pa CAN ANE ALI 
'1 1... “1d 1, ie Je 
Ha Sg nah olah b ata Nagan 


An ipa Ps ) Aa : JBS SI Ikedeadl Es 


7023. Dari Aisyah, ia berkata: "Mereka (para sahabat) berkata: 
"Wahai Rasulullah, sesungguhnya di sini ada beberapa kelompok kaum, 
yang baru saja lepas dari suasana kemusyrikan. Mereka mendatangi kami 
dengan membawa daging. Kami tidak tahu apakah mereka menyebut na- 
ma Allah atasnya atau tidak". Beliau bersabda: Aa ea kalian 
nama Allah dan makanlah". 


471 


TEA PS vr 


. 


7024. Dari Anas, dia berkata: "Nabi saw. pernah berkurban dengan 
dua ekor aa yen membaca basmalah dan bertakbir". 


55 - Una CERIA G5 ente NA") 


ig - Kie ya da Aja, 
sapih aje " MA ena JA Alena 


7025. Dari Jundab, sesungguhnya dia pernah menyaksikan Nabi 
saw. pada hari Raya kurban mengerjakan shalat, kemudian berpidato se- 
raya bersabda: "Barangsiapa menyembelih (kurban) sebelum mengerjakan 
shalat, maka hendaknya dia menyembelih sebagai gantinya di waktu lain. 
Dan barangsiapa yang belum menyembelih (kurban), maka hendaknya 
dia sa kaan dengan menyebut nama Allah". 


MA EA MANIA Laplaren 
£ AT KU NE 


7026. Dari Ibnu Umar ra., dia berkata: "Nabi saw. bersabda: "Ja- 
nganlah kalian bersumpah dengan menyebut bapak-bapakmu. Dan ba- 
rangsiapa bersumpah, maka hendaknya dia bersumpah dengan menyebut 
Allah". , 


NE AAN NI SRG 


ba aa DZAT, SIFAT DAN NAMA-NAMA ALLAH 


Pan 


SAN IS MAGETAN 


478 


5 Aida 2 SUS, Sapa 

BAE AAA Ta EA AK, 

PD Dnanenui Seabea 
$ SNI TA Sa, JB 


7027. Dari Abu Hurairah, dia berkata: "Rasulullah saw. pernah me- 
ngutus sepuluh orang termasuk Khubaib Al-Anshari". Ubaidillah bin 
"Iyad lalu memberitahu kepadaku bahwa putri Al-Harits bercerita ke- 
padanya bahwa ketika mereka berkumpul putra Al-Harits meminjam se- 
buah pisau dari putri Al-Harits, Al-Harits mengasah pisau tersebut. 
Ketika mereka keluar dari Al-Haram (Makkah) untuk membunuh Khu- 
baib, Khubaib Al-Anshari membaca sebuah sya'ir: 


. 
“ 


AN Tar We2 Sigli ben 


,) . 


SENIN GA EA TA a53 AN IS 


“ -— 


Tue Oi PA Aap bayang 


PLAN SEP A Ra 2edatatri 


“. peter 092 RAI 


"Dan aku tidak peduli asal aku dibunuh dalam keadaan Islam. 
Aku tak peduli di mana pun aku tergeletak asal karena Allah. 
Aku ingin berada dalam rengkuhan Tuhan. Jika dikehendaki, 


Tuhan bisa memberkahi anggota-anggota badan yang terpotong- 
potong". Putra Al-Harits kemudian membunuh Khubaib. Nabi saw. lalu 
memberitahu kepada sahabat-sahabatnya berita mereka ketika tertimpa 
musibah". 


479 


15 TA AIA Pipa 
Tegas LAS ga Isa 


BAB 


FIRMAN ALLAH TA'ALA: "DAN ALLAH MEMPER- 
INGATKAN KAMU TERHADAP DIRI (SIKSA)NYA". DAN 
FIRMAN-NYA, DZAT YANG AGUNG PENUTURAN-NYA: 
"ENGKAU MENGETAHUI APA YANG ADA PADA DIRIKU 
DAN AKU TIDAK MENGETAHUI APA YANG PADA DIRI 
ENGKAU". 


Ikan, Na SIA reg ala £ IS NSA 
SA Pa adl asa pat 
#05 ia adi Na 


7028. Dari Abdullah, dari Nabi saw. Beliau bersabda: "Tiada se- 
orangpun yang lebih cemburu daripada Allah. Karena itulah Dia (Allah) 
mengharamkan perbuatan-perbuatan keji. Dan tiada seorangpun yang 
lebih suka dipuja daripada Allah". 


5 KENA N  3itevna 
HE PS YNNGA Jk 


- 
n GS - aa, 


Kera 333 sel SN Eanae Sak sa 3 


- 7029. Dari Abu Hurairah, dari Nabi saw. Beliau bersabda: "Ketika 
Allah menciptakan makhluk (manusia), Dia mencatat dalam kitab-Nya, 
Dia menetapkan atas diri-Nya. Catatan itu terletak di sisi-Nya di atas 
'Aresy: "Sesungguhnya rahmat-Ku mengalahkan murka-Ku". . 


ANA IWIEAN S3 Har 
4 GA Ona AE it ISA Naas Ag 


Nas PT AMAN LATEN 
fm B3 Wp PE ALUR 


LEAN MEN WA panen 
TA AG £ Kelapi SER One 


7030. Dari Abu Hurairah ra., dia berkata: "Nabi saw. bersabda: 
"Allah Yang Maha Luhur telah berfirman: "Aku menurut keyakinan 
hamba-Ku kepada-Ku. Dan Aku bersamanya jika dia menutur-Ku. Jika 
dia menutur-Ku di dalam dirinya, maka Aku menuturnya di dalam diri- 
Ku. Jika dia menutur-Ku di dalam suatu kelompok, maka Aku menutur- 
nya di dalam suatu kelompok yang lebih baik daripadanya. Jika 'dia men- 
dekati kepada-Ku sejengkal, maka Aku mendekati kepadanya sehasta. 
Jika dia mendekati kepada-Ku sehasta, maka Aku mendekati kepadanya 
sedepa. Dan jika dia mendatangi kepada-Ku dengan berjalan, maka Aku 
mendatangi kepadanya Ha li berlari-lari kecil". 


KAN In BAL 


FIRMAN ALLAH TA'ALA: "SETIAP SESUATU PASTI 
BINASA, KECUALI ALLAH. 


33 on Ah BE Sapa NT Yi 


481 


ANE Ken! REI YSAB ja 
| Dang anus — Pa aitihtor 


pe” 


an dar: Kana, : KANAN 3”, te 


2. Kana SG BK A6 


2 


7031. Dari Jabir bin Abdullah, dia berkata: "Ketika ayat ini turun: 
"Katakanlah: "Dia-lah Yang Maha Berkuasa untuk mengirimkan azab 
kepadamu dari atasmu", Nabi saw. bersabda: "Aku berlindung kepada 
Engkau". "Atau dari bawah kakimu", Nabi saw. bersabda: "Aku ber- 
lindung kepada Engkau". "Atau Dia mencampurkan kamu dalam golong- 
an-golongan (yang saling bertentangan)", Nabi saw. bersabda: "Ini adalah 
lebih ringan". 


X5 
 » 1 S1 


He JEAA 
ea, SH Sa 33 SAI 


FIRMAN ALLAH TA'ALA: Ea AGAR KAMU DIASUH 
DIBAWAH PENGAWASAN-KU". DAN FIRMAN-NYA, 
DZAT YANG AGUNG PENUTURAN-NYA: "YANG BER- 
LAYAR DENGAN PENGAWASAN-KU" 


SANA BNN Jengah NXY 
LA BADKG Ie ato ny tar 
bas SAJA AANG sea 


482 


naa T- Pon 5 - K: 7 
s2 bas pa 1 APA, | 
- - 

7032. Dari Abdullah, dia berkata: "Ad-Dajjal pernah. disinggung- 
singgung dihadapan Nabi saw. Beliau lalu bersabda: "Sesungguhnya 
Allah tidak samar terhadap kamu. Sesungguhnya Allah tidak buta se- 
belah. Sesungguhnya Al-Masih Ad-Dajjal buta mata sebelah kanan, se- 
olah bola ti satu buah anggur yang redup". 

-. Ar at Ah 


Ha SNI AA 22 EN LAN 
Peras, TAN edi LE A8 
SEA ASI DEA GAN 


7033. Dari an dari Nabi saw. Beliau bersabda: "Allah tidak 
mengutus seorang Nabipun, kecuali Nabi itu memperingatkan kaumnya 
terhadap orang yang buta mata sebelah, pembohong besar bahwa dia 
adalah orang yang buta mata sebelah. Sesungguhnya Tuhanmu, yakni 


Allah, tidaklah buta mata sebelah. Tertulis "kafir" diantara kedua belah 


LAN Aearatp PAN ERA 
2 set | 


FIRMAN ALLAH: "DIA-LAH ALLAH YANG MAHA MEN- 
CIPTAKAN, YANG MENGADAKAN, YANG MEMBENTUK 
RUPA". 


TAIL al LEE BU 


483 


seng WE nge ea KAA 


Kadi 


7034. Dari Abu Sarid Al-Khudri, pada perang Bani Mushthalig 
sesungguhnya mereka (para sahabat) memperoleh beberapa tawanan (pe- 
rempuan). Mereka kemudian menggaulinya namun tidak hamil. Mereka 
lalu bertanya kepada Nabi saw. tentang azel (mengeluarkan sperma di 
luar vagina perempuan agar tidak hamil). Maka beliau bersabda: "Tiada 
tanggung jawab atas kamu apabila kamu tidak melakukan. Karena, 
sesungguhnya Allah telah menentukan nyawa. Dia-lah Yang Maha Men- 
ciptakan hingga hari kiamat kelak". 


Ken AK DE G L 23 Te vena 
MEA BA Bai Hai SA 


7035. Dari Abu Sa'id, dia berkata: "Nabi saw. bersabda: "Tak satu 
jiwapun tercipta kecuali hanyalah Allah Sang Penciptanya". 


1G AN IE ha ri 


-, 
- BAB 


FIRMAN ALLAH TA'ALA: "KEPADA YANG TELAH KU- 
CIPTAKAN DENGAN KEDUA TANGAN-KU". 


3— Ae 2 Ai P Inna | | 

Penak & Haag Au V7 
KAPAN RP yen Abi aed 

KANAN ANA g 


PENTAS 


... A11 


Aa AMAN anta 


HA PER GI PTNES OI TCELO VA KEBAYA 


KAK PA EL AG PON) 
Bella sah As BEN A39 
ea PENA ANIS 
2 BAN 53 LN 
SANA KN 3 B3 JAE AA ai 
MAA SA Dn 3 
YAF Sa SA AIA IL 
PI NGAA NIS AS 32 £ 
Dpt. HA AA il Rae 
IIA PA K3 Ca Eng, Hina 
Ta aa ink Kur 2gae 
AAN AA KANAN SA Pa LA KANAL 3st ta 
SAE Kanal 2533 35 25 
AS TA CASE EP 


ana Nge mas AAA an 21 
Sa CA hak ret, 
IE NAN aa jas 33 TAN 
LA Ae erlan be 20 SG SI 
asa 3 TEA SBL IG 1535 
Pa ta METE PAN 
P0 Mp2 AA - 


ea Ta Pa Mai 


PNG nasa 1 Ega Sa 
art, Dsn k23 Las 
AE NAN KS Ara TEGAR 22133 
ang A3 SEA. Hai 
Lp aa 3 Gb Paper 
SES OI E I sa—£ TAG 
IA NN Baal DA 
2 BA 3 Salsa 3g ak) AI 


7036. Dari Anas, sesungguhnya Nabi saw. bersabda: "Allah akan 
mengumpulkan orang-orang mukmin pada hari kiamat sedemikian rupa. 


IXIRIYHANg 


“ $ 


486 


enam gan inka, 


Mereka berkata: "Sebaiknya kami minta pertolongan (syafa'at) kepada 
Tuhan kami, sehingga Dia menyelamatkan kepada kami dari keadaan 
kami ini". Mereka lalu mencoba menemui Adam dan mengatakan: 
"Wahai Adam, tidakkah Anda melihat kepada manusia itu. Allah telah 
menciptakan Anda dengan tangan-Nya, menyuruh malaikat-malaikat-Nya 
sujud (hormat) kepada Anda, dan mengajarkan kepada Anda nama-nama 
tiap-tiap sesuatu. Mintakanlah pertolongan untuk kami kepada Tuhan 
kami, sehingga Tuhan menyelamatkan kami dari keadaan kami ini". 
Adam berkata: "Aku tak bisa menolongmu - Adam membeberkan ke- 
salahan (dosa) yang telah menimpa dirinya kepada mereka- akan tetapi 
datanglah kepada Nuh. Karena, sesungguhnya dialah Rasul pertama kali 
yang diutus oleh Allah kepada penghuni bumi". Mereka lalu datang 
kepada Nuh. Nuh berkata: "Aku tak bisa menolongmu -Nuh mem- 
beberkan kesalahan (dosa) yang telah menimpa dirinya- akan tetapi da- 
tanglah kepada Ibrahim, kekasih Sang Maha Pengasih". Mereka lalu 
datang kepada Ibrahim. Ibrahim berkata: "Aku tak bisa menolongmu 
-Ibrahim membeberkan kesalahan-kesalahan (dosa-dosa) yang telah me- 
nimpa dirinya- akan tetapi datanglah kepada Musa, seorang hamba yang 
diberi kitab Taurat oleh Allah dan Allah telah berbicara kepadanya secara 
langsung". Mereka lalu datang kepada Musa. Musa berkata: "Aku tak 
bisa menolongmu -Musa membeberkan kesalahan (dosa)nya yang telah 
diperbuat kepada mereka- akan tetapi coba datanglah kepada Isa, seorang 
hamba Allah, utusan Allah, kalimatullah, dan ruhullah". Mereka lalu 
datang kepada. Isa. Isa berkata: "Aku tak dapat menolongmu. Tetapi 
datanglah kepada Muhammad saw., seorang hamba yang telah diampuni 
dosanya baik yang sudah berlalu maupun yang akan datang". Mereka 
datang kepadaku. Aku Jalu menghadap Tuhanku buat meminta izin. Aku 
diberi izin atas itu. Ketika aku melihat Tuhanku, aku tunduk kepada-Nya 
dengan bersujud. Maka Tuhanku memanggil kepadaku dengan panggilan 
yang luar biasa. Kemudian dikatakan kepadaku: "Bangunlah, hai Mu- 
hammad. Katakanlah, niscaya didengarkan. Mintalah, niscaya diberi. 
Mintalah pertolongan (syafa'at), niscaya diberikan pertolongan". Aku 
memuji Tuhanku dengan pujian-pujian. yang Dia telah mengajarkannya 
kepadaku. Kemudian aku memberikan pertolongan (syafa'at). Tuhanku 
membatasi kepadaku dengan batasan tertentu. Aku kemudian memasuk- 
kan mereka dalam sorga. Aku kembali. Ketika aku melihat Tuhanku, aku 
tunduk kepada-Nya dengan bersujud. Maka Tuhanku memanggil 


7037. Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: 
"Tangan Allah itu penuh dan tak akan pernah tekor oleh pengeluaran 


kepadaku dengan panggilan yang luar biasa. Kemudian dikatakan (ke- 


padaku): "Bangunlah, wahai Muhammad. Katakanlah, niscaya didengar- yang sangat banyak baik di siang maupun di malam hari". Lebih lanjut 
kan. Mintalah, niscaya diberi. Mintalah pertolongan (syafa'at), niscaya beliau bersabda: "Bukankah kalian melihat apa yang telah dikeluarkan 
diberikan pertolongan". Aku memuji Tuhanku dengan pujian-pujian, yang sejak Allah menciptakan langit dan bumi ini, bahwa tak akan pernah 
Dia telah mengajarkannya kepadaku. Kemudian aku memberikan per- tekor apa yang ada pada genggaman-Nya". Selanjutnya beliau bersabda: 
tolongan (syafa'at). Tuhanku membatasi kepadaku dengan batas tertentu. "Arasy-Nya itu berada di atas air. Dan di tangan-Nya yang lain terdapat 
Aku kemudian memasukkan mereka dalam sorga. Aku kembali. Ketika timbangan yang selalu naik-turun". 

aku melihat Tuhanku, aku tunduk kepada-Nya dengan bersujud. Maka Na " i | 

Tuhanku memanggil kepadaku dengan panggilan yang luar biasa. Ke- p' Ps oa Ka Ig 219 SN per aa aa 

mudian dikatakan (kepadaku): "Bangunlah, hai Muhammad. Katakanlah, | AN Da U3 DI lgs rd andi BNAYA / 0 
niscaya didengarkan. Mintalah, niscaya diberi. Mintalah pertolongan AK KN IL INA NASA 30. 
(syafa'at), niscaya diberikan pertolongan". Aku memuji Tuhanku dengan " « SN Salad PenamaOl: Jas daa 19 das 
pujian-pujian, yang Dia telah mengajarkannya kepadaku. Kemudian aku Sa 3 AIA 3 Aa naga 
memberikan pertolongan (syafa'at). Tuhanku membatasi kepadaku & 4. UMI 4 Ipa « AS Cl FA is 293 
dengan batas tertentu. Aku kemudian memasukkan mereka dalam sorga. Aan Ep an PA aa 3 


Aku kembali. Aku berkata: "Wahai Tuhanku, tidak tertinggal di dalam 
neraka ini kecuali orang yang ditahan oleh Al-Our'an dan wajib atas dia 
selama-lamanya". Lebih lanjut Nabi saw. bersabda: "Akan keluar dari 
neraka seseorang yang mengatakan: "Laa Ilaaha Illallaah (tiada tuhan 
selain Allah)", selagi di dalam hatinya ielah ada kebaikan seberat 


gandum. Kemudian akan keluar dari neraka seseorang yang mengatakan: 2 5 AP NE SEL Bb an aa 
"Laa Ilaaha Illallaah (tiada tuhan selain Allah)", selagi di dalam hati- DIA | bagggul Iwaklus SENI 
nya telah ada kebaikan seberat biji jewawut. Lalu akan keluar dari neraka " 


P3 ..d 2... & 
seseorang yang mengatakan: "Laa Ilaaha Illailaah (riada tuhan selain . ana ANA) BAE) KEL GS P syaa 


Allah)", selagi di dalam hatinya telah ada kebaikan seberat atom". Ti Nan PN TH daa ta JAR AE LE ENYA 
Ba aan — AN EN EN par 

f sa 5 AB ari 5 s3 NVNY 21133 2. Ina tart d Ya, Sg 2 Siri Lp 
AAN aka aa Al Tapa Boncan, NG JA NA 


7038. Dari Ibnu Umar ra. dari Rasulullah saw. Sesungguhnya beliau 
bersabda: "Sesungguhnya Allah akan menggenggam bumi ini pada hari 
kiamat kelak. Dan langit berada di tangan kanan-Nya, kemudian 
berfirman: "Aku-lah Maha Raja". 


Tarutung 
Hn nenen taman 


NUN LA IKA “1 NI S8. 
Is ” CAN G Kenta da N AIM AI 3 . ” P bd AN Ld -. aa . PI - 
-A EN IN Nu: - Ji A9 bp ablag 3 Foke Sa Ha Tg ale ko 
Tan Jis - aa Te pa 3 BIA: 133 » “2 pa | | — - 
50 Sat Gan ka Ya (#5 NE saya Gaal 
Pn na POP, 2. PAN AN MALU Nett “23 Tag 
OAMGA N Ae 3 133 son Ill jam a53 | 
Pama SI O9 DAS EM YAN . 7039. Dari Abdullah, sesungguhnya seorang lelaki Yahudi pernah 
SN 2) 3 y1 Ayi datang kepada Nabi saw. seraya berkata: "Wahai Muhammad, sesungguh- 
$ Bnigan Ula | 
489 


nya Allah akan memegang langit itu dengan satu jari, bumi ini dengan 
satu jari, gunung-gunung itu dengan satu jari, pepohonan dengan satu ja- 
ri, dan manusia-manusia itu dengan satu jari, kemudian berfirman: 
"Aku-lah Maha Raja". Maka Rasulullah saw. tertawa sehingga tampak 
gigi-gigi geraham beliau. Lalu beliau membaca sebuah ayat: "Dan 
mereka tidak menghormati Allah bi penghormatan yang semestinya 


..... 


sanam sap SEE Nat 


7040. Dari Abdullah, maka Rasulullah saw. tertawa dengan nada 
heran sekaligus membenarkan kepada lelaki Yahudi tersebut. 


Ir IN Tae bai una N8 
Ow Lal Dae 

( era JIE ganda 
aa bai Hap. ar 
NC Ala 


7041. Dari Abdullah, dia berkata: "Pernah seorang lelaki, termasuk 


ahli kitab, datang kepada Nabi saw. dan berkata: "Wahai Abul Oasim, 
sesungguhnya Allah akan memegang langit itu dengan satu jari, bumi ini 
dengan satu jari, pepohonan serta embun dengan satu jari, dan 
manusia-manusia itu dengan satu jari kemudian berfirman: "Aku-lah 
Maha Raja. Aku-lah Maha Raja". Maka aku melihat Nabi saw. tertawa 
sehingga tampak gigi-gigi geraham beliau. Kemudian beliau membaca 


490 


sebuah ayat: "Dan mereka tidak menghormati Allah dengan peng- 
hormatan yang semestinya .....". 


a3 BE. Kepada: SAE 
& Pap: 3-0 


BAB 


SABDA NABI SAW.: "TAK ADA SATU SOSOKPUN YANG 
LEBIH CEMBURU DARIPADA ALLAH". 


BATIN SEN IE Baja ae 
KE SA IA HE SMA 
ALI 92 Gara 59, Pa 
Han otg NG Tua 


ag Ja 03. 1&—RETAN GAS 


Han Renata LAN AAN UYA 2 
LN . Jaa Kal 
Ta - we tata JIN, 
Dai Iga S5 PON ai gadi 
Naa ae Pe SANG 
SENI 


. 

7042. Dari Sa'ad bin "Ubadah, dia berkata: "Jika aku melihat se- 
orang lelaki bersama istriku, niscaya aku akan memenggal lelaki tersebut 
dengan pedang ini tanpa ampun". Ternyata ucapan itu sampai kepada 
Rasulullah saw. Maka beliau bersabda: "Apakah kalian heran dengan ke- 
cemburuannya Sa'ad? Demi Allah, sungguh akulah yang lebih cemburu 
daripadanya. Dan Allah itu lebih cemburu daripada aku. Karena dari 
kecemburuan Allah itulah, Allah mengharamkan perkara-perkara yang 


41 


keji baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Tak seorangpun yang 
lebih suka menerima alasan daripada Allah. Oleh sebab itulah, Allah 
mengutus Rasul-rasul membawa berita gembira dan memberi peringatan. 


Tak seorangpun yang lebih suka sanjungan daripada Allah. Oleh sebab 
itu, Allah telah menjanjikan sorga". 


BAB 


FIRMAN ALLAH TA'ALA: "KATAKANLAH: "SIAPAKAH 


YANG LEBIH KUAT PERSAKSIANNYA? KATAKANLAH: 
"ALLAH". 


Km Misi aa 0 pe YEN. EV 
Pase o nana Kelana 3 
SIKA ga 


7043. Dari. Sahel bin Sa'ed, Nabi saw. pernah bertanya kepada 
seorang lelaki: "Apa kamu hafal barang satu ayat dari Al-Our'an?". 
Lelaki tersebut menjawab: "Ya, surat ini dan surat ini". Untuk surat-surat 
itu beliau yang menamakannya. 


492 


SNI 3 - Pe Mi BI De 
FE aN Ppadir 


PN ba 
- 
Na — 


BAB 


DAN KEBERADAAN SINGGASANA-NYA BERADA DI 


ATAS AIR. DAN DIA-LAH YANG MEMILIKI 'ARASY 
YANG AGUNG. 


ga ANA J Braga 53 
AS IE ad BAK 
Saga EA Mb PI ea ss 
Gaga LE, UNA 
DIAN INAP IG R3 

PENA SES KG ANA Ja Ie 
SN mtgue AA RDA gai 
BALI KE La wi pi 9G 


SA ANGGUGAL Cai Salak 2135 AA MEI 
& daa F3 ASAP rar er 2 alat 


7044. Dari Imran bin Husain, dia berkata: "Sesungguhnya aku 


pernah berada di samping Nabi saw. Tiba-tiba datang kepada beliau 
sekelompok kaum dari Bani Tamim. Beliau lalu bersabda: "Terimalah 


493 


kabar gembira, wahai Bani Tamim". Mereka berkata: "Anda telah 
memberi kabar gembira kepada kami, sampaikan pada kami". Kemudian Tan Kan: ad "Jet 


PP P3 2. PL 
“la 8 
masuklah sekelompok manusia dari penduduk Yaman. Beliau lalu N Sun Ab aye N- 
bersabda: "Terimalah kabar gembira, wahai penduduk Yaman, jika Bani 


Tamim tidak menetimanya". Penduduk Yaman berkata: "Kami menerima. 
Kami datang kepada Anda untuk belajar tentang Agama dan bertanya 
kepada Anda tentang awalnya kekuasaan ini terwujud". Beliau bersabda: 
"Mula-mula Allah ada dan tidak ada sesuatu apapun sebelum-Nya. 
Arasy-Nya berada di atas air. Kemudian Allah menciptakan langit dan 
bumi. Dan Allah telah mencatat di dalam Al Our'an ini setiap sesuatu". 
Kemudian seorang lelaki datang kepadaku dan berkata: "Wahai Imran, 
kejarlah ontamu. Sungguh, ontamu telah pergi". Aku kemudian berangkat 
untuk mencarinya. Ternyata fatamorgana itu menyilaukan di hadapannya. 
Demi Allah, sungguh aku suka bila onta itu benar-benar telah pergi dan 
aku tidak berangkat. 


ABY AAN SALA Sa Saba Sa -10 


ITA 


ta Pena KE GAN blk KG 
Sa oAn 3 EA LA Ap sean NAS 


Ie aah Ol - 


2 


& Jaa Naa MAKAR 


7045. Dari Abu Hurairah, dari Nabi saw. Beliau bersabda: "Se- 
sungguhnya tangan kanan Allah itu penuh dan tak akan tekor oleh pe- 
ngeluaran yang sangat banyak baik di siang maupun di malam hari. 
Bukankah kalian melihat apa yang telah dikeluarkan sejak Allah men- 
ciptakan langit dan bumi ini, bahwa tak akan pernah tekor apa yang ada 
pada tangan kanan-Nya. Arasy-Nya berada di atas air. Dan pada tangan- 
Nya yang lain terdapat (sesuatu) berlimpah-limpah baik yang mahal 
maupun yang murah". i 


494 


KTTNYHINA 


Dg SA Bab basa 
us Kanan TANI na Kn 
PAN ON PN jam ba an 
SEIGIKAN KET A  Kana EA 

Aan aan 


7046. Dari Anas, dia berkata: "Zaid bin Haritsah pernah datang 
mengeluh. Maka Nabi saw. bersabda: "Bertakwalah kepada Allah dan 
tahanlah terus istrimu". Aisyah berkomentar: "Jika Rasulullah saw. mau 
menyembunyikan sesuatu, niscaya beliau akan menyembunyikan per- 
soalan ini". Anas berkata: "Zainab merasa bangga atas istri-istri Nabi 
saw. Zainab berkata: "Kalian dinikahkan oleh keluarga-keluargamu dan 
aku dinikahkan oleh Allah Yang Maha Luhur dari atasnya tujuh langit". 


ga IN na Naa 414 
Fa AN Dan 3 JS SAY SN 
PS Pet NUN an er aa TA or 
LAS AE an Gp AN 
7047. Dari Tsabit, ayat ini: "Sedangkan kamu menyembunyikan di 


dalam hatimu apa yang Allah akan memunculkannya", adalah turun 
tentang Zainab dan Zaid bin Haritsah. 


Ka peta MAA NN 
On Ha Sa Sab oa ASASI 
Ska NA Kane aka, 


495 


7048. Dari Anas bin Malik ra., dia berkata: "Ayat hijab (tirai) turun 
tentang Zainab putri Jahesy". Jahesy mampu memberi makan putrinya 
pada: hari itu dengan roti dan daging. Zainab merasa bangga atas istri-istri 
Nabi saw. dan mengatakan: "Sesungguhnya Allah yang ada di langit 
telah menikahkan diriku". 


if pk Pn pepaya Ka Yaar yen 
—Hapaiis pp aa Je anna 
ed Kan LA... AG Pena 


7049. Dari Abu Hurairah, dari Nabi saw. Beliau bersabda: Sesi 
guhnya setelah Allah menciptakan manusia, Allah mencatat sesuai 
dengan kehendak-Nya di atas Arasy-Nya: "Sesungguhnya rahmat-Ku me- 
ngalahkan murka-Ku". 


Ky Ha AA Ie 3 AN N-0- 
Dan 50 NA Sal saggalib Jala 


- 


Alia ABE SAK 


2 


: LARAS SAN aa Ba la 

Dua HN png Akaa: 

EA KAPAN APM Hn aa aan 
ena 


AGEN MUA Laga 


496 


“KITNYHINA 


I 51.0 


Ra 13554 , 2— SN 
gal Kuy 2s 7 A2 3 Fay ADA PAS 


7050. Dari Abu Hurairah, dari Nabi saw. Beliau bersabda: "Barang- 
siapa beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mendirikan shalat, dan 
berpuasa Ramadhan, maka pastilah bagi Allah memasukkannya di sorga, 
baik dia ikut berhijrah di jalan Allah atau dia tetap tinggal di bumi 
kelahirannya". Mereka bertanya: "Apakah boleh kami beritahukan kepada 
manusia mengenai sabda Anda itu?". Beliau bersabda: "Sesungguhnya di 
dalam sorga terdapat seratus tingkatan, yang telah dipersiapkan oleh 
Allah untuk orang-orang yang berjihad di jalan-Nya. Setiap dua tingkatan 
jaraknya ialah seperti jarak antara langit dan bumi. Jika kalian memohon 
kepada Allah, maka mohonlah kepada-Nya, Sorga Firdaus. Sesungguhnya 
Sorga Firdaus itu kelas menengah dan kelas tertingginya sorga. Dan di 
atasnya terdapat Arasy Allah Yang Maha Pengasih. Dari sanalah me- 
ngalir sungai-sungai sorga". 


In KENA BA 
PAN napa Depan SEA EA 


1 


3 ru ABI 

Pepe M3 si SAI, DAA KO REA PT AW 

KV kuah Ode tar In Ia 2 La 
& 918335 2 ga KE aah SEBIE 

.. (AE) 

Kar aiya Aan ESA NAN 
PN Wr yair TAG ka Tab ai 3 DE 
7051. Dari Abu Dzar, dia berkata: "Aku memasuki masjid dan 
Rasulullah saw. sedang duduk". Ketika matahari terbenam, beliau me- 
manggil: "Wahai Abu Dzar, tahukah kamu ke mana perginya matahari 
ini?”. Aku menjawab: "Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu". Beliau 


bersabda: "Sesungguhnya ia pergi mohon izin untuk sujud, ternyata ia 
diizini. Dan seolah dikatakan kepadanya: "Kembalilah sejak dari semula 


497 


kamu datang". Maka ia akan muncul dari barat". Berikut beliau membaca 
sebuah ayat: "Dzaalika Mustagarrul Lahaa - menurut gira'ahnya Ab- 
dullah- (Itulah tempat orbitnya matahari)". 


Lem al h JR 3 PILIHAN: ag 


5 ERD 
Sem PA Ana dlea Re 
Nun ya Ca Un Or THYALAT 


7052. Dari Zaid bin Tsabit, dia berkata: "Abu Bakar mengutus se- 
orang kurir menemuiku. Kemudian aku mengumpulkan (lembaran- 
lembaran) Al-Our'an itu dengan berurutan, sehingga aku mendapatkan 
akhir surat At-Taubah pada Abu Khuzaimah Al-Anshari, yang se- 
belumnya tidak aku dapatkan pada seorangpun selain dia, yakni ayat: 
"Lagad Jaa-'akum Rasuulum Min Anfusikum ..... (Sesungguhnya te- 
lah datang kepadamu seorang Rasul dari kalanganmu sendiri)”. 


KN NE AAN AN. 01 
AAA, dan ana Sedi 


SANTA aa 5 ISI AA 
MEN Len Signal 


7053. Dari Ibnu Abbas ra., dia berkata: "Dahulu Nabi saw. sering 
berdo'a jika saat ditimpa susah: Laa Ilaaha Illallaahu Al-'aliimul 
Haliim (Tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Mengetahui lagi Maha 
Murah). Laa Ilaaha Illallaahu Rabbul 'Arsyil 'Adziim (Tiada tuhan 
selain Allah, Pemilik 'Arasy yang sangat besar). Laa Ilaaha Illailaahu 
Rabbus Samaawaati Wa Rabbul Ardhi Rabbul 'Arsyil Kariim (Tiada 
tuhan selain Allah, Pemilik langit dan bumi lagi pula Pemilik Arasy yang 
mulia)". 


498 


AN ng NE SIA, KANG DE Ng 


na | 


Pa Ga Sanata Papa 


7054. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Nabi saw. Beliau bersabda: 
"Pada hari kiamat kelak orang-orang sama binasa. Tiba-tiba aku ketemu 
Musa yang berpegang Taka salah satu tiang-tiang 'Arasy (singgasana)". 


sNG Kla das PAN AN Babul N0D 
HA Ta aa Beaga ISS “6 
7055. Dari Abu Hurairah, dari Nabi saw. Beliau bersabda: "Aku 


adalah orang pertama kali yang dibangunkan. Tiba-tiba ketemu Musa 
yang berpegang dengan 'Arasy (singgasana)". 


NG AANG 


OA ane 
ae Ki - 


BA 


FIRMAN ALLAH TA'ALA: "PARA MALAIKAT DAN JI- 
BRIL NAIK (MENGHADAP) KEPADA TUHAN", DAN FIR- 
MAN-NYA, DZAT YANG AGUNG PENUTURAN-NYA, "KE- 
PADA-NYALAH PERKATAAN-PERKATAAN YANG BAIK 
NAIK". 


4 KING Laga SA: MEI N- - IT 


499 


Gan Asa: ANN aga 
AS al SN Ka JB BA Sa AAS 
aa. “NN 53 SIR. MEN AN Ir 

| sd 


7056. Dari Ibnu Abbas, sampai kepada Abu Dzar berita diutusnya 
Nabi saw. Maka Abu Dzar berkata kepada saudaranya: "Beritahukanlah 
kepadaku informasi lelaki ini yang menegaku bahwa dia mendapat berita 
dari langit. Mujahid berkata: "Amal yang baik dan perkataan yang baik 
itu dinaikkan (diterima). Dikatakan yang mempunyai tempat naik: "Ma- 
laikat yang naik (menghadap) kepada Allah". 


AN) MN LA CP pen ganja Of pan NN 


SA NS KAA Hasan 


. 


APA, SAI Sen 
pa “3 AA Nan Pa La KAS Ia 


Ma AG Haruan AS 


3 baka ne Sasa 


7057. Dari Abu Hurairah ra., sesungguhnya Rasulullah saw. ber- 
sabda: "Selalu mengontrol kepada kalian para malaikat (petugas) malam 
dan para malaikat (petugas) siang hari. Mereka akan berkumpul pada 
waktu shalat Ashar dan shalat Shubuh. Kemudian para malaikat petugas 
malam hari naik (melaporkan) kalian. Maka Allah bertanya kepada para 
malaikat itu, meskipun Dia Maha Mengetahui keadaan kalian. Allah 
bertanya: "Bagaimana kalian (para malaikat) meninggalkan hamba- 


500 


namba-Ku?". Mereka menjawab: "Kami meninggalkan mereka dalam 
keadaan sedang mengerjakan shalat. Kami datang kepada mereka dalam 
keadaan sedang mengerjakan shalat". 


se San) ore tiap EN ENBA 
Ka ea ja yA Iya Ker 
Dan Ae AAS AN B2 Ad 


Keradat 4 


Near EA lal 


7058. Dari Abu Hurairah, dia berkata: "Rasulullah saw., bersabda: 
"Barangsiapa bersedekah dengan seberat sebuah korma dari pekerjaan 
yang baik, -dan tak akan naik kepada Allah kecuali yang baik- maka 
sesungguhnya Allah akan menerimanya dengan tangan kanan-Nya. 
Kemudian Allah memelihara sedekah itu untuk pemiliknya seperti salah 
seorang di antara kalian memelihara anak kuda miliknya, sehingga se- 
dekah tersebut menjadi sebesar gunung". 


Pn ee Pinang ma 


9. 


- 53, ASI kam iga Je 


7osa, Dari Abu Hurairah, dari Nabi saw. “Ia akan naik menuju 
Allah kecuali yang baik". 


AN SA HENNA. 
egg. IU is Sp 3G GE Panas 
Ya, MA AL SAY AA 


s. $ Kep 2559 gal 


501 


7060. Dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Nabi saw. dahulu sering ber- 
do'a ketika tertimpa kesusahan dengan do'a ini: "Laa Filaaha illallaahul 
'azhimul Haliim. Laa Ilaaha Illallaahu Rabbul 'Arsyil 'Adziim. Laa 

' Ilaaha Illailaahu Rabbus Samaawaati Wa Rabbul 'Arsyil Kariim 
(Tiada tuhan selain Allah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Murah. 
Tiada tuhan selain Allah Pemilik 'Arasy yang agung. Tiada tuhan selain 
Allah Pemilik langit dan Pemilik 'Arasy yang mulia)". 


“ 
RA TIA SK UAS a 
| “TN ea Pa (ELANG Uda 

Madan sa Nat , Tenan SENI ) 
an, PA 3 23 
1x mau “1 

2 yo lgi A ab Ap 

7061. Dari Abu Sa'id, dia berkata: "Nabi saw. pernah dikirimi biji 


emas. Kemudian biji emas itu oleh beliau dibagi-bagikan kepada se- 
banyak empat orang". 


Ka | Ka -« 3 NS Ipa 2, 0 

HA Na PA k Ie ani kr Il ye NNY 
LA 5 mL, P4 - ee 2 
CASN PAS Ag AGAN AN Ai 
Kab bata “, “3d 2,134 Sa 19 , 2D aa , 5 r.. 
en BI AA IS lane la 
DAN ap TO AGAN Ao op Ea 

GAN 14 re) Ie Lori Ba 2 | PP en 

Na Ia NE ATP Pat ea. 
AN Sa NAN ad 22153 AGS 


- 
1 p 


JI PNA JBS AMA alas 
2 Fa KENA ot KEY 


CI 
“ 


Ae ACA LA KET Tete SNN TP PP NN PN 
Jas aula Ae. Jaa soo “D3, Kesal 


502 


KEITAIA gas 3 Kana Je AA 
Papa Ie AN SR 
SAN NIA MAKS 
detadon Kana ANIS SES 
SARAN MAN NINA 33 


“ 


P3 Kh 


KAA ES ALA Sa ES Sa 
HJ ATA NE KA Sg 


7062. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata: "Ali, ketika berada di 
kota Yaman, pernah kirim kepada Nabi saw. biji emas yang masih di 
tambangnya. Biji emas itu oleh beliau dibagikan kepada kelompok Al- 
Agra” bin Habis Al-Handhali, kemudian kepada salah satu kelompok 
Bani Mujasyi', kelompok Uyainah bin Bader Al-Fazari, dan kelompok 
Algamah bin Ulatsah Al-' Amiri, kemudian kepada salah satu kelompok 
Kilab dan kelompok Zaid Al-Khail Ath-Thai, kemudian kepada salah 
satu kelompok Bani Nabhan". Ternyata orang Ouraisy dan orang Anshar 
marah-marah. Mereka lalu berkata: "Beliau memberikannya kepada ke- 
lompok pasukan penduduk Najed dan membiarkan kami". Beliau ber- 
sabda: "Sesungguhnya aku hanyalah berkeinginan mempersatukan me- 
reka". Maka datanglah seorang lelaki, cekung kedua matanya, menonjol 
dahinya, lebat jenggotnya, menonjol bagian atas pipinya, dan kepalanya 
dicukur, seraya berkata: "Wahai Muhammad, bertakwalah kepada Allah". 
Maka Nabi saw. bersabda: "Siapakah yang patuh kepada Allah jika aku 
mendurhakai-Nya? Allah memberikan kepercayaan kepadaku atas peng- 
huni bumi ini. Sementara kalian tidak memberikan kepercayaan kepada- 
ku". Maka ada seorang lelaki dari kaum itu yang mohon untuk mem- 
bunuh seseorang. Aku yakin bahwa seorang lelaki itu adalah Khalid bin 
Al-Walid. Ternyata Nabi saw. melarangnya. Maka ketika lelaki itu ber- 
paling, Nabi saw. bersabda: "Sesungguhnya sumbernya ini adalah adanya 


503 


sekelompok kaum yang membaca Al-Our'an. Namun Al-Our'an itu tidak- 
lah melewati pangkal-pangkal tenggorokannya. Mereka Jepas dari Islam 
seperti lepasnya anak panak dari busurnya. Mereka membunuh ahli Islam 

“dan membiarkan ahli berhala-berhala. Jika aku mendapati mereka niscaya 
aku akan Maen Panya seperti dibinasakannya kaum ' Ad". 


ian SI AAL Sale NY 


SEKEN GA ALA 
Se ja Bl 


7063. Dari Abu Dzar, dia berkata: "Aku bertanya kepada Nabi saw. 
tentang firman Allah: "Dan matahari itu berjalan berada di porosnya". 
Beliau menjawab: "Poros matahari itu berada di bawah 'Arasy (sing- 
gasana)". 


212 Da3 J 


TAN PN Entiperar 
2 3336 GD 


FIRMAN ALLAH TA'ALA: "WAJAH-WAJAH (ORANG- 
ORANG MUKMIN) PADA HARI ITU BERSERI-SERI. HA- 
NYALAH KEPADA TUHANNYA MEREKA MELIHAT". 


AB is Natan 38, LN 

an AA NI NG Naa 
AA Ka aah Laik FnhA 

NN CAME al a22 


Ja Me RUPA EN 


PE TAS 29012 P0: SNNNNNNNNN 


SLB Ba 2 RN BIM ul GA 


7064. Dari Jarir, dia berkata: "Kami pernah duduk di samping Nabi 
saw. Tiba-tiba beliau memandang bulan malam purnama dan bersabda: 
"Sesungguhnya kalian akan melihat kepada Tuhan kalian seperti kalian 
melihat bulan ini, yang kalian tidak mungkin meliputi penglihatan-Nya. 
Jika kalian mampu untuk tidak meninggalkan shalat sebelum terbit dan 
sebelum terbenamnya matahari, maka kerjakanlah". 


ANA NGIG Mato p Bia X0 


SA An San 


7065. Dari Jarir bin Abdullah, dia berkata: "Nabi saw. bersabda: 
"sesungguhnya kalian akan melihat Kuna Tuhan kalian dengan jelas". 


PA An PN YPpetn TPA 


- ae YAN 
Kadi: aa 5 PN Tae Na 


SA AN 05! 25 


7066. Dari Jarir, dia berkata: "Rasulullah saw. pernah bertandang 
menemui kami pada malam purnama". Kemudian beliau bersabda: "Se- 
sungguhnya kalian akan melihat kepada Tuhan kalian pada hari kiamat 
kelak seperti kalian melihat (bulan purnama) ini, yang kalian tidak 


mungkin meliputi Pen 
ag bir 22 Ketat barter MEN 
aa bad KI Fs 3 BA SE NAV 
AN Skas$ LA ap PAP 


IA NE LANGI D3 5 23 


505 


Ya tape pdam rp ate 
an Sasa 2535 pA A5 - 
KA AYI Pa 3 Hg TN nnad LEX 


AD 1.X 


Ask ana Hc 

SA SN OA 

Ii Eh ena 20 
va 1 PPP bat PPP Pa Dekat 


din A3 KU Jak Ale gala mala) 
HA AB 23, BIsh (Oam 


1d 0.” 


EA KA DD ALAN) 
5. sin en genan ai 3 
Oa NA YP SA TANPA Pe Ia Peak Fa SANG 
ea Pr Ia kakap PALA 
Hg mna PGA PK AE, 
Tea KUA, an 
ga Pena UN NA 


2 Ip 


15553 ga dad AR BN IA H3 sz 


506. 


SE SA NYI IE AAN SAI 
Ka AA ar SUN Gaga 
JAS EN IA EN Sa yg. Pr LN AKA 


AA 


ANANDA ESL AE IA tag 


TENUN TE ALE 3 apn 3 


SEA anern sat AAA 3 Na 
Akan laga ta oa Ea 3 ME 0 5a K 


sea Ind hu Ta, (LAS 9223 ' 


13an er BEN ang 
TISB EAN SMEIYA gaT MENIS 


PX) 2, Aa NA, 


(R2, 2 SA 458 CIA | 
Pn NGAPAK Par 
PENS £ BA Sanyo 
ban can Sa BENUNI 2 55 
App We pap 
BEA Jp SID 1 TAK GA bh 
DAS KAN (da Hita 


507 


SINI EA Per mes LEYI 23 Tera 
AE SANA raga al 
Y Nae ah Sabela) Sasa 
IA Sana ae UNI NP 23 
SAK 158. KN KAS 33 Galang 


. -. 


2 Tai 


ae POIN KAA al 
LA aa - 5 IL 1 
ARYA a ES Jaa 
Pepe “933 a sdg , 5 MEA IT ATA KP 
UP oraka AE MENU kana aa Sadar Lo 2. aon 
og (M3 Senat z5 Aan 
Wan Aa Aoa DI Ka JAS Hg 
Sanga : ame aan 255 1300e23 an 
ASN G- Kaca PA ANA ALAN z- 
Na Ea AOA NA 
Panen 8.73 er) P3 


2G 


“ 7067. Dari Abu Hurairah, sesungguhnya orang-orang itu pernah ber- 
lanja: "Wahai Rasulullah, apakah kami melihat kepada Tuhan kami pada 


508 


hari kiamat kelak?”. Maka Rasulullah saw. bersabda: "Apakah kalian 
merasa ragu pada bulan malam purnama?". Mereka berkata: "Tidak, 
wahai Rasulullah". Beliau bersabda: "Maka apakah kalian merasa ragu 
pada matahari yang tidak berawan?". Mereka berkata: "Tidak, wahai 
Rasulullah". Beliau bersabda: "Maka sesungguhnya kalian akan melihat 
kepada-Nya seperti itu. Allah mengumpulkan manusia itu pada hari 
kiamat kelak. Kemudian Allah berfirman: "Barangsiapa yang menyembah 
sesuatu, maka hendaknya dia mengikutinya". Maka orang-orang yang 
menyembah matahari berbondong-bondong mengikuti matahari itu, 
orang-orang yang menyembah bulan berbondong-bondong mengikuti 
bulan itu, dan orang-orang yang menyembah berhala-berhala berbon- 
dong-bondong mengikuti berhala-berhala itu. 

Sementara ummat ini, termasuk orang-orang pembela atau orang- 
orang munafiknya, tetap berada di tempat (tidak beranjak). Kemudian 
Allah mendatangi mereka dan berfirman: "Aku adalah Tuhan kalian". 
Maka mereka berkata: "Ini adalah tempat kami berada, sampai Tuhan 
kami datang kepada kami. Jika Tuhan kami datang kepada kami, tentu 
kami akan mengenal-Nya". Allah lalu mendatangi mereka dalam 
sosok-Nya yang dikenal oleh mereka dan berfirman: "Aku adalah Tuhan 
kalian". Maka mereka berkata: "Engkaulah Tuhan kami". Mereka Iantas 
berbondong-bondong mengikuti-Nya dan jembatan itu dipasang di atas 
neraka Jahanam. Aku dan ummatku adalah orang-orang yang pertama 
kali melewatinya. Tidak ada yang angkat bicara pada saat itu kecuali 
para Rasul. Do'a para Rasul pada saat itu hanyalah: "Ya Allah, se- 
lamatkanlah. Selamatkanlah". 

Di dalam neraka Jahanam terdapat besi-besi pengait seperti duri 
(pohon) Sa'dan. Tahukah kalian (pohon) Sa'dan?". Mereka menjawab: 
"Ya, wahai Rasulullah". Beliau bersabda: "Memang, sesungguhnya besi- 


.besi pengait itu seperti duri (pohon) Sa'dan, hanya saja ukuran besarnya 


tak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Ia akan merenggut manusia 
sesuai dengan amal-amalnya: di antaranya ada orang yang binasa yang 
amalnya masih tetap dan ada orang yang terikat dengan amalnya, di 
antaranya ada orang yang hancur lebur, ada orang yang terpotong-potong, 
dan-sebagainya. Kemudian berakhir, sehingga ketika Allah menyelesai- 
kan keputusan di antara hamba-hamba itu dan menghendaki untuk 
mengeluarkan dengan rahmat-Nya kepada para penghuni neraka yang 
telah dikehendaki, maka Allah memerintahkan para malaikat untuk 


mengeluarkan dari neraka orang-orang yang semula tidak menyekutukan 
Allah dengan sesuatu: termasuk orang yang Allah menghendaki untuk 
merahmatinya, juga termasuk orang yang bersaksi: "Bahwa tiada tuhan 
selain Allah". Para malaikat akan mengenali mereka karena adanya bekas 
sujud itu. Neraka akan melalap anak cucu Adam kecuali bekas sujud 
tersebut. Allah telah mengharamkan atas neraka melalap bekas sujudnya. 
Mereka keluar dari neraka dalam keadaan hangus kemudian disiram 
dengan air kehidupan. Mereka tumbuh di bawah siraman air itu seperti 
tumbuhnya biji yang terbawa banjir. 

.. Kemudian Allah menyelesaikan keputusan di antara hamba-hamba 
itu. Ada seorang lelaki yang menghadapkan wajahnya ke arah neraka, dia 
adalah orang terakhir penghuni neraka yang akan masuk sorga. Maka 
lelaki tersebut berkata: "Wahai Tuhanku, palingkanlah wajahku dari ne- 
raka. Karena, sesungguhnya baunya neraka itu telah meracuniku dan 
baranya neraka itu telah membakarku". Lelaki itu memohon kepada Allah 
dengan sepenuh hati. Maka Allah berfirman: "Apakah barang kali jika 
kamu diberi (permohonan) itu kamu akan memohon kepada-Ku yang 
lainnya?". Lelaki itu menjawab: "Tidak, demi keperkasaan Engkau. Aku 
tidak akan memohon kepada Engkau selain itu". Lelaki itu memberikan 


janji dan perjanjian kepada Tuhannya sesuai keinginannya. Maka Allah, 


memalingkan wajah lelaki itu dari neraka. 


Ketika lelaki itu menghadap ke arah sorga dan melihatnya, dia diam “ 


seribu bahasa seraya berkata: "Wahai Tuhanku, dekatkanlah aku kepada 
pintu sorga". Maka Allah berfirman kepadanya: "Bukankah kamu telah 
berjanji bahwasanya kamu tidak akan memohon kepada-Ku selain yang 
telah diberikan kepadamu untuk selama-lamanya. Celaka, wahai anak 
cucu Adam. Kamu terlalu berkhianat". Lelaki itu berkata: "Wahai Tuhan- 
ku". Dia merengek memanggil Allah, sehingga Allah berfirman: "Apakah 
barang kali jika kamu diberi (permohonan) itu kamu akan memohon 
kepada-Ku yang lainnya?". Lelaki itu menjawab: "Tidak, demi keper- 
kasaan Engkau. Aku tidak akan memohon kepada Engkau selain itu". 
Lelaki itu memberikan janji dan perjanjian sesuai dengan keinginannya. 
Maka Allah mendekatkannya kepada pintu sorga itu. Ketika lelaki itu 
berdiri di pintu sorga, lalu menyaksikan betapa sorga masih luas baginya. 


Dan lelaki itu juga melihat kegembiraan dan kegirangan yang ada di, 


dalamnya. Dia lalu diam seribu bahasa seraya berkata: "Wahai Tuhanku, 


masukkanlah aku ke dalam sorga itu". Maka Allah berfirman: "Bukankah 


510 


kamu benar-benar telah menyatakan janji sendiri bahwa kamu tidak akan 
memohon selain yang telah diberikan kepadamu?". Berikut Allah ber- 
firman: "Celaka, wahai anak cucu Adam. Kamu amat sangat berkhianat". 
Lelaki itu berkata: "Wahai Tuhanku, semoga aku bukan orang yang 
paling celaka dari makhluk-Mu". Lelaki itu terus merengek memohon 
sehingga Allah mentertawakannya. Ketika Allah mentertawakannya se- 
raya berfirman kepadanya: "Masuklah ke dalam sorga itu". Ketika lelaki. 
itu memasukinya, Allah berfirman kepadanya: "Berkeinginanlah". Maka 
selesailah sudah permohonan serta keinginan lelaki itu, sehingga Allah 
lalu mengingatkan kepada lelaki itu sambil berfirman: "Yang seperti ini 
dan ini?". Sehingga habislah angan-angan yang ada pada lelaki itu. Allah 
berfirman: "Itu menjadi milik kamu dan yang sepertinya ikut serta". 


LAB Ai t s2. “I 21 | 
aa Pr NE PAPAN PAPAN 
Sa MAS Kala eA3 ate 
ana JL AAA Ga AAS AN AU 
ARA MAAN AGAN PELYA 

9) . Ing ADA 2 an SKA 
- ae - “da “4 

& I a33 LA Jen so JET G3 
ln Ra bAN DANA ALAN 
s Ia Matter KOP ANA Aa Pan, PN an 
2 AI Pe Bal YEN PG 
ana 3 GP Te -d NA ag AG 
Sa ia eU yaaa 

DIK DA 0 PN as 2 (af 
Jae ea ani SEL wEN YAI 
IN ES SSB LS A Sesal 


“ 


BEE IN Ha SAE 


Gn 
1 
MN 


- 


511 


PELAN ESL 

KE DA GIA KI AE 
YEL SG Aha ama 
KEMAGSN - BEN BIL API, 
Abe MS lam ane. 
AG DAN SK: & 
Tn GENAP Pan Aa 
sa KE EA BEA aa sak 

Lena Luna EK 23 


2 TA, 


Aa KAI Kera 
pa LA nan BE S9aia 


an at Gada TN OK OT, 
." ,. , Kapan — Ja 
s LA she Mel Eaba ponyad KI 


had 


KENA LA san Cb Ara ena 
KE RA ES 2 KA In EA 
dahi IA AI aon GE Nani AGE 


512. 


PN NE AG AR 
SERTYM KAT ee RE, 


RE apip, Femat 
Ap oa KAS KA EN RI 


EN PN LAS YANG. pe 


KA ag TAS AINI LA 5 5 OS Lp md, 9 
Kara dgkem Hana Sagu 9 2 Ga | KESsSI 
.7 1 19-11 


2 PT AN NE A23 


a3a13 renta JNE Arab e I & SI 2s buleliya 


Mau Pen Bayengagig 23 A3 am 
Ig Ap 5, 3 Kah LA IS er 
aa ab JA SA ar Aa ag 
PEROEAG 2 Mes a 33 
PEP Kata | 


Batan 33K PAS PENA TAKE PN # 


Kat gl JG. La han 
Ma ink KTI GA EN 
AN san 5 K Pai 


Aa 
aa aa 34 4, ARI 


dad yani Gelas “ Arap dagai 


513 


ISA PENA 2 SG 
aa Sajan Asah 
SN SENIN YANG IA 
KA Ga SE 3 ANA 
LAN AYI 556 La 
AT Arak PAN AIA Ka ASEAN 


AE, PEN dp KANE 


2... 
— 


PS SA INA 
IS 
ia LA 


7068. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata: "Aku bertanya: "Wa- 
hai Rasulullah, apakah kami melihat kepada Tuhan kami pada hari 
kiamat kelak?". Beliau balik bertanya: "Apakah kalian merasa ragu pada 
pandangan matahari dan bulan ketika cuaca cerah?". Kami menjawab: 
"Tidak". Beliau bersabda: "Maka, sesungguhnya kalian tidak merasa ragu 
pada pandangan Tuhan kalian pada waktu itu, kecuali kalau kalian me- 
rasa ragu pada pandangan matahari dan bulan". 

Kemudian beliau bersabda: "Seorang pengundang mengumumkan: 
"Hendaknya setiap kaum pergi menuju sesembahan yang dahulu mereka 
sembah". Maka penyembah-penyembah salib pergi bersama salib- salib- 
nya, penyembah-penyembah berhala bersama berhala-berhalanya, dan 
penyembah-penyembah setiap sesembahan bersama sesembahan- sesem- 
bahannya. Sehingga tinggallah orang-orang yang menyembah kepada 
Allah, baik dari kalangan orang yang shaleh maupun orang yang jelek, 


514 


dan sisa-sisa dari kalangan ahli kitab. 

Kemudian (neraka) Jahanam dipasang, seolah ia seperti fatamorgana. 
Dikatakan kepada orang-orang Yahudi: "Sesembahan apa yang dahulu 
kalian sembah?". Mereka menjawab: "'Uzair putra Allah". Lantas dikata- 
kan kepadanya: "Kalian bohong. Allah tidaklah memiliki istri dan anak. 
Maka keinginan apa yang kalian kehendaki?". Mereka menjawab: "Kami 
menghendaki Engkau memberi minuman kepada kami". Lantas dikatakan 
kepadanya: "Minumlah". Mereka langsung berbondong-bondong mence- 
bur ke dalam (neraka) Jahanam. 

Selanjutnya dikatakan kepada orang-orang Nasrani: "Sesembahan 
apa yang dahulu kalian sembah?". Mereka menjawab: "Al-Masih putra 
Allah". Lantas dikatakan: "Kalian berbohong. Allah tidaklah memiliki 
istri dan anak. Maka keinginan apa yang kalian kehendaki?". Mereka 
menjawab: "Kami menghendaki Engkau memberi minuman kepada ka- 
mi". Lantas dikatakan: "Minumlah". Mereka langsung berbondong- 
bondong mencebur ke dalam (neraka) Jahanam. 

| Kini, tinggallah orang-orang yang menyembah Allah, baik dari ka- 
langan orang shaleh maupun orang fasik. Maka dikatakan kepada me- 
reka: "Apakah ada kepentingan yang menahan kalian padahal orang- 
orang itu telah pergi?”". Mereka menjawab: "Kami berbeda dengan orang- 
orang itu. Kami sangat butuh sekali kepada Tuhan kami pada hari ini. 
Sesungguhnya kami telah mendengar ada seorang pengundang yang 
memanggil: "Hendaknya setiap kaum mengikuti sesembahan-sesembahan 
yang dahulu mereka sembah". Sesungguhnya kami menunggu Tuhan 
kami. Maka datanglah kepada mereka Sang Maha Perkasa dalam sosok 
yang berbeda dengan sosok yang pernah mereka lihat pada kali pertama 
dan berfirman: "Akulah Tuhan kalian". Mereka berkata: "Engkaulah 
Tuhan kami". 

Nah, karena tidak mungkin angkat bicara kepada-Nya kecuali para 
Nabi maka dikatakanlah: "Apakah antara kalian dengan-Nya terdapat 
bukti yang kalian mengenali-Nya?". Maka mereka berkata: "Betis". 
Berikut Dia membuka betis-Nya. Maka bersujudlah kepada-Nya seluruh 
orang mukmin. Dan tinggallah orang yang dahulu bersujud kepada Allah 
karena pamer dan karena popularitas. Orang tersebut berjalan (ambil 
ancang-ancang) agar bisa bersujud, namun punggungnya terkatup me- 
nyatu. | 

Kemudian jembatan didatangkan dan dipasang di atas (neraka) 


“35 


Jahanam. Kami bertanya: "Wahai Rasulullah, bagaimana jembatan itu?". 
Rasul menjawab: "Licin sekali mudah menggelincirkan. Di atas jembatan 
itu terdapat banyak pengait (besi-besi yang berkeluk) dan Hasadah 
(pepohonan) yang membentang, yang pohonnya penuh dengan duri, 
seperti yang ada di daerah Najed, namanya (pohon) Sa' dan". 

Orang mukmin yang lewat jembatan itu ada yang seperti sekejap 
mata, ada yang seperti kilat, ada yang seperti angin, ada seperti kuda 
yang cepat larinya, dan ada pula yang seperti onta (berjalan). Maka yang 
lolos ada yang dalam keadaan selamat, namum juga ada yang dalam 
keadaan terkonyak, dan ada (pula) yang tercebur ke dalam neraka Ja- 
hanam. Bahkan ada orang yang terakhir dalam keadaan terseret-seret. 
Maka tidaklah perlu kalian terlalu menuntut kepadaku tentang kenyataan 
ini. Sungguh, telah jelas bagi kalian keadaan dari orang mukmin pada 
hari itu di hadapan Sang Maha Perkasa. 

Jika mereka yakin bahwa mereka telah selamat dan kawan-kawannya 
masih tertinggal, maka mereka berkata: "Wahai Tuhan kami, kawan- 
kawan kami dahulu mengerjakan shalat, menunaikan ibadah puasa, dan 
beramal bersama kami". Maka Allah Yang Maha Luhur berfirman: 
"Pergilah, barangsiapa yang kalian mendapati dalam hatinya ada iman 
seberat satu dinar, maka keluarkanlah dia". Allah mengharamkan tubuh- 
tubuh mereka atas neraka itu. Maka mereka lantas mendatangi teman- 
temannya. Sementara sebagian teman-temannya itu sudah ada yang 
lenyap sampai kakinya dan ada yang sampai separoh kedua betisnya. 
Mereka lalu mengeluarkan seseorang yang telah mereka kenali. Ke- 
mudian mereka kembali. Maka Allah berfirman: "Pergilah, barangsiapa 
yang kalian mendapati di dalam hatinya (ada iman) seberat separoh 
Dinar, maka keluarkanlah dia". Mereka lalu mengeluarkan seseorang 
yang telah mereka kenali. Kemudian mereka kembali. Maka Allah 
berfirman: "Pergilah, barangsiapa yang kalian mendapati di dalam hati- 
nya ada iman seberat atom, maka keluarkanlah dia". Mereka lalu me- 
ngeluarkan seseorang yang telah mereka kenali. Abu Sa'id berkomentar: 
"Jika kalian tidak mempercayai aku, maka bacalah ayat: "Sesungguhnya 
Allah tidaklah menganiaya seseorang meskipun sekecil atompun. Dan 
jika ada kebaikan sebesar atom, niscaya Allah akan Mel ganda- 
kannya". 

Para Nabi, para malaikat, dan orang-orang mukmin memberi per- 
tolongan. Maka Sang Maha Perkasa berfiman: "Pertolongan-Ku masih 


516 


tetap ada". Allah lantas menggenggam satu genggaman dari neraka dan 
mengeluarkan beberapa orang manusia yang telah hangus terbakar, 
Mereka lalu dilemparkan pada sebuah sungai di dekat mulut-mulut sorga, 
sungai tersebut berisi air kehidupan. Mereka tumbuh di tepi sungai 
tersebut seperti tumbuhnya biji yang terbawa oleh banjir. Sungguh, kalian 
melihatnya di sisi sebuah batu yang besar dan di sisi sebuah pohon. Maka 
yang dekat kepada matahari akan tampak lebih hijau dan yang dekat 
kepada naungan akan tampak lebih putih. Mereka lalu keluar seolah 
bagaikan mutiara. Di leher-leher mereka terdapat stempel. Kemudian 
mereka berbondong-bondong masuk sorga. Maka penduduk sorga ber- 
kata: "Mereka itu adalah orang-orang yang dibebaskan oleh Sang Maha 
Pengasih. Allah memasukkan mereka ke dalam sorga bukan karena 
amalan yang pernah mereka lakukan dan bukan (pula) karena kebaikan 
yang pernah mereka persembahkan. Kemudian dikatakanlah kepada me- 
reka: "Untuk kalian apapun yang telah kalian saksikan dan yang se- 
pertinya ikut serta". 


(aa IP Ban an Si eumag 
DAN PGA Pia du 

Pane APA OS UAP 
pena Na Butar 5 Aa 
Ag 2 Kala TN IN AAA 
Apar KE AIA Op Neo 2 
Li: NE s8. Kan 
IN 220: kain Ala 
Snoaassi PAPAN Ten 


517 


KA MAN Sa Ata 
SEE IIA BN AI daa 
AKSES 3 LA 3 Rab 
SESI SN ANN IG SEKS 
SBEIINYAS sana BP BIG AE 15533 
HS ANA MAN G3 
Ta BE EA NG IA 
HE GUA IKEA SA 
KEK 3 3S 233 IE GR EG 
SNI EN AE KAA 


2 "ap Ia an LEAN 0.1 NAN SAE NI, 
Na NT pi HAL Gi ana 3 KEPO) 


Bg yah Je OR, Ae an ae 10, t yang 
KESAN EDAN SES "ea m0 
AI 22 ENG SIANG MATI ANE 
Uiaslatana MARENE, KE Can 
3 


PIA ah BEGAL NA ITE 
KAA TA aU ear 33 Jaa 


518 


33 1 ntt “, 3 2844 aa 0 .. PA Pen G3 
AAA SPA PA NANTI MAIN SA 
221 93 9 


4 A0, Pane ed c - Io .. 
Dilan kat Sales Mara 


LATIN .d Rata 2521 Tau 220 PA, 3 G2 
POSE Ia Kyi pa page pena 3 YA 


13. 


LN Wage LE 
AS Mk Men egiln IS S 8 ul 


WS LD Ye 


Pn A3 Simpan "Ia Pn Ba, AD J4 7-32. 
Nya EA na SRG 
Sep" 2, 5 2 2 acc 22 ana 
MANA GA Gate Bea Ja Casa 
ny4 - Pa NIP LA eter s Kec 
Sia IE NE 5 
DIAN AN Tel 339 Ga SE 
LA NE Sa: 21) 2S nd 0 NIK 2, 9. 7. 
KAN ESESN 9 Kaa IAP IN Yaa F SAN 
SS ay ML Ng PL IKAN “3 
Manny IA sa AJB Alas 


IL An santn EP SIA 


3 » CAN Ken HAN ALA 


Pan AAA MENU 
SANA Ina SA Aa A5 
SEE Lae AAN 
AE ES ASI AI 
Tenten AAN AAN 05 


519 


7069. Dari Anas ra., sesungguhnya Nabi saw. bersabda: "Pada hari 
kiamat kelak orang-orang mukmin ditahan sehingga mereka prihatin 
dengan adanya penahanan itu. Maka mereka berkata: "Sebaiknya kami 
memohon pertolongan kepada Tuhan kami biar Tuhan kami menye- 
lamatkan kami dari keadaan kami ini". Maka mereka mendatangi Adam 
dan berkata: "Anda, wahai Adam, adalah bapak manusia. Allah yang 
telah menciptakan Anda dengan tangan-Nya, Allah yang telah menempat- 
kan Anda di sorga-Nya, Allah yang telah memerintah para malaikat-Nya 
agar tunduk kepada Anda, dan Allah-lah yang telah mengajarkan nama- 
nama seluruh sesuatu kepada Anda. Mohonlah pertolongan untuk kami 
kepada Tuhan Anda, agar Tuhan kami menyelamatkan kami dari keadaan 
kami ini". Maka Adam berkata: "Aku tidak mungkin dapat menolong 
kalian -Adam membeberkan dosa yang pernah dia lakukan, yakni dia 
memakan dari (buah) pohon ini, padahal pohon tersebut telah dilarang- 
akan tetapi datanglah kepada Nuh, seorang Nabi yang paling awal diutus 
oleh Allah kepada penghuni bumi". Mereka lalu berbondong-bondong 
mendatangi Nuh. Dan Nuh berkata: "Aku tidak mungkin dapat menolong 
kalian -Nuh membeberkan dosa yang pernah dia lakukan: yakni Nuh 
memohon kepada Tuhannya tanpa berdasar pengetahuan- akan tetapi 
datanglah kepada Ibrahim, seorang kekasih Sang Maha Pemurah". Me- 
reka lalu berbondong-bondong mendatangi Ibrahim. Namun Ibrahim ber- 
kata: "Aku tidak mungkin dapat menolong kalian -Ibrahim membeberkan 
tiga perkataan kebohongan- akan tetapi datanglah kepada Musa, seorang 
hamba yang telah diberi Taurat oleh Allah, pernah berbicara dengan-Nya, 
dan pernah mendekati-Nya untuk bercengkrama". Mereka lalu berbon- 
dong-bondong mendatangi Musa. Namun Musa berkata: "Aku tidak 
mungkin dapat menolong kalian -Musa membeberkan dosa yang pernah 
dia lakukan, yakni dia pernah membunuh jiwa seseorang- akan tetapi 
datanglah kepada Isa, seorang hamba Allah, Rasul-Nya, Ruhullah, dan 
Kalimatullah". Mereka lalu mendatangi Isa. Namun Isa berkata: "Aku 
tidak mungkin dapat menolong kalian. Akan tetapi datanglah kepada 
Muhammad saw., seorang hamba yang Allah telah memberi ampunan 
dosanya baik yang telah maupun yang akan terjadi". 

Kemudian mereka sama datang padaku. Aku lalu memohon izin 
kepada Tuhanku di rumah-Nya dan aku diizinkan. Begitu melihat-Nya, 
aku tunduk kepada-Nya dengan bersujud. Maka Dia memanggilku de- 
ngan panggilan yang luar biasa. Dia berfirman: "Bangunlah, hai Mu- 


520 


hammad. Katakanlah, niscaya didengarkan. Mohonlah pertolongan, 
niscaya diberikan pertolongan. Dan mintalah, niscaya diberi". Aku lantas 
mengangkat kepalaku. Aku panjatkan puji pada Tuhanku dengan pujian 
yang telah Dia ajarkan kepadaku. Dia membatasiku dengan batasan yang 
tertentu. Maka aku keluar dan memasukkan mereka ke sorga. 

Oatadah berkomentar: "Dan aku pernah mendengar beliau dalam hal 
ini bersabda: "Maka aku keluar, kemudian mengeluarkan mereka dari 
neraka dan memasukkannya ke sorga". 

Kemudian aku kembali. Aku lantas memohon izin kepada Tuhanku 
dan aku diizinkan. Begitu melihat-Nya, aku tunduk kepada-Nya dengan 
bersujud. Maka Dia memanggilku dengan panggilan yang luar biasa dan 
berfirman: "Bangunlah, hai Muhammad. Katakanlah, niscaya didengar- 
kan. Mohonlah pertolongan, niscaya diberikan pertolongan. Dan minta- 
lah, niscaya diberi". Aku lantas mengangkat kepalaku. Aku panjatkan 
puji pada Tuhanku dengan pujian yang telah Dia ajarkan kepadaku. Lalu 
aku memberi pertolongan. Namun Dia membatasiku dengan batasan 
tertentu. Aku lantas keluar dan memasukkan mereka ke sorga. 

Oatadah berkomentar: "Dan aku pernah mendengar beliau dalam hal 
ini bersabda: "Maka aku keluar, kemudian mengeluarkan mereka dari 
neraka dan memasukkannya ke sorga". 

Kemudian aku kembali untuk yang ke tiga kalinya. Aku mohon izin 
kepada Tuhanku di rumah-Nya dan aku diizinkan. Begitu melihat-Nya, 
aku tunduk kepada-Nya dengan bersujud. Maka Dia memanggilku de- 
ngan panggilan yang luar biasa dan berfirman: "Bangunlah, hai Mu- 
hammad. Katakanlah, niscaya didengarkan. Mohonlah pertolongan, 
niscaya diberikan pertolongan. Dan mintalah, niscaya diberi". Aku lantas 
mengangkat kepalaku. Aku panjatkan puji pada Tuhanku dengan pujian 
yang telah Dia ajarkan kepadaku. Lalu aku memberi pertolongan. Namun 
Dia membatasiku dengan batasan tertentu. Aku lantas keluar dan me- 
masukkan mereka ke sorga. | 

Oatadah berkomentar: "Dan aku pernah mendengar beliau dalam hal 
ini bersabda: "Maka aku keluar, kemudian mengeluarkan mereka dari 
neraka dan memasukkannya ke sorga". 

Sehingga di dalam neraka tidak ada yang tertinggal kecuali orang 
yang ditahan oleh Al-Our'an, yakni ketetapan untuk selama-lamanya 
berlaku atasnya. Berikut beliau membaca ayat ini: "Mudah-mudahan 
Tuhanmu mengangkat kamu ketempat yang terpuji". Beliau Jalu ber- 


521 


sabda: "Tempat yang terpuji inilah yang telah dijanjikan kepada Nabi 
kalian". 


AKN en AU 22 .V, 
13 MAA IIA 123 BRA IN 
& SELES IiisabaF Ha 


7070. Dari Anas bin Malik, sesungguhnya Rasulullah saw. pernah 
berkirim surat kepada orang-orang Anshar. Beliau mengumpulkan me- 
reka di kubah dan bersabda kepadanya: "Bersabarlah sehingga kalian ber- 
temu dengan Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya aku berada di telaga 


KI JO ara bule NN) 
LA RA Eye LAN na ed 
21 15 SELAT 20 2 II 
| Sikagar 2g BLN Sena) 
Ailiein Ab, 5 LS, 38315 
FRANG, Sg SA 
Pem TPI 
LA AAA PN KA ITA SO YNTAAA YA 
SANA arena YAN 


7071. Dari Ibnu Abbas ra., dia berkata: "Dahulu Nabi saw. ketika 


si 
-“ 


522 


bangun tidur di malam hari berdo'a: "Ya Allah, wahai Tuhanku. Hanya- 
lah bagi Engkau segala puji. Engkau Pemelihara langit dan bumi. Hanya- 
:ah bagi Engkau segala puji. Engkau pemilik langit dan bumi serta 
seisinya. Hanyalah bagi engkau segalanya". Engkau Cahaya langit dan 
bumi serta seisinya. Engkau adalah benar. Firman Engkau adalah benar. 
Janji Engkau adalah benar. Bertemu Engkau adalah benar. Sorga adalah 
henar., Neraka adalah benar. Kiamat adalah benar. Ya Allah, hanyalah 
kepada Engkau aku berserah diri. Hanyalah kepada Engkau aku beriman. 
Hanyalah kepada Engkau aku bertawakkal. Hanyalah karena Engkau aku 
serbantah. Dan hanyalah kepada Engkau aku mohon keputusan. Maka 
smpunilah dosaku baik yang telah berlalu, yang kemudian, yang ter- 
sembunyi, yang tampak, dan dosa-dosa yang Engkau Maha Mengetahui- 
nya ketimbang aku. Tiada Tuhan selain Engkau". 


neh Aoa 3258 JG ihona aa NNY 
CA RAN KKN saka Ca 
2 Ha KA ANA (3 


7072. Dari Adiy bin Hatim, dia berkata: "Rasulullah saw. bersabda: 
"Tidak ada seorangpun di antara kalian kecuali Allah akan berbicara 
kepadanya, yang diantara Allah dan dia tidak ada juru bicara dan tidak 
ada seorang perantara pun". 


Sa Nauli 1 Edan 

Kala Saida db Kansaduja, 
na seng Ioi ala 
ASI INA Na ee es 


9. aa 


H OA SI 


“ 


523 


7073. Dari Abu Bakar bin Abdullah bin Oais, dari ayahnya, dari 
Nabi saw. Beliau bersabda: "Terdapat dua sorga yang bejana-bejana dan 
seluruh isinya terbuat dari perak. Dan terdapat dua sorga yang bejana- 
bejana dan seluruh isinya terbuat dari emas. Tidak ada di antara kaum itu 
dan pandangan kepada Tuhannya kecuali hanyalah sebuah busana ke- 
besaran yang dipakai oleh-Nya di sorga ' Aden". 


Aa BIS RSA Sad ET Ke vVt 


ta faa, LN AP Koakti : 
GSpAnEJE Dental Kepo H3535 
Ae On aa is 


ge 


TA MG 
HIS NG SISA IL 
» 451 


7074. Dari Abdullah ra., dia berkata: "Rasulullah saw. bersabda: 
"Barangsiapa memutus harta seorang muslim dengan sumpah palsu, maka 
dia akan bertemu dengan Allah dan Allah murka kepadanya". 

Lebih lanjut Abdullah berkata: "Kemudian Rasulullah saw. membaca 
sebuah ayat Al-Our'an yang senada dengan sabdanya dari kitab Allah, 
Dzat yang Agung penuturan-Nya: "Sesungguhnya orang-orang yang me- 
nukar janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, 
mereka itu tidaklah mendapat bagian (pahala) di akhirat. Dan Allah tidak 
akan berbicara dengan mereka.....". 


PG MEA panai NNO 
MIPEN AA KIE 


524 


Ta Pe ad ANG Una PAN ra 
Tg 35 3 Z 2 Asualan LA Sg Tana nb 
AE ha aga 


, a Kokoh 


MEA UN aajEr Ga 
, s GI IE 


7075. Dari Abu Hurairah, dari Nabi saw. Beliau bersabda: "Ada.tiga 
orang, yang Allah tidak akan berbicara dengan mereka pada hari kiamat 
kelak dan tidak akan melihat kepada mereka, yaitu seorang lelaki yang 
bersumpah atas dagangannya, sungguh dia menawarkan dagangannya itu 
dengan harga yang lebih tinggi daripada harga yang mestinya dia 
berikan, padahal dia berdusta, seorang lelaki yang bersumpah palsu se- 
telah sore hari agar dia dapat memutuskan harta seorang muslim dengan 
sumpahnya itu, dan seorang lelaki yang menolak sisa air, maka Allah 
akan berfirman pada hari kiamat kelak: "Hari ini Aku menolak kepadamu 
dari sisa-Ku, seperti kamu menolak sisa sesuatu yang tidak dihasilkan 
kedua Sa BAN 


Ha LAN 3 KAS NN 
Menara ly ola JG 
an ea op ASIA SN, 
. PE APA PAPAN 
"ia, 3 en, In Du 5 Nai ina 
| Pa SE SK Ae Jang AGS 


525 


"3 “ “ 4 - - ati -. "- AU s 7 
Ca dk AJE JAN pad JB am 
PEMASAR ANA punah 


PA Ao G1 PAN Ken MT Ooo LAI TP (CO » 
Sena Aa GB JA PS Ga al Jb al 
PE KAA IS aga IG - 
- 1 dg ISO 22 6, 


SIS 3 IN INKA Kana, 
2,0 Pu Gan MAN Ka, 0 AN Ay 
pam YGYI PANEN Gay tari 


234, 


BIS Lajang IG SN SN EI 
NB SUN E Laiya ym DA 
LA BEE AGAN 3 


7076. Dari Abu Bakrah, dari Nabi saw. Beliau bersabda: "Zaman itu 
berputar seperti sediakala, yakni sejak Allah menciptakan langit dan 
bumi. Satu tahun itu ada dua belas bulan, di antaranya ada empat bulan 
yang mulia (Haram), tiga bulan berturut-turut, yaitu Dzul Oa”dah, Dzul 
Hijjah, dan Muharram, dan Rajab Mudhar, yaitu antara Jumada dan 
Sya'ban. Bulan apa ini?". Kami berkata: "Allah dan Rasul-Nya yang 
lebih mengetahui". Beliau terdiam, sampai kami yakin bahwa beliau akan 
menyebutkan namanya dengan nama yang lainnya. Beliau bersabda: 
"Bukankah bulan Dzul Hijjah?". Kami berkata: "Ya". Beliau bersabda 
"Negeri manakah ini?". Kami berkata: "Allah dan Rasul-Nya yang lebih 


526 


mengetahui". Beliau terdiam, sampai kami mengira beliau akan menye- 
butkan namanya dengan nama lainnya. Beliau bersabda: "Bukankah 
negeri Makkah?". Kami berkata: "Ya". Beliau bersabda: "Hari apa ini?" 
Kami berkata: "Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui". Beliau 
terdiam, sampai kami menduga beliau akan menyebutkan namanya de- 
ngan nama lainnya. Beliau bersabda: "Bukankah hari ini hari Raya kor- 
ban?". Kami berkata: "Ya". Beliau bersabda: "Sesungguhnya darah-darah 
kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan-kehormatan kalian atas kalian 
adalah haram, seperti haramnya hari kalian ini, di negeri kalian ini, dan 
di bulan kalian ini. Dan kalian akan bertemu dengan Tuhan kalian dan 
Dia akan bertanya kepada kalian tentang amal-amal kalian. Ingatlah, 
kalian janganlah kembali dalam suasana kesesatan sepeninggalku, di 
mana sebagian di antara kalian menghantam leher-leher sebagian yang 
lain. Ingatlah, hendaknya orang yang hadir menyampaikan kepada orang 
yang absen. Boleh jadi sebagian orang yang tak mendengar kabar itu 


akan lebih tanggap daripada sebagian orang yang langsung mendengar- 
kannya". 


ya 1-5. RO, 5", 4 
Ho ISA PSG 
En Ne apaan ana 
2 Hama Ga 293 35 


BAB 
FIRMAN ALLAH TA'ALA: "SESUNGGUHNYA RAHMAT 


| ALLAH SANGAT DEKAT KEPADA ORANG-ORANG 
YANG BERBUAT BAIK". 


AISI AA aw 
gbi Gs kan Eta 


Fo 


ae an YAN Na Ie Aa 5 


5217 


te Sh, . 9 Te 1. Pa '. "Ce Pad -t 

JhOAN Vs alida JG aa AS he LL 
8 “3 Ka PAI 3 sz G bari , 
SN Oa! 


Aa TA PARA TATAP HEBAT Ir 
Dekan SAB BEA ig GAN Aga 
yaaa ada Ko AGS 
sena ANA J3 "KA Blend 

2 


7077. Dari Usamah, dia berkata: "Putra salah satu dari putri Nabi 
saw. dalam keadaan koma. Ia lalu berkirim surat kepada beliau agar 
beliau mengunjunginya. Beliau berkirim surat yang isinya, sesungguhnya 
hanyalah Allah yang berhak mengambil dan yang berhak memberi. 
Semua telah ada batas yang tertentu. Maka hendaknya kamu bersabar dan 
mencari pahala. Ternyata ia berkirim surat kepada beliau dan bersumpah 
atas beliau. Maka berangkatlah Rasulullah saw. Aku, Mu'adz bin Jabal, 
Ubai bin Ka'eb, dan Ubadah bin Shamit ikut berangkat bersama beliau. 
Ketika kami masuk, mereka menyerahkan putra tersebut kepada Ra- 
sulullah saw. Sedangkan nyawa putra itu tinggal bergerak-gerak di dada- 
nya, seolah di dalam sebuah griba (tempat air terbuat dari kulit). Ter- 
nyata Rasulullah saw. menangis. Maka Sa'ed bin Ubadah berkata: "Me- 
ngapa Anda mesti menangis?". Beliau lantas bersabda: "Sesungguhnya 
Allah hanya akan merahmati kepada hamba-hamba-Nya yang penuh 
kasih sayang". 


KAN on 25 SA ga NNN 
NBA La me Aap ...—.» & 
NA GEN man JI 


ON TU a-. z 53 AI 
bad EN ANGEL 


528 


KESIAPAN 
BI LEG A Kant R3 
Gara Tn aja TS 
ISL sam A3 IE 12 

33 


7078. Dari Abu Hurairah, dari Nabi saw. Beliau bersabda: "Sorga 
dan Neraka protes kepada Tuhannya. Sorga berkata: "Apa haknya sorga 
itu, di mana tidak ada yang memasukinya kecuali hanyalah orang-orang 
yang lemah dan orang-orang yang rendah". Dan Neraka berkata: "Tuhan- 
ku penuh perhatian, aku dipilihkan dengan orang-orang yang pongah". 
Maka Allah Ta'ala berfirman kepada Sorga: "Kamu sebagai rahmat-Ku". 
Dan Allah berfirman kepada Neraka: "Kamu sebagai azab-Ku. Denganmu 
Aku akah memberi hukuman orang-orang yang Aku kehendaki. Dan 
masing-masing di antara kamu berdua ada penghuninya". Selanjutnya 
beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah tidaklah beraniaya kepada se- 
orangpun dari makhluk-Nya. Dan Allah akan menciptakan orang-orang 
sesuai kehendak-Nya untuk Neraka. Maka mereka lantas dilemparkan di 
dalamnya. Maka Neraka berkata: "Apakah masih ada tambahan?" 
berulang tiga kali, sampai Allah meletakkan kaki-Nya di dalamnya, maka 
Neraka itu jadi penuh. Rupanya saat itu keadaan Neraka benar-benar 
telah sesak, sehingga ia menyatakan: "Cukup cukup, cukup". 


ASEAN AN ELANG AN ENYA 


GA nan ian Ip 


AA ea EDAN LA REA 
Le pas LAN Angin 


529 


AN SAP 
Sa PP | 
. 
ee - 


7079. Dari Anas ra., dari Nabi saw. Beliau bersabda: "Sungguh ada 
suatu kaum yang benar-benar akan diterpa oleh angin panas dari Neraka 
karena dosa-dosa yang telah mereka kerjakan sebagai siksaan. Kemudian 
Allah memasukkan mereka ke sorga dengan sisa rahmat-Nya. Mereka itu 
disebut penghuni-penghuni Jahanam". 


Sya an: IL SJ 
GELANG 


BAB 


FIRMAN ALLAH TA'ALA: "SESUNGGUHNYA ALLAH 
MENAHAN LANGIT DAN BUMI AGAR JANGAN LE- 
NYAP". 


BC Tararnahire Am JBal ae NA, 

at magma JB Kagaukeah 

TAGS aa AI Lisa: NS 

Sea sn, aga 
Oa lagi Es ga de Po 

: Kera 

7080. Dari Abdullah, dia berkata: "Pernah seorang paus datang ke- 


pada Rasulullah saw. dan berkata: "Wahai Muhammad, sesungguhnya 
Allah meletakkan langit pada satu jari-Nya, bumi pada satu jari-Nya, 


530 


gunung-gunung pada satu jari-Nya, pepohonan dan sungai-sungai, pada 
satu jari-Nya, dan seluruh makhluk pada satu jari-Nya seraya berfirman 
sambil mengisyaratkan tangan-Nya: "Aku adalah Maha Raja". Rupanya 


'Rasulullah saw. tersenyum dan bersabda: "Dan mereka tidaklah meng- 


hormati Allah dengan penghormatan yang semestinya.....". 


ad aa MEA Lh 
Aa 


SARAN, ALI Gala pE3 
Bana We U aral 
A3 IN SS 
“233 PETIR Aap o rd 

» BA 


PENCIPTAAN LANGIT, BUMI, DAN MAKHLUK-MA- 
KHLUK LAINNYA. PENCIPTAAN ADALAH PEKERJAAN 
PAN URUSAN TUHAN YANG MAHA BERKAH LAGI MA- 
HA LUHUR. TUHAN DENGAN SEGALA SIFAT, PEKERJA- 
AN, DAN URUSAN-NYA ADALAH SANG MAHA PEN- 
CIPTA, SANG MAHA PENGADA, DAN BUKAN YANG DI- 
CIPTA. SESUATU YANG BERKAITAN DENGAN PEKER- 
JAAN, URUSAN, PENCIPTAAN, DAN PENGADAAN-NYA 
ADALAH YANG DIBUAT, YANG DICIPTA, DAN YANG 
DIADAKAN. 


531 


4, 


Hannah MEMEK 
Pegagan Ara AA Ae TU YA ATA 
NA SKA Yaya AN ea 15 
U au MAN Gino 
ie gate Aan MS ES 
c Pe rnepa apaan 


1 (333 


au 13 pop aperasan 4 232 
an 


7081. Dari Ibnu Abbas, dia berkata: "Pada suatu malam aku sengaja 
menginap di rumahnya Maimunah dan Nabi saw. berada di sampingnya, 
agar aku bisa menyaksikan keadaan shalatnya Rasulullah saw. di malam 
hari. Rasulullah saw. berbicara dengan istrinya (Maimunah) sebentar lalu 
tidur. Ketika pada sepertiga atau tengah malam, beliau bangun. Setelah 
melihat langit, beliau lalu membaca ayat: "Sesungguhnya dalam pen- 
ciptaan langit dan bumi..... bagi orang-orang yang berakal". Kemudian 
beliau bangkit berwudhu, bersiwakan, lalu mengerjakan shalat sebelas 
reka'at. Bilal lalu mengumandangkan azan untuk shalat. Setelah terlebih 
dahulu melakukan shalat dua rakaat, beliau keluar untuk mengerjakan 
shalat subuh sebagai imam bagi para sahabatnya". 


532 


BA NE SE 


DAN SESUNGGUIINYA TELAH TETAP JANJI' KAMI KE- 
PADA HAMBA-HAMBA KAMI YANG MENJADI RASUL. 


Ao A15 F Tprn sape De Tia ye. SA 
BA Gn aa SPP TN 
En 1 selat aa Ban 


.. 


7082. Dari Abu Hurairah, ra., sesungguhnya Rasulullah saw. ber- 
sabda: "Ketika Allah memutus makhluk, maka Allah menetapkan sesuai 
kehendak-Nya di atas Arasy-Nya: "Sesungguhnya rahmat-Ku mengalah- 
kan murka-Ku". 


Nae hebat BOP AN AA Naga NN 
Sa Ba Yes Oo ad PA aa pan v, 
PERTAMANAN CE SATA 


Lah 55 2 nh Aa #4. TA SA 4 2254 
Sang. Mahi Se Sen ET 
aa 5 Rea LAN SEN 


LL yg 


SG Es 21 MA Ka mag 
PIA NE BEI KAN ym Ya 


533 


, Sa 3 a. - 1.0 - ay, 1-4 
ABE YAN Tp JAS SEN AE Sea? 
LAN IN AZ 2 9. 2. 3 AP 3 P5 
Ka Da Pa MEA ye Jend PRA SN 


Pt Pa LA .... 


IL NGEYA BE AT gann HN 
&. gia SDA 


7083. Dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata: "Rasulullah saw. ber- 
sabda kepadaku, beliau adalah orang yang jujur dan dapat dipercaya: 
"Sesungguhnya proses penciptaan salah seorang di antara kalian adalah 
berada di dalam kandungan ibunya selama empat puluh hari dan empa' 
puluh malam, kemudian ia berubah menjadi segumpal darah dalam waktu 
yang sama, kemudian ia berubah menjadi segumpal daging dalam waktu 
yang sama, kemudian Allah mengutus seorang malaikat kepadanya. Ma- 
laikat itu diizini dengan empat ketetapan. Malaikat itu lalu mencatat 
rezki, ajal, amal, dan celaka atau bahagianya. Kemudian dia meniupkan 
ruh ke dalam kandungannya. Sesungguhnya salah seorang diantara kalian 
niscaya akan beramal dengan amalnya ahli sorga, sehingga antara sorga 
dan dia tidak ada jarak kecuali sehasta. Namun sebuah catatan men- 
dahuluinya. Maka dia beramal dengan amalnya ahli neraka, akhirnya 
masuklah dia ke Neraka. Dan sesungguhnya salah seorang di antara 
kalian niscaya akan beramal dengan amalnya ahli -Neraka, sehingga 
antara Neraka dan dia tidak ada jarak kecuali sehasta. Namun sebuah 
catatan mendahuluinya. Maka dia beramal dengan amalnya ahli Sorga, 
akhirnya masuklah dia ke Sorga". 


AP AA AA PAPAN 
Ce ENI Sep SE ae 


Ce Tan aa Ur CP ari 3 Ik. 9 | 0-2 P3 EP Le 
alay De rab BNI KAK UN PTN 


534 


: 


Pee MAYA NG MO AN OA LAUT 
& Ka Para) Sa —p 


7084. Dari Ibnu Abbas ra., sesungguhnya Nabi saw. pernah bertany. 
"'rpada Jibril): "Hai Jibril, apakah yang menghalangi Anda untuk 
se: ng-sering datang kepadaku seperti biasanya?". Maka turunlah Sebua. 
ayat: "Dan tidaklah kami (Jibril) turun, kecuali dengan perintah Tuhan- 
mu. Hanyalah kepunyaan-Nya semua yang ada di hadapan kita, dan 
semua yang ada di belakang kita ...". 

Lebih lanjut Ibnu Abbas berkata: "Ini adalah jawaban untuk 
Muhammad saw.". 


-. 


AAA an BA Aa PA 1 

Hah Jia) adakan SE GAM SNN 
PAN IN Kato PN Ud Ka | a11... "8, 9.3 

NE ag AA 27 3 aga CA 


-. 


»4 PN apa "2. PNS 13-11 0 23 
EN aga JAN oa NAN Ha FP 
OI ASIN LA ANIS NT 
GA AE Oa PAN 


MAN GA LEAN, LAS 
PN Tedi ML 


Peda PA at. 1G. "4 4 TA - are tral Garda 
La AI Pa PAN ANU ANN IN AAY, 
SIN Syari JUS MAS AI 


7085. Dari Abdullah, dia berkata: "Dahulu aku pernah berjalan ber- 
sama Rasulullah saw. di sebuah perkebunan di Madinah, beliau ber- 
telekan di atas pelapah korma. Kemudian beliau melewati sekelompok 
kaum Yahudi. Sebagian di antara mereka ada yang berkata kepada 


535 


sebagian yang lain: "Bertanyalah kepada-Nya (Muhammad) tentang ruh". 
Dan sebagian yang lainnya berkata: "Janganlah kalian bertanya kepada- 
nya tentang ruh". Akhirnya mereka tanyakan juga hal itu. Beliau berdiri 
sambil bertelekan di atas pelapah korma tersebut dan aku berada di 
belakangnya. Saat itu aku yakin beliau sedang dituruni wahyu. Maka 
beliau membaca ayat ini: "Dan mereka akan bertanya kepadamu tentang 
ruh. Katakanlah: "Ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan kamu tidaklah 
diberi pengetahuan kecuali sangat sedikit". Maka sebagian mereka 
berkata kepada sebagian yang lain: "Sudah kami sarankan kepada kalian: 
"Kalian janganlah bertanya kepadanya (Muhammad)". 


AN SI TI Iga Ne 
NGENKS 2a53 : Aa: Jk 

Aap NT Ab A3 Aa paka 
KAI BA NK 


7086. Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: 
"Sungguh Allah menjamin kepada orang yang berjuang di jalan-Nya. Dia 
tidak terdorong keluar kecuali oleh jihad di jalan-Nya dan menegakkan 
kalimah-kalimah-Nya. Sungguh Allah akan memasukkannya ke Sorga 
atau memulangkannya ke tempat tinggal semula dia berangkat, dengan 


(membawa) pahala atau ghanimah (harta rampasan perang) yang dia per- 
oleh". 


AKBAR yag SIB G3 SEN 
AE pk 23 B3 23 Aan 
AKA ENG aa S3 SE, 


536 


KITNYHANG 


n 
1 
ki 


“ 
. D0 BS 73 , 
Ag Al . , DN LP IN TA Ke - 
AN Jha 3 343 Ula! Ta pt) 
7087. Dari Abu Musa, dia berkata: "Pernah seorang lelaki datang 
kepada Nabi saw. dan berkata: "Ada seorang lelaki berperang demi 
gengsi, ada seorang lelaki berperang demi keberanian, dan ada seorang 
lelaki berperang karena pamer. Manakah itu yang termasuk di jalan 


Allah?". Beliau bersabda: "Barangsiapa berperang, agar kalimah Allah 
menjadi yang tertinggi, maka dia di jalan Allah". 


A “ 


BAG YA 


@ 


BAB 


FIRMAN ALLAH TA'ALA: "SESUNGGUHNYA FIRMAN- 
KU HIANYALAH UNTUK SESUATU". 


tik WMA baya Joan, PAP! oa NAN 
Hei ab 2g DAA: S au 
verb RANTO TAYAT gawe 
“ abi YAA L: #z 25 ati 
7088. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah, dia berkata: "Aku pernah 
mendengar Nabi saw. bersabda: "Ada sekelompok kaum dari umatku 


yang tak henti-henti mengalahkan manusia, sehingga putusan Allah da- 
tang kepadaNya". 


Kalam 2 lc 


Laga ERA SEN. 


537 


SA Aa KALA GL AS babe agro 
Hp ME Ag ad AL S3 naa 


7089. Dari Mu'awiyah, dia berkata: "Aku pernah mendengar Nabi 
saw. bersabda: "Ada sekelompok umat dari umatku yang tak henti-henti 
menunaikan perintah Allah. Mereka tidak merugi oleh orang yang 
mendustakan dan oleh orang yang melawannya, sehingga urusan Allah 
datang kepadanya dan mereka tetap teguh atas perintah itu". 


KENA 3g: SE AE SEA 

bh JAN AIA AE 

SIA AE Kabar abad ola 
MA d3 


7090. Dari Ibnu Abbas, dia berkata: "Nabi saw. pernah berdiri di 
hadapan Musailimah yang berada di tengah teman-temannya dan ber- 
sabda: "Jika kamu minta kepadaku sepotong ini, niscaya aku tidak akan 
memberikannya kepadamu. Kamu tidaklah mungkin melepaskan urusan 
Allah terhadap dirimu. Dan jika kamu berpaling, niscaya Allah benar- 
benar akan membantingmu". 


La pi GE aa J3 ajaa see yA) 
3 Kjad  yaaa pakem lain 


538 


SANA da JA 3 an Je PS 

Gates Kei 2 Ina 
ASN BANI Sk ian nGE 
ar Ain ABU JB Ka 
3 sa TAK Se 23 
Bean Pera TIA 
& KTB Sa (Sala 


7091. Dari Ibnu Mas'ud, dia berkata: "Pernah aku sedang berjalan 
bersama Nabi saw. di salah satu perkebunan di Madinah. Beliau ber- 
telekan di pelapah korma yang dibawanya. Kemudian kami melewati 
sekelompok orang Yahudi. Lalu sebagian mereka ada yang berkata 
kepada sebagian yang lain: "Bertanyalah kepadanya (Muhammad) ten- 
tang ruh". Sebagian mereka yang lain berkata: "Jangani.: -nlian bertanya 
kepadanya (Muhammad), sebab bisa saja dalam persoalan "uh in! beliau 
menjawab dengan jawaban yang tidak kalian senangi". Sebagian mereka 
tetap ngotot berkata: "Sungguh aku benar-benar akan berianya kepada- 
nya". Maka beranjaklah seorang lelaki di antara mercka menemui beliau 
dan berkata: "Wahai Abul Oasim, apakah ruh itu?". Nabi saw. hanya 
diam saja mendengar itu. Aku yakin bahwa beliau baru mendapat wahyu. 
Maka beliau membaca ayat ini: "Dan mereka akan bertanya kepadamu 


539 


tentang ruh. Katakanlah: "Ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan kamu 
tidaklah diberi pengetahuan kecuali sangat sedikit". 


ia ia Jab ISL 
Pengibar benrgantar 
Snap ra Kama 3033 . 5153 


“ 


Besa NN 39 
SL SARANA gaya 
Aa AAS & adil 
GA, LN s| AT 
2 HN PN ding PIA 
DI res ika 533 


AT EA NI 


BAB 
FIRMAN ALLAH TA'ALA: "KATAKANLAII: "KALAU SA- : 


540 


JA LAUTAN ITU MENJADI TINTA UNTUK (MENULIS) 
KALIMAT-KALIMAT TUHANKU, NISCAYA TIABISLAH 
LAUTAN TERSEBUT SEBELUM HABIS (DITULIS) KALI- 
MAT-KALIMAT TUHANKU, SEKALIPUN KAMI DATANG- 
KAN TINTA LAGI YANG SEMISAL DENGAN ITU, DAN 
KALAU SAJA POIION-POHON DI BUMI MENJADI PENA 
DAN LAUT (MENJADI TINTA), DITAMBAHKAN KEPADA- 
NYA TUJUH LAUT (LAGI) SESUDAH (KERING)NYA, NIS- 
CAYA TIDAKLAH HABIS (DITULISKAN) KALIMAT- 
KALIMAT ALLAH: SESUNGGUHNYA TUHAN KALIAN 
ADALAH ALLAH YANG TELAH MENCIPTAKAN LANGIT 
DAN BUMI DALAM ENAM HARI, LALU DIA BERSE- 
MAYAM DI ATAS 'ARASY. DIA MENUTUPKAN MALAM 
KEPADA SIANG YANG MENGIKUTINYA DENGAN CE- 
PAT, DAN (DICIPTAKAN-NYA PULA) MATAHARI, BU- 
LAN DAN BINTANG-BINTANG, (MASING-MASING) TUN- 
DUK KEPADA PERINTAH-NYA. INGATLAH, MENCIPTA- 
KAN DAN MEMERINTAH IIANYALAH HAK ALLAH. MA- 
HA SUCI ALLAH, TUHAN SEMESTA ALAM". 


AIA ai Jar ANA Ea PA Pa AY 
Heni setan Jaa. 
9 Njan Blak, CW SAN AR -N 

tea | Agtt Para 


7092. Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: 
"Niscaya Allah menjamin kepada orang yang berjihad di jalan-Nya. Dia 
tidak terdorong keluar dari rumahnya kecuali oleh jihad di jalan-Nya dan 
membenarkan kalimah-kalimah-Nya. Sungguh Allah akan memasukkan- 
nya ke Sorga atau mengembalikannya ke tempat tinggalnya dengan mem- 
peroleh pahala atau ghanimah (rampasan perang)". 


541 


C4 ala: Wat JP sa 


58 NS denga 332 
Are AAA. Pan 
sgala 
4 Jaan TEA KAN and 


TAG AT 2 Jb 


2 
BAN 


BAB 


FIRMAN ALLAII TA'ALA: "ENGKAU BERIKAN KERAJA- 
AN KEPADA ORANG YANG ENGKAU KEHENDAKI, DAN 
JANGANLAH SEKALI-KALI KAMU MENGATAKAN TER- 
HADAP SESUATU: "SESUNGGUHNYA AKU AKAN ME- 
NGERJAKAN ITU BESOK PAGI": SESUNGGUIINYA KA- 
MU TIDAKLAH AKAN DAPAT MEMBERI PETUNJUK 
KEPADA ORANG YANG KAMU KASIIII, TETAPI ALLAH- 
LAH YANG MEMBERI PETUNJUK KEPADA ORANG 
YANG DIKEHENDAKI-NYA, SA'ID BIN AL-MUSAYYAB, 
DARI AYAH NYA, DIA BERKATA: "AYAT TURUN TEN- 
TANG ABU THALIB" ALLAH MENGHENDAKI KE- 
MUDAHAN BAGIMU DAN TIDAK MENGHENDAKI KESU- 
KARAN BAGIMU. 


. 


KENA P5 AG NAN 


542 


PE AAN MABA 
23 KELAS ghe iba) 


7093. Dari Anas, dia berkata: "Rasulullah saw. bersabda: "Ketika 
kalian berdo'a kepada Allah, maka berdo'alah dengan sepenuh hati. Dan 
janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian berucap: "Jika Eng- 
kau menghendaki, maka berilah aku". Sebab sesungguhnya Allah Bukan- 
lah Dzat Yang terpaksa". 


SIA A53 IE ILI ps VA 
| AAN Ka AA Ws tase 
LIA ASI HA AI 
MEN ARA TALI) KAA 
2 Ea EA oa as Spb 
LD pia NA GA 9 Arantoran LP TN, aa 3 

KANAN BEG: Dan goa 


7094. Dari Ali bin Abu Thalib, dia berkata: "Aku dan Fathimah, 
putri Rasulullah saw. pernah didatangi Rasulullah saw. pada suatu malam 
dan bersabda kepada kami berdua: "Apakah tidak sebaiknya kamu 
mengerjakan shalat?". Aku jawab: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya 


543 


jiwaku hanyalah ada pada genggaman Allah. Jika Dia menghendaki 
untuk membangunkan kami, tentulah Dia akan membangunkan kami". 
Maka Rasulullah saw. pergi begitu mendengar ucapan itu dan tidak 
kembali kepadaku barang sebentarpun. Kemudian aku mendengar beliau, 
ketika berpaling, memukul pahanya seraya membaca ayat ini: "Dan 
manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah". 


PE ate (aga 


AAN YAA KOSAN PAN JAN MATAN NON 


aa Na: Je ae 
“ge BANGGA basa Ina 
Den SA 


MEA ri NAS Kang 


7095. Dari Abu Hurairah ra., sesungguhnya Rasulullah saw. ber- 
sabda: "Perumpamaan orang mukmin itu laksana sebatang pohon yang” 
dinaungi daunnya dari terpaan angin yang menggoncangkannya. Jika 
angin itu reda, tentu pohon itu akan tegak lurus. Demikian halnya orang 
mukmin itu digoncangkan dengan cobaan. Dan perumpamaan orang kafir 


itu seperti punggung mati yang lurus, sehingga Allah akan membelahnya 
jika berkehendak". 


Len daa aa ab aa AAN 
Ar TO Jean An aa 3 
PA Kaka - 


2 GAN Ash sang ema 


544 


1 
1g 


ALA he EL AA Fa 


MAAN IKAN Ka pap 
£ AF B3 MBA K3! Labs! EF, 


JA rebah LA nafas 53 
po SAI Aha Neo 


» Ta KEY JaJB, 


MA yan 

5 - 8) .. , NY . Na 

Ta aa 

7096. Dari Abdullah bin Umar ra., dia berkata: "Aku pernah men- 

dengar Rasulullah saw. sedang bersabda di atas mimbar: "Sesungguhnya 
keberadaan kalian dengan umat-umat dahulu sebelummu, hanyalah 
seperti waktu di antara shalat Ashar sampai dengan terbenamnya mata- 
hari. Ahli Taurat diberi Taurat, mereka mengamalkannya sampai pada 
tengah hari lalu tidak mampu lagi, mereka lalu diberi pahala satu kirat. 
Ahli Injil diberi Injil, mereka mengamalkannya hingga shalat Ashar lalu: 
tidak mampu lagi, mereka akhirnya diberi pahala satu kirat. Lalu kalian 
diberi Al-Our'an, kalian mengamalkannya hingga terbenamnya matahari, 
kalian akhirnya diberi pahala dua kirat. Maka ahli Taurat protes: "Wahai 
Tuhan kami, mereka lebih sedikit amalnya dan justru lebih banyak . 
pahalanya”. Allah balik bertanya: "Apakah Aku aniaya terhadap pahala 
kalian barang sedikitpun?". Mereka menjawab: "Tidak". Maka Allah ber- 
firman: "Itu adalah anugerah-Ku. Aku akan memberikannya kepada se- 
seorang yang Ku-kehendaki". 


an JP AL Kere y.av 


545 


SK Saga: Je bahn3 (ga JAN adl 
PASTI PN, Pe an SE39 
LA Ne EU SEN 


(MPAM AR) 


sar Kanya, BE EYE INA 
— 2 Fear Ip ira GALol 25-29. all je 
HA Aa KAA 


... 


KAI PA laki | 


7097. Dari Ubadah bin Shamit, dia berkata: "Aku pernah berbaiat 
kepada Rasulullah saw. bersama beberapa orang". Beliau bersabda: "Aku 
tekankan Yan kalian untuk tetap tidak menyekutukan Allah dengan 
sesuatu, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak kalian 
(sendiri) tidak mendatangkan kebohongan (gosip) yang kalian rekayasa 
terhadap perbuatan tangan-tangan dan kaki-kaki kalian, dan tidak dur- 
haka dalam kema'rufan. Maka barangsiapa di antara kalian memenuhi, 
tentu pahalanya ada pada Allah. Barangsiapa berbuat sesuatu yang 
termasuk dari (baiat) tersebut, dia lalu terkena hukuman di dunia ini, 
maka hukuman itu merupakan kafarat (denda) sekaligus pensucian. Dan 
barangsiapa yang dilindungi oleh Allah, maka orang tersebut akan kem- 
bali kepada Allah. Jika menghendaki niscaya Allah mengazabnya dan 
jika menghendaki niscaya Allah mengampuninya". 


MIN Seal 3 PB ITE NAN 
CAT es. Aan kita 


546 


4 NE Ted TAN Taat et SEN KA Ka dari 
ATI Yana Gebalis Kan SES 2 P Sele 
BEA LN Gah SES 


. 


EN Tia pora ar 2 ea - 


aa 


- 7098. Dari Abu Hurairah, sesungguhnya utusan Allah, Sulaiman as., 
memiliki enam puluh istri. Maka Sulaiman as. berkata: "Sungguh pada 
malam ini aku akan berhubungan intim dengan istri-istriku. Sungguh 
masing-masing wanita akan melahirkan seorang penunggang kuda yang 
berperang di jalan Allah". Maka Sulaiman berhubungan intim dengan 
istri-istrinya, ternyata diantara istri-istri itu tidak ada yang melahirkan ke- 
cuali seorang istri, itupun melahirkan bayi yang tidak utuh. Nabi saw. 
bersabda: "Jika saja Sulaiman mengecualikan, niscaya hamillah masing- 
masing wanita di antara mereka dan akhirnya melahirkan seorang pe- 
nunggang kuda yang berperang di jalan Allah". 


KAN AA AS AE: : 
LAI DE Ag Binaea 
Gp bh resa 
Ibik — La 2 29 5 III SA As 

AN NB 0 OP NO edan 
8s 131 3. Cone 
:9099. Dari Ibnu Abbas ra., sesungguhnya Rasulullah saw. pernah 


547. 


mengunjungi seorang lelaki dusun untuk membesuknya. Rasulullah ber- 
sabda: "Tidak apa-apa jika kamu mandi, insya Allah". Lelaki dusun ter- 
sebut berkata: "Mandi? Ini adalah penyakit demam parah yang menye- 
rang orang tua lanjut usia yang akan menghantarkan ke kubur". Nabi 
saw. bersabda: "Pasti, jika demikian". 


” 


(pal hate KA USA sat z, 52 Nas 


ai nadi Ang 


RAGA Ah Aaja Ag Adha KAU 
JAE IG LAN ASF 


7100. Dari Abdullah bin Abu Oatadah, dari ayahnya, ketika orang- 
orang tidur dan lalai shalat, Nabi saw. bersabda: "Sesungguhnya Allah 
mencabut nyawa-nyawa kalian ketika menghendaki dan mengembali- 
kannya ketika menghendaki". Maka mereka menunaikan kebutuhan-ke- 
butuhannya dan berwudhu sampai terbitnya matahari yang terang ben- 
'derang. Beliau beranjak kemudian mengerjakan shalat. 


Id “al Ag Aa, 113835 TAN 9 PENA 
JET AKA IAAN ya sat 
2 Is Gn JB spa (BAD 
AG Ta AA HA Aas 
AAA An 3d AR ea 


548 


AN Pa ala 
a— aa ne abi Cnadei 
EA ERA Ayana al 
DAS AH salah 2 Larangan 

HAN AS yA Sa 


7101. Dari Abu Hurairah, dia berkata: "Pernah seorang lelaki Islam 
dan seorang lelaki Yahudi saling mencaci maki". Lelaki muslim berkata: 
"Demi Dzat yang telah memilih Muhammad atas alam ini", dalam sum- 
pah yang dia lontarkan. Lelaki Yahudi lalu berkata: "Demi Dzat yang 
telah memilih Musa atas alam ini", lelaki muslim itu mengangkat ta- 
ngannya saat (ucapan) itu lantas menampar muka lelaki Yahudi itu. 
Kemudian lelaki Yahudi itu menghadap menemui Rasulullah saw. dan 
memberitahu kepada beliau tentang kejadian yang terjadi antara dirinya 
dengan seorang muslim itu. Lalu Nabi saw. bersabda: "Janganlan kalian 
mengutamakan diriku atas diri Musa. Sesungguhnya manusia akan binasa 
pada hari kiamat kelak. Aku adalah orang yang paling awal akan bangun. 
Namun ternyata Musa sudah berpegang pada sisi 'Arasy. Aku tidak tahu 
apakah Musa itu termasuk orang yang binasa lalu bangun sebelumku 
ataukah dia termasuk orang yang dikecualikan oleh Allah". 


AP PA LA Ceri DOSA IPAR APA | 
KI MEME Ah Mandela 
IA IN JEDING TNO gol 


7102. Dari Anas bin Malik ra., dia berkata: "Rasulullah saw. ber- 
sabda: "Kota Madinah akan dilintasi oleh Dajjal. Ternyata dia mendapati 


549 


para malaikat yang menjaganya. Maka semoga Dajjat dan wabah pe-- 
nyakit tidak mendekatinya, insya Allah". 


SANA 25 SERANGAN 
TEA Jana ag 


A1 


KG MENARA 3333 


7103. Dari Abu Hurairah, dia berkata: "Rasulullah saw. bersabda: 
"Setiap Nabi mempunyai permohonan. Insya Allah, aku ingin sekali aju- 
kan permohonanku Penup pertolongan (syafa'at) untuk umatku pada hari 
kiamat kelak". 


Part Ba Pa 4 


ta AA Ar dngaesasa NN 
TA Up aa GELEeK 9 ar Bit GOA 
Gsip Jne ta Beta 


Pki 


Api Ye AI apa dansa 3 
An Na Mangan 


7104. Dari Abu Hurairah, dia berkata: "Rasulullah saw. bersabda: 
"Ketika aku sedang tidur, aku bermimpi bahwa diriku berada di atas 
sebuah sumur dan mengambil airnya yang amat banyak sekali. Ibnu Abu 
Ouhafah kemudian yang mengambil alih dan menimba beberapa timba 


550 


TA awan 


re 


atau dua timba, namun cara menimbanya terdapat kelemahan. Semoga 
Allah mengampuninya. Berikut Umar yang mengambil alih dan ternyata 
timba berubah menjadi besar. Maka aku belum melihat sosok lelaki yang 
genius dari kalangan manusia yang menampilkan gagasan cemerlangnya, 
sehingga manusia yang berada di sekitarnya menderumkan ontanya yang . 
telah puas minum". 


ENI LI EASY 
KE LAN PEN AJB EN EN 
AJA YEAR PIA AJ 
— 2 
7105. Dari 3 Musa, dia berkata: "Dahulu Nabi saw. lag dida- 
tangi oleh orang yang meminta. Beliau bersabda: "Tolonglah, niscaya 


kalian akan diberi pahala. .Dan Allah memutuskan lewat lisan Rasul- -Nya 
sesuai kehendak-Nya". 


—AN AA s3 AA IA 
San Pa NA Iis KP . 


YAN 


9, 2 


KA NA - ANA (d3 Kah, eh HN 2 Ea 


Oh Ls 


7106. Dari Abu Hurairah, dari Nabi saw. Beliau bersabda: "Hendak- 
nya salah seorang di antara kalian janganlah berkata: "Ya Allah, 
ampunilah aku jika Engkau menghendaki. Rahmatilah aku jika Engkau 


551 


menghendaki. Berilah aku rezki jika Engkau menghendaki". Dan hendak- 

nya dia ajukan permohonan itu dengan sepenuh hati. Sesungguhnya Allah 

akan berbuat sesuatu sesuai kehendak-Nya dan tidak ada yang memaksa- 
$ Nya". 


IA ANA SES: 


sni 5 AA anoom bi 
KEB SNAN SS ega 31 Tian 
aa HA ap Lagi, BE K: 3 Jln us 


dasi anang PENA IE OP Juga 
, Hina anne : ENI er Bea selaku 
SNI AA SEE AJA oa 
Dana 1 Ka IMT 
ngan SAI GE gan 
TA SANGAT LINA giga 
PA bebas 
TA PAI 38 NS 
KAA Sa Sbs EN 


- 


2lase MN - V 


552 


men 


Ba 


3 


El AJB Kaka 
Vena AS pera Se) BJE 1S, 
sal Zaka 


7107. Dari Ibnu Abbas ra., dia pernah berbantah dengan Al-Hur bin 
Oais bin Hishnin Al-Fazari tentang gurunya Musa, apakah gurunya Musa 
itu adalah Khidir. Ubai bin Ka'eb Al-Anshari melewati keduanya. Lantas 
Ibnu Abbas memanggilnya dan berkata: "Sesungguhnya aku sedang ber- 
bantah dengan temanku ini tentang gurunya Musa, di mana Musa pernah 
memohon untuk dipertemukannya. Apakah kamu pernah mendengar dari 
Rasulullah saw. menuturkan sejarahnya?". Ubai bin Ka'eb berkata: "Ya, 
aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Ketika Musa tengah 
berada di antara Bani Israil, tiba-tiba datang seorang lelaki kepadanya 
dan berkata: "Apakah Anda tahu seseorang yang lebih pandai daripada 
Anda?". Musa menjawab: "Tidak. Allah lalu memberi wahyu kepada 
Musa: "Ada, yaitu hamba- Ku Khidir". Kemudian Musa memohon pe- 
tunjuk untuk menemuinya. Allah memberinya ikan sebagai tanda bukti 
dan dikatakan kepadanya: "Jika kamu kehilangan ikan itu, maka kembali- 
lah. Karena, sesungguhnya kamu akan menemuinya". Maka Musa me- 
nelusuri.jejak ikan itu dilaut. Murid Musa berkata kepada Musa: "Tahu- 
kah kamu ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka se- 
sungguhnya aku lupa (menceritakan tentang) ikan itu dan tidaklah ada 
yang melupakan aku untuk menceritakannya kecuali syetan". Musa 
berkata: "Itulah (tempat) yang kita cari". Lalu keduanya kembali mene- 
lusuri jejak mereka semula. Maka keduanya bertemu dengan Khidir. 
Tentang sejarah keduanya (Musa dan Khidir), Allah telah mengisah- 
kannya. 


AAA oi Jaa. Manga nga N 
PN SEKS EN SEAT 


553 


TENIS 1s SAN SS 
.. lih up Saran 


7108. Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah saw. Beliau bersabda: 
"Insya Allah, besok pagi aku akan berhenti di peristirahatan Bani Ki- 
nanah, di mana mereka bersumpah untuk tetap kafir". Yang beliau 
maksudkan ialah daerah berkerikil. 


LAILA IE Fendilasa NYA 
Pen mpaerP 385, Ea Laga 


Pai Gn 


. 


AAN SAS Ye sapa 


DEA En Kas Lah 
ALAN CAN P5 ES KAS 


7109. Dari Abdullah bin Umar, dia berkata: "Nabi saw. pernah 
mengepung penduduk Thaif dan tidak membukanya. Beliau bersabda: 
"Sesungguhnya kami mengunci, insya Allah". Orang-orang muslim ber- 
kata: "Kami mengunci dan tidak -akan membuka". Beliau bersabda: 
"Berangkatlah untuk berperang”. Maka orang-orang berangkat dan akhir- 
nya terkoyak oleh banyak luka. Nabi saw. bersabda: “Insya Allah, besok 
pagi, kami mengunci". Seolah (sabda Nabi) itu memikat mereka. Ter- 
nyata Rasulullah saw. hanyalah tersenyum. 


AGAN SN HA ah 


554 


CAS kerana #3 5 


BAB 


FIRMAN ALLAH TA'ALA: "DAN TIDAKLAN BERGUNA 
PERTOLONGAN (SYAFA'AT) DI SISI ALLAH MELAIN- 
KAN BAGI ORANG YANG TELAH DIIZINKAN-NYA MEM- 
PEROLEH PERTOLONGAN (SYAFA'AT) ITU, SEIIINGGA 
APABILA TELAH DIHILANGKAN KETAKUTAN DARI 
HATI MEREKA, MEREKA BERKATA: "APAKAH YANG 
TELAH DIFIRMAN OLEH TUHANMU?". MEREKA MEN- 
JAWAB: "(PERKATAAN) YANG BENAR". DAN DIA-LAH 
YANG MAHA LUHUR LAGI MAHA BESAR. ALLAH TI- 
DAK BERFIRMAN: "APA YANG TELAH DICIPTAKAN 
TUHANMU?": DAN ALLAH, YANG MAHA AGUNG PENU- 
TURAN-NYA BERFIRMAN: "SIAPAKAH YANG DAPAT 
MEMBERI PERTOLONGAN (SYAFA'AT) DI SISI ALLAH 
TANPA IZIN-NYA". 


555 


GL AN NE KL AA. SIAP 
KAU - PA TPA TAN TAI Sila 
7110. Dari Ibnu Mas'ud, ketika Allah berbicara soal wahyu maka 
penduduk langit mendengar sesuatu dan ketika mereka dihilangkan 
ketakutan hatinya serta suara itu telah reda maka mereka tahu bahwa itu 


adalah benar dari Tuhanmu. Mereka berkata: "Apakah yang telah di- 
firmankan oleh Tuhanmu?". Mereka menjawab: "(Perkataan) yang be- 


nar". 
“ 


OA La abu 2S NN) 
LM NAN ES Mis Kya 


23 Io 


“BEAN SAN ES, Sa Nak 


7111. Dari Abdullah bin Unais, dia berkata: "Aku pernah men- 
dengar Nabi saw. bersabda: "Allah akan mengumpulkan hamba-hamba- 
Nya dan memanggilnya dengan suara, yang juga didengar oleh orang 
yang berada di kejauhan seperti yang didengar oleh orang dekat: "Akulah 
Maha Raja Diraja. Akulah Maha Pemutus". 


ASI RA NY 
GAN 2133 Adagss 
NAGA Bae Yak AA 


LARI 


SAE pa BAN: 2 KE ypnsa 


KMAS K3 SEA 


556 


7112. Dari Abu Hurairah, dari Nabi saw. Beliau bersabda: "Ketika 
Allah memutuskan urusan di langit, maka para malaikat meletakkan 
sayap-sayapnya karena tunduk terhadap firman-Nya. Seolah seperti mata 
rantai di atas debu: "Sehingga apabila telah dihilangkan rasa takut dari 
mereka, mereka berkata: "Apakah yang telah difirman oleh Tuhanmu?". 
Mercka menjawab: "(perkataan) yang benar". Dan Dia-lah Yang Maha 
Luhur lagi Maha Besar". 


Ia AS NAN Tana KN 3 NS MY 


lh agan : S5slls age ng Tanba KIA 
SE Th saka 


man 


2 AK 


- 


7113. Dari Abu Hurairah, dia berkata: "Rasulullah saw. bersabda: 
Apapun yang diizinkan oleh Allah terhadap sesuatu, belum tentu Allah 
mengizinkan kepada Nabi saw. menyuarakan Al-Our'an (dengan amat 
keras)". 


aa tata SS aa mv 
cuba Sapa AP Mandi 
Sean Bath 2320 AA Iki 

2 EKA ipa 


7114. Dari Abu Sa'id Al-Khudri ra., dia berkata: "Nabi saw. ber- 
bda: "Allah berfirman: "Wahai Adam". Adam berkata: "Aku sambut, 


5S7 


aku penuhi panggilan Engkau". Kemudian Adam dipanggil dengan suara: 
"Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu mengirimkan dari anak- 
cucumu seorang delegasi ke Neraka". 


Lang APA BA AAN 
sela eei ANA AU IAI 
2 AIR 


7115. Dari Aisyah ra., ia berkata: "Aku sama sekali tidak cemburu 


kepada seorang wanita. Aku sama sekali tidak cemburu kepada Khadijah. 


Sungguh, Tuhan beliau telah memerintah kepada beliau untuk menyam- 
paikan kabar gembira kepadanya (Khadijah) akan tempat tinggal di 
Sorga". 


Si Kila Kas ya brpa Pn 


BAB 


PEMBICARAAN TUHAN BERSAMA DENGAN JIBRIL DAN 
PANGGILAN ALLAH KEPADA PARA MALAIKAT. 


AGAN Yaa NGJIS dadi XI 
KERIS MSN 23 SAN Ga AN 
FeIaaa B CAN SA SN ANG Ae 


235 KAI Pa 2-13 ATI Ta -, 
TEA PAGE Aan pasta 


558 


#3 bangkai 


7116. Dari Abu Hurairah ra., dia berkata: "Rasulullah saw. bersab- 


da: "Sesungguhnya Allah Yang Maha Berkah lagi Maha Luhur ketika 


mencintai kepada seorang hamba, tentu berseru kepada Jibril: "Sesung- 
guhnya Allah mencintai kepada si polan,. maka cintailah dia". Jibril 
mencintai kepada si polan itu. Berikut Jibril mengumumkan di kalangan 
langit: "Sesungguhnya Allah mencintai kepada si polan, maka cintailah 
dia". Maka penghuni langit mencintai si polan itu dan bisa diterima oleh 


penduduk bumi ini". 
a Adik Ai In Bale MW 
LANGKA EK 


1 | Pad 


Aa Pa . a02. 
5, ab ag / TEA 


AS he 4 4 2 AI Oei 
aa AS KASN SA 


na Ne NIS, 2 
#2. 
Ly 


71117. Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: 
"Para malaikat petugas malam dan para malaikat petugas siang selalu 
silih berganti mengawasi kepada kalian. Mereka berkumpul pada waktu 
shalat Ashar dan shaiar fajar (shubuh). Kemudian para malaikat petugas 
malam melaporkan keadaan kalian. Maka Allah bertanya kepada mereka 
padahal Dia tahu: "Bagaimana kalian meninggalkan hamba-hamba-Ku?". 
Maka mereka menjawab: "Kami (malaikat petugas malam) meninggalkan 
mereka dalam keadaan mengerjakan shalat dan kami mendatangi mereka 
(juga) dalam keadaan mengerjakan shalat". 


559 


- 


Ce 5 Mi Aek 
apada Sons aabah Ega 


JS Pena keai Da ISSNWA 


7118. Dari Abu Dzar, dari Nabi saw. Beliau bersabda: "Jibril ber- 
kunjung dan memberi kabar kepadaku, bahwa barangsiapa yang mening- 
gal dunia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu maka dia akan ma- 
suk Sorga". Aku bertanya: "Sekalipun dia telah mencuri dan berzina?". 
Beliau bersabda: "Sekalipun dia telah mencuri dan berzina". 


SN sada IN DEA LG 
Ber En SATA 
SAE PN NN 5G 


BAB 


FIRMAN ALLAH TA'ALA: "ALLAH MENURUNKANNYA 


DENGAN ILMU-NYA. DAN MALAIKAT-MALAIKAT MEN- 
JADI SAKSI (PULA)". 


Mujahid berkomentar: "Perintah itu turun di antara mereka (para 
malaikat) dari langit yang ke tujuh dan bumi yang ke tujuh". 


560 


SEA AN 3 APA yr 
SKA AN BAN PN Ka 
DA SN AP AI IN ai 
TE Atas sa 
Ina Salad BLEK TI SI Din 
mada PN la ba LA 


7119. Dari Al-Barra” bin Azib, dia berkata: "Rasulullah saw. ber- 
sabda: "Wahai si polan, ketika kamu hendak beranjak ke tempat tidurmu, 
maka katakanlah: "Ya Allah, aku serahkan diriku kepada Engkau. Aku 
hadapkan wajahku kepada Engkau. Aku serahkan urusanku kepada Eng- 
kau. Aku sandarkan punggungku kepada Engkau dengan rasa suka dan 
takut kepada Engkau. Aku beriman kepada kitab Engkau yang telah 
Engkau turunkan dan kepada Nabi Engkau yang telah Engkau utus". 
Maka, sesungguhnya jika kamu mati pada malammu itu, tentu kamu mati 
dalam keadaan fitrah (Islam). Dan jika kamu memasuki pagi barinya, 
tentu kamu memperoleh pahala". 


gen se: JOSS is 1 NW: 


5 Aga ANA Naas Kama dea! 
pe aa 


561 


7120. Dari Abdullah bin Aufa, dia berkata: "Rasulullah saw. ber- 
sabda pada hari Al-Ahzab (multi pasukan): "Ya Allah, Penurun kitab, 
Cepat perhitungan-Nya, hancurkanlah multi pasukan itu dan goncangkan- 
lah mereka". 


AS esa PERAN AAA 
Knlsah Jenita AN PENA TEA PA Ta 
ya an SN An 
ABI Pa antena SA ERA 


12 Ta - 


Eta Bg SA ENG 


GIS Aan ANA 
Ka SID SK 


BAB 


FIRMAN ALLAH TA'ALA: "MEREKA HENDAK MERO- 
BAH JANJI ALLAH, SESUNGGUININYA AL-OUR'AN ITU 
BENAR-BENAR FIRMAN YANG MEMISAHKAN ANTARA 
YANG HAK DAN YANG BATIL DAN SEKALI-KALI TI- 
DAKLAH DIA SENDAU GURAU BELAKA". 


ta ALAN DAN JIEESA IN Ice ny 


PAN ana Hr POP ara 35 ara. 
HIS SA yha sr Fara Ina SAI Ya KU MO0r 5 21 5 2543: 3 SANG 
7121. Dari Ibnu Abbas ra. "Dan janganlah kamu mengeraskan | Na Sal IAI .3 
suaramu dalam shalatmu dan janganlah pula merendahkannya". Dia (Ibnu PAW aU al Isa 


Abbas) berkata: "Ayat itu turun. Sementara Rasulullah saw. bersembunyi. 
Dahulu ketika beliau mengeraskan suara (dalam bacaan Al-Our'an), maka 
orang-orang musyrik bisa mendengar. Mereka lantas mencaci maki 
Al-Our'an, Dzat Yang menurunkannya, dan orang yang membawanya". 
Maka Allah Ta'ala berfirman: "Dan janganlah kamu mengeraskan suara- 
mu dalam. shalatmu dan janganlah pula merendahkannya", janganlah ka- 
mu mengeraskan suara dalam shalatmu sehingga orang-orang musyrik 
mendengar, dan janganlah pula kamu merendahkannya di kalangan 
sahabat-sahabatmu sehingga kamu tidak bisa memberikan pendengaran 
kepada mereka. Dan carilah jalan tengah di antara kedua itu. Yakni kamu 
memberi pendengaran pada mereka (sahabat-sahabatmu) dan janganlah 
kamu mengeraskannya sehingga mereka (orang-orang musyrik) mengam- 
bil Al-Our'an darimu. 


7122. Dari Abu Hurairah, dia berkata: "Nabi saw. bersabda: "Allah 
Yang Maha luhur telah berfirman: "Anak cucu Adam selalu menyakiti- 
Ku, dia selalu mencaci maki masa padahal Aku-lah masa. Pada tangan- 
Ku segala urusan, Akulah yang selalu memutar siang dan malam hari". 


aa Aa AD 
ENI YAA Ara FAN ag: JG 


562 - 563 


|. 2253 02 0112 Pa Ad 12 214, 
AAA MU CA 
2 hai Ig , 


pan bla 45533 p Jab ia RS 3. sex 
NN ON PAP PEN 


7123. Dari Abu Hurairah, dari Nabi saw. Beliau bersabda: "Allah 
Yang Maha Mulia lagi Maha Agung berfirman: "Puasa itu adalah ke- 
punyaan-Ku dan Akulah sendiri yang akan membalasnya. Dia telah me- 
nahan syahwat, makan, serta minumnya karena demi Aku. Puasa itu 
adalah perisai. Orang yang berpuasa baginya dua kegembiraan, gembira 
ketika dia berbuka dan gembira ketika dia berjumpa dengan Tuhannya. 
Dan sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi 
Allah dari pada aroma misik": 


Ia LA PIA VIY4 
KENA ag aarpara an peranan 
Sp IS AJA 3 Sa bae 
Sad EME NAS 

0 iss 


7124. Dari Abu Hurairah, dari Nabi saw. Beliau bersabda: "Ketika 
Ayyub sedang mandi dalam keadaan telanjang bulat, tiba-tiba jatuhlah 
kepadanya kaki belalang dari emas, dia lalu mengambil dengan tangannya 
dan ditaruh dalam pakaiannya, kemudian Tuhannya memanggil: "Wahai 
Ayyub, bukanlah Aku memberi kecukupan kepadamu dari sesuatu yang 
kamu lihat?". Ayyub menjawab: "Ya, wahai Tuhanku. Akan tetapi diriku 
tidak bisa lepas dari berkah-Mu". 


564 


AAA ea Jabal eh v9 

PENA Anna Jeng 
SBI NY Fa GI 
pe ayeran aan ena ea Sntai 
Era 


7125. Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: 
"Tuhan kami Yang Maha Berkah lagi Maha Luhur turun pada tiap-tiap 
malam ke langit dunia ketika tinggal sepertiga malam yang terakhir dan 
berfirman: "Barangsiapa yang memohon kepada-Ku, tentu Aku akan 
mengabulkannya. Barangsiapa meminta kepada-Ku, tentu Aku akan 
memberinya. Dan barangsiapa memohon ampunan kepada-Ku, tentu Aku 
akan memberinya". 


mna rerra PORI an SISWI 
aa aan 
sKal ang 9.7... 


7126. Dari Abu Hurairah, sesungguhnya dia pernah mendengar 
Rasulullah saw. bersabda: "Kami adalah orang-orang yang terakhir se- 
kaligus orang-orang yang paling dulu pada hari kiamat kelak". 


3 


25 Aan AAA jenaka aa 
SN ak Stats AN AM 


rd 


ISAWV 


.. 


565 


I—A GE LA ba SAH 


AD, SY “G1 — or Pa 
PA Bin REA NG 
3 AA 
gn na 


- 


7127. Dari Abu Hurairah, dia (Jibril) berkata: “Ini adalah Khadijah, 
yang datang kepadamu dengan membawa bejana berisi makanan (atau 
dengan bejana berisi minuman). Maka sampaikanlah kepadanya salam 
dari Tuhannya dan berikanlah kabar gembira kepadanya dengan tempat 
tinggal terbuat dari mutiara, yang di dalamnya tiada ada suara hiruk- 
pukuk dan tidak ada (pula) kepenatan". 


Pesnohd SELAI 3 ASI ENYA 
JAGA Asek ie Hak 
Eee Ea YA IGS KE 


7128. Dari Abu Hurairah ra., dari Nabi saw. Beliau bersabda: "Allah 
telah berfirman: "Aku telah mempersiapkan untuk hamba-hamba-Ku yang 
shaleh dengan sesuatu (kenikmatan) yang belum pernah dilihat oleh mata, 
belum pernah didengar oleh telinga-telinga, dan belum pernah tersirat 
dalam hatinya manusia". 


ANK AG Jar dal a2 NYA 


. (4 


SPENAN AN IYA EPA 
15 Tg -9.J1e “As 


SINGA PEN BEA IG ga 


566 


EN, NAN 9 —. 


SN KENA ola KEL 


235 PP “ Na - - , 
KANG A3 | 3 DAA 
59 Ea -i 


Ls Dare 333 
EA LE NG ENI SIN 


« 


ara aa Naa erat 2” K Ea As AAN 
NE SNA PPN KAA ATA YAN eta 


“9, 
. CA 


7129. Dari Ibnu Abbas, dia berkata: "Dahulu Nabi saw. setiap ba- 
ngun tidur pada malam hari, beliau berdo'a: "Ya Allah, hanyalah milik 
Engkau segala puji. Engkaulah cahaya langit dan bumi. Hanyalah milik 
Engkau segala puji. Engkau Pemelihara langit dan bumi. Hanyalah milik 
Engkau segala puji. Engkau pemilik langit dan bumi, serta seisinya. 
Engkau adalah benar. Janji Engkau adalah benar. Firman Engkau adalah 
benar. Berjumpa Engkau adalah benar. Sorga adalah benar. Neraka 
adalah benar. Para Nabi adalah benar. Hari kiamat adalah benar. Ya 
Allah, hanyalah kepada Engkau aku berserah diri. Kepada Engkau aku 
beriman. Kepada Engkau aku bertawakkal. Kepada Engkau aku kembali. 
Karena Engkau aku berbantah. Kepada Engkau aku mohon putusan. 
Maka ampunilah dosaku baik yang telah berlalu, yang kemudian, yang 
tersembunyi, maupun yang tampak. Hanyalah Engkau Tuhanku. Tiada 
tuhan selain Engkau". 


Can: DAA GLEN NY. 


567 


" - adan Ae ,, 
menga barian seakan 
aa GP 12 “ maag pa 2. 
Ag 9 PA at I 
: (A3 sp Re neng ata 
33 
Yara ah IKA JsB, kala as 535 
“ut “xii 
HN Ami ap Y, 
7130. Dari Aisyah, ia berkata: "Namun, demi Allah, semula aku 
tidak yakin, bahwa Allah akan menurunkan wahyu yang dapat dibaca 
tentang kesucianku. Demi diriku, pribadiku amat sangat rendah kalau 
dibanding dengan pembicaraan Allah tentang diriku lewat sesuatu 
(wahyu) yang dapat dibaca. Akan tetapi semula aku hanyalah berharap 
agar Rasululah saw. bermimpi dalam tidurnya, dengan suatu impian yang 
Allah menyatakan kesucianku lewat impian tersebut. Maka Allah Ta'ala 


menurunkan ayat ini: "Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita 
bohong (gosip) itu......... 3 


NN AN RA PE ADA 

WEAR SME IR H3 Je 

AA LAN PE KANAN YA Y Cerg rar NOT 

ME ara PAKAI Inna Fa PEP 

AN SU 3 A11 AGS Lala 
BALE, 


7131. Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: 
"Allah berfirman: "Ketika hamba-Ku hendak beramal kejelekan, maka 


568 


janganlah kalian mencatat (kejelekan) itu atasnya sampai dia mengerja- 
kannnya. Jika dia mengerjakannya, maka catatlah (kejelekan) itu seban- 
ding dengan amalnya. Jika dia meninggalkannya, maka catatlah (kejelek- 
an) itu sebagai satu kebaikan untuknya. Dan jika hamba-Ku hendak 
beramal kebaikan dan dia belum mengerjakannya, maka catatlah ia satu 
kebaikan untuknya. Jika dia mengerjakannya, maka catatlah ia dengan 
sepuluh yang semisalnya sampai tujuh ratus untuknya". 


ENY ANA Pera CE EP AI 3 NY 


Ra RD! 


Lana SERA Az an Bftaga Jadi 


pegang MAN GUA Ab SIB AL JEN 


Jab: pdad3 A2 PB Tuai 1 a - Pengen He 


Hana BABJE. KN Na WE 


2 1153 PAN IKIP Katak ta re Lai 
3 » kan NISN AA 


7132. Dari Abu Hurairah ra., sesungguhnya Rasulullah saw. ber- 
sabda: "Allah telah menciptakan makhluk. Maka ketika Allah telah me- 


nyelesaikannya, bangkitlah Rahim itu. Maka Allah berfirman: "Tinggal- 


kanlah". Rahim itu berkata: "Ini adalah tempatnya mohon perlindungan 
kepada-Mu dari pemutusan hubungan". Maka Allah berfirman: "Tidakkah 
kamu rela jika Aku menyambung kepada orang yang menyambungmu 
dan Aku putuskan orang yang memutuskanmu?". Rahim -berkata: "Ya, 
wahai Tuhanku". Allah berfirman: "Itulah yang menjadi hakmu". 

Lebih lanjut Abu Hurairah membaca ayat ini: "Maka apakah kiranya 
jika kamu berkuasa kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan 
memutuskan hubungan kekeluargaan?". 


569 


KAU IA STN A55 NY 


AD 0D 


KN IE LA Alus Ita 


7133. Dari Zaid bin Khalid, dia berkata: "Nabi saw. kehujanan se- 
raya bersabda: "Allah telah berfirman: "Sebagian hamba-hamba-Ku ada 
yang kafir kepada-Ku dan ada yang beriman kepada-Ku". 


Penbanaan BETA ve 
3 MBA NE SAS F AN AKN: JB 
X PAN Yui era) 

7134. Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: 
"Allah. telah berfirman: "Jika hamba-Ku senang berjumpa dengan-Ku, 


niscaya Aku suka berjumpa kepadanya. Dan jika dia benci berjumpa de- 
ngan-Ku, niscaya Aku pun benci berjumpa dengannya". 


Ka parang peri 2 A Nie NW 
AS NASA: JB 


7135. Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: 
"Allah telah berfirman: "Aku menurut keyakinan hamba-Ku kepada-Ku". 


KAN NAS AN ge NYI 


570 


GA BAE 2125 JI, Je nada 
2 Sites Aa Can NA BY EA 

ANA A51 fila 
K5 AAA. Sisa 


PA 


Pegas Pak yak JP a2 “ na 2 
aer Tc jer an 5515 


7136. Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: 
"Ada seorang lelaki belum pernah beramal kebaikan sama sekali. Jika dia 
mati, maka bakarlah dan taburkanlah sebagian abunya ke darztan dan 
sebagian yang lain ke lautan. Demi Allah, jika Allah telah menentukan 
atasnya, niscaya Allah benar-benar akan mengazabnya dengan azab yang 
Allah belum mengazabkannya kepada satu orang pun di dunia ini. Maka 
Allah memerintah kepada lautan itu untuk mengumpulkannya dan meme- 
rintah kepada daratan itu untuk mengumpulkannya. Kemudian Allah ber- 
firman: "Keriapa kamu berbuat demikian?". Lelaki tersebut menjawab: 
"Karena takut kepada Engkau". Maka Allah mengampuninya. 


SENI SAR BESI :e NYV 
ES, aer benda Dekan 
Aa dash BE JUIA Ea 
3 ES ag kab3 3 Pap ena ass 


571 


# 


Ni PT 4 ' —- -.. P3 

aya B3 ps ssaneusen 
2 Ni P ggi - 

« : aa EA v MA, V)G (23 
A— KAU Tan eEMBtaaA “Is 
PE aa DS 
7137. Dari Abu Hurairah, dia berkata: "Aku pernah mendengar Nabi 
saw. bersabda: "Sesungguhnya ada seorang hamba berbuat suatu dosa" 


pernah beliau bersabda: "Ada seseorang berbuat suatu dosa seraya ber- 
kata: "Wahai Tuhanku, aku telah berbuat suatu dosa" pernah beliau juga 


“bersabda. "Aku telah berbuat (suatu dosa), maka berikanlah ampunan 


kepadaku". Maka Tuhan berfirman: "Apakah hamba-Ku yakin, bahwa 
sesungguhnya dia mempunyai Tuhan yang dapat mengampuni dan dapat 
menghukumnya? Aku telah mengampuni hamba-Ku". Seorang hamba itu 
berhenti barang sebentar kemudian sudah berbuat suatu dosa. Pernah 
beliau bersabda: "Dia berbuat suatu dosa seraya berkata: "Wahai Tuhan- 
ku, aku berbuat suatu dosa (atau aku berbuat suatu dosa yanglain), maka 
berikanlah ampunan kepadaku". Maka Tuhannya berfirman: "Apakah 
hamba-Ku yakin, bahwa sesungguhnya dia mempunyai Tuhan yang dapat 
mengampuni dan dapat menghukumnya? Aku telah mengampuni hamba- 
Ku". Pada yang ketiga kalinya, hendaknya dia beramal sesukanya". 


tg padan ng sa Ap .. hYA' 
CA Kane Cr San GAS 


572 


IA BBB ASET IL INKA 3G 


333 SEE KANG MEKUA add 


AN pil. rentan Kn JA pg 
Lp Ip 3 SAN ATA AE 
CE GS ENG JEo SAR A23 
NI adi IG aib asegn 


SS 


TAN esE Ipa HANgA ANA nga. 
213 JAE Da ea rasi 


Enter - 


- skala 


AOA EME Cena ANE. ES 


SIS 


Pena Pane TE se JG 


7138. Dari Abu Sa'id, dari Nabi saw. Sesungguhnya beliau pernah 
menyinggung seorang lelaki yang termasuk orang dahulu (atau termasuk 
orang yang sebelum kalian), beliau menyampaikan suatu pernyataan, . 
yakni: "Allah telah memberi kepada lelaki tersebut harta kekayaan dan 
anak. Ketika menjelang wafat, lelaki tersebut berkata kepada anak- 
anaknya: "Bagaimana keberadaanku selaku bapak kalian?". Mereka men- 
jawab: "Sebaik-baiknya bapak". Padahal, sesungguhnya lelaki. tersebut 
tidaklah menyimpan suatu kebaikan di sisi Allah. Jika Allah menentukan 
atas lelaki tersebut, niscaya Allah akan mengazabnya. "Maka camkanlah . 
jika aku mati, bakarlah. Sehingga ketika aku menjadi -arang, hancur- 
kanlah ketika ada hari yang berangin ribut, taburkanlah aku padanya". 


513 


Nabi saw. bersabda: "Maka lelaki tersebut mengambil perjanjian-per- | 


janjian mereka atas (ketentuan) itu, demi Tuhanku, mereka melaksana- 
kan. Maka mereka menaburkannya pada hari yang berangin ribut". Maka 
Allah Yang Maha Mulia lagi Maha Agung berfirman: "Jadilah, maka dia 
jadi sosok seorang lelaki yang berdiri tegak". Allah berfirman: "Hai 
hamba-Ku, apakah yang mendorongmu melakukan perbuatan yang telah 
kamu lakukan?". Lelaki tersebut menjawab: "Aku takut kepada Engkau". 
Ternyata rahmat lelaki tersebut tidaklah menyusul pada angin ribut itu". 


Pr tata Ni ara :£ DISS 
» Are 22 ska BR ira 


BAB 


DIALOG TUHAN YANG MAHA MULIA. LAGI MAHA 
AGUNG PADA HARI KIAMAT KELAK DENGAN PARA 
.NABI DAN YANG LAINNYA. 


WI ia La SERASA Go SN S2 NYI 


pelat Pa Kia aa 
Baba Ap AA Tera s1 133 


me rap! EN Ki 
EA Tea na AJ ET ST 


7139. Dari Anas ra., dia berkata: "Aku pernah mendengar Nabi saw. 


574 


bersabda: "Pada hari kiamat kelak aku diberi kesempatan menolong. Aku 
berkata: "Wahai Tuhanku, masukkanlah ke Sorga orang-orang yang di 
dalam hatinya (terdapat iman) seberat biji sawi". Mereka lalu berbon- 
dong-bondong masuk. Berikut aku berkata lagi: "Wahai Tuhanku, masuk- 
kanlah ke Sorga orang-orang yang di dalam hatinya (terdapat iman) 
seberat sesuatu yang paling ringan". Lebih lanjut Anas berkata: "Seolah 
aku seperti melihat jari-jari Rasulullah saw.". 


Se AJE II IS menekan et» 

Tan tub33 Map ana Wee By P3 

GA Sa REA ena PEG Cepu 
Lust KEB, AANG (on 
PARA 2 EKES, EA AA 


WE TE 2 Be apa" 
KAGEN SE HUSAIN ba 


HA -“ 


, SISA AAN GA 
aa SA AT Op OPT 
Ih Ada: aa TN it 
21 YA Saga DAD AN ASASI Say KAE 


- 


575 


Be Head PAS Asta Kh Li 


BEAN Say KASI LN AB gate 
si yarntga Nya tp BT 


SA, NE GA A3 522L3I 


—ig TEIGA Tel sai Ula, 
HA bay an SA aj daa 
AAA SA PAN TAP 
Lake ah an Kah ita M3 iya 


Bara naa TG 
“ tg As aa 32 AE 
JNE IN BN PSB Ka 
Da3 Ah, 5 -y PL on 3 
AE AAN n 3 
JIN DEAD AI SEA igo 
Ap aa aa KE DE NEA ulas 
Man dab Bona (kala PE 
CAN AYI KAA KN Ka SG, lan 


“ 
33 | 
YK 
ALXX 
MA 
F 


576 


ai Na KPI aa SN 
Data bulan, LA, 2 ta SI3N 
A3 Hula MATAN AE 
AAA RA SA Mae 
AE CA, Je ERkES 
KAN YO TN OP ANPIA sa bil: AE 333 
IA uk ar en KA aa 
bladara JS, AA UN Ye Mera MARAK par 
Kansas PALA JA RE OA 
C6 BET LGA SA AN Gis 
Bh AG JB an 3 ASK ra 


Nan Preak, Kar | 


TE KAS NENEK 8 


AN Aka REA GA an KE 


KSO PO n HE MENNAAP YAA Cake NI | 


PIN aa 2-3 


Bem Ha Au aka: ?- ', 


577 


DA Kap ag SNgah Fama 
ANN EA ES, II al WIrgtf 


7140. Dari Ma'bad bin Hilal KA dia berkata: "Ada sekelom- 
pok manusia dari penduduk Bashrah berkumpul bersama kami, kami lalu 
pergi menemui Anas bin Malik. Kami pergi bersama Tsabit (Al-Banani), 
Tsabit yang akan bertanya kepada Anas bin Malik untuk. kami tentang 
Syafa'at (pertolongan). Ternyata Anas bin Malik sedang berada di 
istananya dan kebetulan kami mendapati dia sedang mengerjakan shalat 
dhuha. Kemudian kami minta izin, dia lalu mengizini kepada kami, ke- 
tika itu dia sedang berada di atas tilamnya. Aku berkata kepada Tsabit: 
"Janganlah kamu bertanya kepadanya tentang sesuatu yang lebih dahulu 
ketimbang hadits syafa'at (pertolongan)". 

Kemudian Anas bin Malik berkata: "Muhammad saw. perah ber- 
cerita kepadaku. Beliau bersabda: "Ketika pada hari kiamat kelak ma- 
nusia datang bergelombang, sebagian mereka bersama sebagian yang 
lain. Mereka berbondong-bondong mendatangi Adam dan berkata: 
"Mohonkanlah pertolongan untuk kami kepada Tuhanmu". Adam berkata: 
"Aku bukan ahlinya. Akan tetapi datanglah kepada Ibrahim. Karena, se- 
sungguhnya dia adalah kekasih Sang Maha Pemurah. Mereka mendatangi 
Ibrahim. Maka Ibrahim berkata: "Aku bukan ahlinya. Akan tetapi 
datanglah kepada Musa. Karena, sesungguhnya dia adalah Kalimullah". 
Mereka mendatangi Musa. Maka Musa berkata: "Aku bukan ahlinya. 
Akan tetapi datanglah kepada Isa. Karena, sesungguhnya dia adalah 
Ruhullah dan Kalimullah". Mereka mendatangi Isa. Maka Isa berkata: 
"Aku bukan Ahlinya. Akan tetapi datanglah kepada Muhammad saw.". 
Merekapun datang kepadaku..Maka aku berkata: "Akulah ahlinya". 

Kemudian aku mohon izin kepada Tuhanku dan aku diizini. Dia 
mengilhami pujian-pujian kepadaku, yang aku akan memuji-Nya dengan 
ilham itu. "Janganlah menghadap kepada-Ku sekarang ini". Maka aku 
lantas memuji-Nya dengan pujian-pujian itu dan tunduk kepada-Nya 
dengan bersujud. Kemudian dikatakan: "Wahai Muhammad, angkatlah 
kepalamu. Katakanlah, niscaya kamu didengar. Mintalah, niscaya kamu 
diberi. Dan mohonlah pertolongan, niscaya kamu diberi pertolongan". 
Aku berkata: "Wahai Tuhanku, (tolonglah) umatku, (tolonglah) umatku". 
Kemudian dikatakan: "Berangkatlah dan keluarkanlah dari (Neraka) 


578 


Le LN et PB SSS LGA MA A5 Ba in 


Harman ct 


orang-orang yang di dalam hatinya terdapat iman seberat gandum". Aku 
berangkat melaksanakan dan kembali lagi. Maka aku memuji-Nya dengan 
pujian-pujian itu dan tunduk kepada-Nya dengan bersujud. Kemudian 
dikatakan: "Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Katakanlah, niscaya 
kamu didengar. Mintalah, niscaya kamu diberi. Dan mohonlah pertolong- 
an, niscaya kamu diberi pertolongan". Aku berkata: "Wahai Tuhanku, 
(tolonglah) umatku, (tolonglah) umatku". Kemudian dikatakan: "Berang- 
katlah dan keluarkanlah dari (Neraka) orang-orang yang di dalam hatinya 
terdapat iman seberat atom". Aku berangkat melaksanakan dan kembali 
lagi. Maka aku memuji-Nya dengan pujian-pujian itu dan tunduk kepada- 
Nya dengan bersujud". Kemudian dikatakan: "Wahai Muhammad, ang- 
katlah kepalamu. Katakanlah, niscaya kamu.didengar. Mintalah, niscaya 
kamu diberi. Dan mohonlah pertolongan, niscaya kamu diberi perto- 
longan". Aku berkata: "Wahai Tuhanku, (tolonglah) umatku, (tolonglah) 
umatku. Kemudian dikatakan: "Berangkatlah dan keluarkanlah dari (Ne- 
raka) orang-orang yang di dalam hatinya terdapat iman sekecil biji sawi 
sekalipun". Selanjutnya keluarkanlah orang itu dari Neraka". Aku be- 
rangkat melaksanakan. 

Ketika kami (serombongan) meninggalkan Anas, aku berkata kepada 
sebagian teman-temanku: "Apa tidak sebaiknya kita pergi menemui Al- 
Hasan, dia sedang bersembunyi di rumahnya Abu Khalifah, lalu menceri- 
takan hadits kepadanya sesuai dengan hadits yang baru diceritakan oleh 
Anas bin Malik kepada kita?". Kami lalu mendatangi Al-Hasan dan 
berucap salam kepadanya, dia mengizini kami lalu kami berkata kepada 
Al-Hasan: "Wahai Abu Sa'id, kami mendatangi Anda bermula dari 
saudara Anda, Anas bin Malik, kami belum pernah melihat hadits serupa 
yang telah disampaikan oleh Anas bin Malik kepada kami tentang per- 


tolongan (Syafa'at)". Al-Hasan berkata: "Ceritakanlah". Maka kami men- 


ceritakan hadits itu kepadanya dan berakhir sampai pada pokok pem- 
bicaraan ini. Al-Hasan berkata: "Terus?". Maka kami berkata: "Dia (Anas 
bin Malik) tidak menambahi kepada kami lebih dari ini". Al-Hasan lalu 
berkata: "Sungguh, dia (Anas bin Malik) pernah menyampaikan hadits itu 
kepadaku dan haditsnya lengkap sejak dua puluh tahun silam. Aku tidak 
tahu apakah dia lupa atau dia benci jika kalian mendengar". Maka kami 
berkata: "Wahai Abu Sa'id, ceritakanlah kepada kami". Al-Hasan tertawa 
dan berkata: "Manusia itu diciptakan dalam ketergesaan. Aku tidak akan 
menuturkannya kecuali hanyalah aku ingin menyampaikan hadits kepada 


5799 


kalian, dia (Anas bin Malik) telah menyampaikan hadits kepadaku se- 
bagaimana yang telah disampaikan kepada kalian". Beliau bersabda: 
"Dan aku kembali lagi pada yang ke empat kalinya. Maka aku memuji- 
Nya dengan pujian-pujian itu dan tunduk kepada-Nya dengan bersujud. 
Kemudian dikatakan: "Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Katakan- 
lah, niscaya kamu didengar. Mintalah, niscaya kamu diberi. Dan mohon- 
lah pertolongan, niscaya kamu diberi pertolongan". Maka aku berkata: 
"Wahai Tuhanku, izinkanlah kepadaku tentang orang-orang yang berkata: 
"Tiada Tuhan selain Allah". Maka Tuhan berkata: "Demi keperkasaan- 
Ku, kemuliaan-Ku, kebesaran-Ku, dan keagungan-Ku, sungguh Aku be- 
nar-benar akan mengeluarkan dari (Neraka) itu orang-orang yang me- 
ngatakan: "Tiada Tuhan selain Allah".- 


Kinale PAPAN APP A PeANa aura KI 
kaga SNN AIR Aa KA 
LA AnrI, Kep epa 
sea La Satya TAS AI 


LRa AO TAI Aa, MAU 2 H5 


saya 


7141. Dari Abdullah, dia berkata: "Rasulullah saw. bersabda: "Se- 
sungguhnya penghuni Sorga yang paling terakhir masuk Sorga dan se- 
kaligus penghuni Neraka yang paling terakhir keluar dari Neraka, adalah 
seorang lelaki yang keluar dengan merayap. Maka Tuhannya berfirman 
kepadanya: "Maksuklah ke Sorga". Lelaki itu berkata: "Tuhanku, Sorga 
itu sudah penuh". Maka Tuhannya berfirman kepadanya seperti itu ber- 
ulang tiga kali, setiap itu pula lelaki tersebut “mengulangi perkataannya: 
"Sorga itu sudah punah". Maka Tuhannya berfirman: "Sesungguhnya 
bagimu adalah sepuluh kali lipat dunia". 


580, 


34 
! 
i 


AA So aa 2G DEA APA LX 
NA AKEAN IS sm 


. 5 


| 2 e TA IA 
w 


Plh ar aa ae 


AT MF AN SA 5 
sn 30 5 » AA AT 2 4 
KANAN PGA PENA ea 


: 35 3a DN Bb, «MESDAEGGENN Y 


7142. Dari Adiy bin Hatim, dia berkata: "Rasulullah saw. bersabda: 
"Tidak ada satu orang pun kecuali Tuhannya akan berbicara di mana 
antara dia dengan Tuhannya tidak ada seorang penerjemah. Kemudian dia 
memandang ke sebelah kanannya, namun dia tidak melihat kecuali se- 
buah amalan yang telah diperbuatnya. Kemudian dia memandang yang 
lebih sial daripada (amalan) itu, maka dia pun tidak melihat kecuali 
sebuah amalan yang telah diperbuatnya. Dan dia memandang ke depan- 
nya, maka dia tidak melihat kecuali Neraka itu berada tepat di depannya. 
Maka jagalah siksaan Neraka sekalipun dengan separoh kurma". 


SANG ENa IS CE AN anLSiyE NY 
AAA Arah sama Bang 
AL EYANG, Gadena 
PE : ah 2 TE 
LI AS aa j Kena Ie pp 
Pee enaa 


581 


KANG LINI 2 FANS 


7143. Dari Abdullah ra., dia berkata: "Seorang lelaki cerdik-pandai 
dari kalangan Yahudi, pernah datang kepada Nabi saw. dan berkata: 
"Sesungguhnya pada hari kiamat kelak, Allah meletakkan langit pada 
satu jari, bumi pada satu jari, air dan debu pada satu jari, dan seluruh 
makhluk pada satu jari, kemudian menggoyangkannya seraya berfirman: 
"Akulah maha Diraja. Akulah Maha Diraja". Sungguh, aku benar-benar 
melihat Nabi saw. tersenyum sehingga gigi gerahamnya tampak. Dengan 
rasa heran dan membenarkan pada ucapannya lelaki tersebut. rasulullah 
saw. membaca ayat berikut ini: "Dan mereka tidak mengagungkan Allah 
dengan pengagungan yang semestinya ... yang mereka persekutukan". 


HS AAA Lp a22 HE NhL 


3G Io Peng PP NN Na 
Na BJ gd dng uga 
Joo ". MA 2— Fan rina PN PIA 


KAL SSLFI Len PETA, TIA KAI 
J3 


, ar LI LAI PE Mba NN hate 
Gagak aneka 3,5 gta Jang 
: Pa PT 


7144. Dari Shafwan bin Muhriz, sesungguhnya seorang lelaki per- 
nah bertanya kepada Ibnu Umar". Apa yang pernah kamu dengar menge- 
. nai sabda Rasulullah tentang bisik-bisik?". Ibnu Umar berkata: "Salah se- 
orang di antara kalian mendekati Tuhannya, sehingga orang itu meletak- 
kan dadanya pada-Nya. Maka Tuhannya bertanya: "Apakah kamu ber- 
amal demikian dan demikian?". Orang itu menj.wab: "Ya". Tuhannya 
bertanya: "Apakah kamu beramal demikian serta demikian?". Orang itu 


582 


XilaVHang 


menjawab: "Ya". Orang itu mengakuinya. Kemudian Tuhannya berfir- 
man: "Sesungguhnya Aku telah melindungimu ketika di dunia dan Aku 
mengampuninya kepadamu pada hari ini". 


NA Saad AAA 


BAB 


FIRMAN ALLAH TA'ALA: "DAN ALLAH TELAH BER- 
BICARA DENGAN MUSA SECARA LANGSUNG". 


—s Taledh WAN Bali A0 


SL 


- 9.17 


AN An: sa 2 
AA IKAN SA SA AAN EA Ga 


SJ NK sa » 
II 3 2013 


TN 


7145. Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi saw. bersabda: 
"Adam dan Musa saling berbantah. Musa berkata: "Bukankah Anda 
Adam, yang menyebabkan anak cucu Adam dikeluarkan dari sorga?. 
Adam berkata: "Bukankah Anda Musa, yang telah dipilih oleh Allah 
untuk mengemban Risalah serta Kalam-Nya, kemudian Anda mengecam 
kepadaku berdasarkan atas sesuatu yang telah ditentukan kepadaku 
sebelum aku diciptakan". Maka Adam mengalahkan Musa dengan alasan 
yang tepat". 


2 INI AA US BN ya PR 5 
Aoa YP BJL SAN Tn Se NN 


583 


EA Kai 


, Dana Aa engan (Ara Ai KagaleA 
prroan un Salah 
MA Sen LUAS EA KNAYA Ara 
Kab, PENA DE, Ki A3 

P5 3 LN S3 Sena 


ai 2. Lena 


7146. Dari Anas ra., dia berkata: "Rasulullah saw. bersabda: 
"Orang-orang akan dikumpulkan pada hari kiamat kelak. Mereka berkata: 
"Sebaiknya kita mohon pertolongan (syafa'at) kepada Tuhan kita. Nanti 
Tuhan kita yang akan menyelamatkan kita dari keadaan kita ini". Mereka 
berbondong-bondong mendatangi Adam dan berkata kepadanya: "Anda 
adalah Adam, bapak manusia, dan Allah telah menciptakan Anda dengan 
tangan-Nya, memerintah kepada para malaikat untuk bersujud (hormat) 
kepada Anda, dan yang telah mengajarkan kepada Anda nama-nama 
seluruh sesuatu. Maka mohonlah pertolongan untuk kami kepada Tuhan 
kami, sehingga Tuhan kami akan menyelamatkan kami". Maka Adam 
berkata: "Aku tidak dapat menolong kalian". Adam lalu membeberkan 
dosanya yang pernah dilakukan kepada mereka". 


SI pn AN IN AN IS NNV 
EMAS KAN 3 seni 
AAA 239,5 

2, PENA EA IRATI 


584 


2 ol tra PR IG: Hang 35 2 H5 Ha 
2 33 Ser na K3 Aa ga 

KE 3 an 

Eh HAN | nusa ieeta bea 


im) Paya 3,1 ata 


Dag aa nana “& 


2 — ia Bana Dai PIN 3 


BEA Gro eneg OR 
“Sa KANE, Ben ba 3 Atasi 
AN Fera : ay aka H3nhm EA 
& NTL APA PU Pa NeKar ak Na eng 
AT water APN UIN LN KE AA Pe NN 
PN Ne TA AAA PE PETA Aa 


Kaya AS va TAG 


AIM PA AN YAN An SUN Yan ala 
8 yo,» 33 


WES S3 TP LA A3 
Wae aneh SN all: Kepe 
(6-23 aa BEA JBp alat 
PAN ga MABA 333 


585 


SANKEN AG YAN GS IG ferta 
Sia AE ASEAN Ap 
PPA IE Ela 321 AS 
SNN UEA EK Ss 
Wet Sia: INA DUA MA 
PTE ISA IE DESA O hia 
NG KSAYG BEE AG 
INA EA 33 
5. 2 PAN AR Nala SAT 
PA SAAT TA PAN VAN aga 
ADI ENYA an ENI 
PA AAN 1 PA AO PAGAR 
Hk 


PPAT , # ph 21. 9 0 215 
PER IE ONaa KHAS Jonan Suso 


- 


SAS AN BUAS AE JO 


ES Ta Ga JABAR AG ENI 


INA ND ut UT Te .L Ana Cena ad 
AMAN, 920 As XP aya 


586 


DB IT GAN Sanga 


23 ado Ioi a — yagye LAN 21 » P 
GPS lala SB AS 


kara # KP pn 3.9 Lead #y $ 3 - 
- “s ADI ANA P1 Kaa LU Ules IN Ke Ac 
Sus PA ae PESANAN SAI 


2033, ad 


MANA NE PALA IG Gaga 
PE nah UE TI 
DEDE MEN a33 2 KE ISA IU 
SI BPA EN 33 ME 
BI DESA SA KA JENERN a 


iban EL AR PE BIA 
KELANA tema Mr 
PA na Na EA 
GE INN Da MAL 
WE AA GA GUNA NE 
Ienka Taa TEANAGAN SA B5 


587 


. 


Aa ah 341 33. bei Pe GT PA rap) 
sat KAA AA NA 
kaan KENA AB 5g 
MN ata SSC aah 2G 
MINI BENER KEY 
1 Bl AJA aan EN ML 
API GEN ES ANA 2 
Hasan II EA 33 saia 
A adi Fan SEL ME SATA 
iba SEN GA Aina Jek 
KAN ad pak SBO SEA 
Pa Maa kuda 23 A1 


7147. Dari Anas bin Malik, dia berkata: "Pada suatu malam Ra- 
sulullah saw. di-isra'-kan dari Masjid Al-Ka'bah. Bahwa ada tiga ke- 
lompok pernah mendatangi beliau sebelum diberitahu, ketika itu beliau 
sedang tidur di Masjidil Haram. Kelompok pertama berkata: "Siapa di 
antara mereka yang Muhammad?". Kelompok tengah berkata: "Mu- 


hammad adalah yang paling baik di antara mereka". Kelompok terakhir . 


588 


berkata: "Ambillah orang yang paling baik di antara mereka". Peristiwa 
tersebut terjadi pada malam itu. Beliau belum melihat kepada tiga 
kelompok tersebut, sampai mereka mendatanginya pada malam yang lain 
dalam sosok yang dapat dilihat oleh hatinya. Mata beliau tidur, namun 
hatinya tidaklah tidur. Demikian para Nabi, mata mereka tidur, namun 
hati mereka tidak tidur. 

Tiga kelompok tersebut lalu tidak berbicara dengan beliau, sampai 
sesudah mereka membawanya. Mereka meletakkan beliau pada sumur 
Zamzam. Jibril yang menangani beliau di antara mereka. Jibril yang 
membedah bagian antara leher atas sampai leher bawah beliau, sehingga ' 
terselesaikan bagian dada dan perut beliau. Jibril mencuci beliau dengan 
air Zamzam dengan tangannya, kemudian membersihkan perut beliau. 
Kemudian Jibril diberi baskom yang terbuat dari emas, di dalam baskom 
itu terdapat bejana kecil yang terbuat dari emas yang penuh dengan iman 
dan hikmah. Jibril menyisipkan bejana kecil itu pada dada dan pada 
urat-urat tenggorokan beliau lalu mengkatupkanya. Kemudian Ter naik 
membawa beliau ke langit dunia. 

Jibril mengetuk sebuah pintu di antara pintu-pintu langit. Penghuni 
langit menanyainya: "Siapa ini?". Jibril menjawab: "Jibril". Mereka ber- 
tanya: "Siapa yang bersamamu?". Jibril menjawab: "Yang bersamaku 
Muhammad". Penghuni langit bertanya: "Apakah dia (Muhammad) be- 
nar-benar diutus?". Jibril menjawab: "Ya". Mereka berkata: "Selamat 
datang padanya". Penghuni langit sangat mengharapkan baik pada beliau. 
Penghuni langit tidak mengetahui apa yang menjadi kehendak Allah di 
bumi, sehingga Allah memberitahukannya kepada mereka. 

Di langit dunia Jibril mendapati Adam. Jibril berkata kepada beliau: 
"Ini adalah ayah Anda. Maka berucaplah salam kepadanya". Beliau ber- 
ucap salam kepada Adam. Dan Adam membalasnya dan berkata: "Sela- 
mat datang anakku, sebaik-baiknya anak adalah Anda". Tiba-tiba di la- 
ngit dunia ini beliau bertemu dua sungai yang mengalir. Maka beliau 
bertanya: "Apa namanya kedua sungai ini, wahai Jibril?". Jibril men- 
jawab: "Ini adalah Nil dan Furat, yakni unsur keduanya". Kemudian Jibril 
berjalan bersama beliau di langit itu, tiba-tiba beliau bertemu sebuah 
sungai yang lain, di atas sungai itu ada istana terbuat dari mutiara dan 
sutera. Beliau menyentuhkan tangannya, ternyata itu adalah misik. Lalu 
beliau bertanya: "Apakah ini, wahai Jibril?" Jibril menjawab: "Ini adalah 
(telaga) Al-Kautsar di mana Tuhan Anda akan mendirikan tenda untuk 


589 


Anda". . 

Kemudian Jibril naik ke langit yang kedua. Para malaikat bertanya 
kepadanya sama dengan pertanyaan yang telah diajukan sebelumnya tadi: 
"Siapa ini?". Jibril menjawab: "Jibril". Mereka bertanya: "Siapa yang 
bersamamu?" Jibril menjawab: "Muhammad saw". Mereka bertanya: 
"Apakah beliau benar-benar diutus?". Jibril menjawab: "Ya". Mereka 

' berkata: "Selamat datang kepada beliau". Kemudian Jibril bersama beliau 
naik ke langit yang ketiga. Para malaikat bertanya kepadanya sama 
dengan pertanyaan yang pernah ditanyakan oleh yang pertama dan yang 
kedua. Kemudian Jibril bersama beliau naik ke langit yang keempat, para 
malaikat bertanya kepadanya sama dengan (pertanyaan) tadi. Kemudian 
Jibril bersama beliau naik ke langit yang ke lima. Para malaikat bertanya 
kepadanya sama dengan (pertanyaan) tadi. Kemudian Jibril bersama 
beliau naik ke langit yang ke enam. Para malaikat bertanya kepadanya 
senada dengan (pertanyaan) tadi. Kemudian Jibril bersama beliau naik ke 
langit yang ke tujuh. Para malikat bertanya kepadanya sama dengan 
(pertanyaan) tadi. 

Pada setiap langit terdapat para Nabi, Dan Jibril telah menyebutkan 
nama-namnya, dan aku dapat menangkapnya, di antara mereka adalah 

— Idris di langit kedua, Harun di langit ke empat, yang lain di langit ke 

lima dan aku lupa namanya, Ibrahim di langit ke enam, dan Musa di 
langit ketujuh yang dapat anugerah Kalamullah. Musa berkata: "Wahai 
Tuhanku, aku tidak yakin jika ada seseorang yang diangkat melebihiku". 
Kemudian Jibril bersama beliau naik di atas semua itu, yakni pada suatu 
tempat yang tidak dapat diketahui oleh seseorang kecuali Allah. Sehingga 
beliau tiba di Sidratul Muntaha. Beliau menghampiri Sang Maha Perkasa 
lagi Maha Kuasa. Jarak antara beliau dengan Tuhannya memang benar- 
benar dekat sejarak dua ujung busur panah atau lebih dekat (lagi). Maka 
Allah menyuruh beliau untuk menyampaikan wahyu-Nya berupa lima 
puluh kali waktu shalat pada ummat beliau sehari dan semalam. Beliau 
turun hinggga sampai kepada Musa. Musa menahan beliau dan berkata: 
"Wahai Muhammad, apakah amanat Tuhanmu kepadamu?". Beliau 
jawab: "Tuhanku mengamanatkan kepadaku lima puluh (kali) shalat 
dalam setiap sehari dan semalam". Musa berkata: "Sesungguhnya umat- 
mu tidak mampu (melakukan) itu. Kembalilah, agar Tuhanmu memberi 
keringanan padamu dan umatmu". Nabi saw. lalu menoleh kepada Jibril, 
seolah minta pertimbangan kepadanya tentang (usulan) itu. Maka Jibril 


590 


memberi isyarat kepada beliau, yakni: "Baiklah, kalau Anda mau". Jibril 
bersama beliau naik menemui Sang Maha Perkasa dan berkata, Dia 
berada di tempat-Nya: "Ya Tuhanku, berilah keringanan padaku. Karena, 
sesungguhnya umatku tidak akan mampu (amanat) ini". Maka Tuhan 
mengurangi dari (permohonan) beliau sepuluh (kali) shalat. Kemudian 
aku kembali kepada Musa. Musa mencegat beliau. Beliau tak henti-henti 
mondar-mandir antara Musa dengan Tuhannya, sehingga (amanat) itu 
menjadi lima (kali) shalat. Kemudian Musa mencegat lagi beliau ketika 
tinggal lima (kali) itu dan berkata: "Wahai Muhammad, demi Allah, aku 
pernah membujuk kaumku, Bani Israil, dengan yang lebih ringan 
daripada (amanat) ini. Ternyata tidak mampu dan mereka meninggal- 
kannya. Padahal umatmu lebih lemah baik fisik, hati, tubuh, penglihatan, 
maupun pendengarannya. Maka kembalilah, agar Tuhanmu memberi ke- 
ringanan padamu". Setiap kali (usulan) itu Nabi saw. menoleh kepada 
Jibril agar memberikan isyarah kepada beliau. Kali ini rupanya Jibril 
masih (memberi) isyarat. Jibril bersama beliau naik untuk yang ke lima 
kalinya. Beliau berkata: "Wahai Tuhanku, sesungguhnya umatku amat 
lemah-lemah baik fisik, hati, pendengaran, maupun tubuhnya. Maka beri- 
lah keringanan kepadaku". Maka Sang Maha Perkasa berfirman: "Hai 
Muhammad". Beliau menyambut: "Aku sambut panggilan Engkau dan 
dengan setia siap menerima perintah-Mu". Sang Maha Perkasa berfirman: 
"Bahwa pernyataan-Ku tidak bisa berubah sebagaimana Aku telah me- 
wajibkannya atasmu sesuai yang ada pada Ummul kitab (Induk catatan)". 
Kemudian Allahpun berfirman: "Setiap satu kebaikan diganti dengan 
sepuluh yang sepertinya. (Amanat) itu semula lima puluh (kali) sesuai 
yang ada pada Ummul kitab (Induk catatan) dan (amanat) itu tinggal lima 
(kali) atas dirimu". Aku kembali kepada Musa. Musa bertanya: "Bagai- 
mana (hasil) yang kamu lakukan?". Beliau menjawab: "Tuhan telah mem- 
beri keringanan kepadaku, Dia telah memberikan kepadaku, bahwa setiap satu 
kebaikan diganti dengan sepuluh yang sepertinya". Musa berkata: "Sung- 
guh, demi Allah, aku pernah membujuk kepada Bani Israil dengan yang 
lebih ringan daripada (amanat) itu, ternyata mereka meninggalkan nya. 
Kembalilah kepada Tuhanmu, agar Tuhanmu memberi keringanan kepa- 
damu lagi". Rasulullah saw. berkata: "Wahai Musa, sungguh, demi Allah, 
aku malu pada Tuhanku dari perbuatan yang selama ini aku selalu tidak tun- 
duk kepada-Nya". Musa berkata: "Turunlah dengan menyebut nama Allah". 
Beliau bangun tidur dan ternyata sudah berada di Masjidil Haram". 


591 


sesuatu yang lebih utama daripada (pemberian) itu?". Penghuni Sorga 
berkata: "Wahai Tuhan kami, apakah ada sesuatu yang lebih utama 
daripada (pemberian) itu?". Allah berfirman: "Aku menetapkan kerelaan- 
Ku kepada kalian. Aku tidak akan murka kepada kalian sesudah (kerela 


KAS A EA 


BAB 
DIALOG TUHAN DENGAN PENGHUNI SORGA. 


PE BA Ih Kanaan 
EN UAS KI 
KANG Dia TA GE JLCAKA 
NA PANEN AG TIA 


2” 
alup! 


- 


7148. Dari Abu Sa'id Al-Khudri ra., dia berkata: "Nabi saw. ber- 
sabda: "Sesungguhnya Allah berfirman kepada penghuni Sorga: "Hai 
penghuni Sorga". Penghuni Sorga berkata: "Kami sambut dengan sepe- 
nuhnya panggilan Engkau, wahai Tuhan kami. Segala kebaikan ada pada 
tangan Engkau". Allah berfirman: "Apakah kalian sudah rela (puas)?". 
Penghuni Sorga berkata: "Kenapa kami mesti tidak rela, wahai Tuhan 
kami?. Bukankah Engkau telah memberi kepada kami sesuatu yang be- 
lum pernah Engkau berikan kepada seorangpun dari makhluk-Mu?". 
Allah berfirman: "Tidak maukah jika Aku memberikan kepada kalian 


592 


LN IEEE Sa an HENNA 


an) itu untuk selama-lamanya". 

—aeIpU IA ajaaa 
IE EA Ulat Ia orng bina 
SIRNA EA 
PR NILAI Ea 
DID SEN BARANG an AA JAN G3 
KELAIGA Iban MEN AJ JET 
1 EA An: BUS BALI 
Ea 3 BA EN IA EA ia 

- 


Ai ia Benih GA lai 
akang 


7149. Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi saw. pada suatu hari 
pernah bercerita, sementara di samping beliau ada seorang lelaki ter- 
masuk penduduk dusun, bahwa ada seorang lelaki dari penghuni Sorga 
yang mohon izin kepada Tuhannya untuk bercocok tanam, maka Tuhan- 


. nya berfirman: "Tidakkah kamu puas dalam kenikmatan yang dengan le- 


luasa kamu mengenyamnya?". Lelaki penghuni Sorga itu berkata: "Ya, 


593 


akan tetapi aku suka sekali bercocok tanam". Lelaki penghuni Sorga itu 
terburu-buru dan menabur biji. Tanaman itu cepat sekali tumbuh, matang, 
menuai lalu hasilnya menumpuk sebesar gunung. Allah Ta'ala ber- 
firman: "Ambillah, hai anak- cucu Adam. Bahwa kamu tidak akan puas 
oleh sesuatu (kenikmatan)". Lelaki dusun tersebut berkata: "Wahai Ra- 
sulullah, Anda tidak mungkin mendapati yang (macam) ini kecuali ke- 
pada orang Ouraisy atau orang Anshar. Karena, sesungguhnya mereka 
adalah para petani. Adapun aku bukanlah termasuk seorang petani". 
Maka Rasulullah saw. hanya tersenyum mendengar itu. 


9 MTA Ita SL 
JEANS gan 
rc an p' 


Dlestan JG Ca 


Pa BEN 


Ge LENGAN 
aa Lagi CREG: NE 


KE FIG own 
SAI Sa 


594 


III Ke Ha 
Near Apr KAA 


221 


TA Tee (J3 


SA Ken ban 
(Ur: CE 3 ban 456 


sg Ae £ Sg Ana Pad “ el 
Aan AN ES Fara cige 
2 K3 Aug HAN 


BAB 


DZIKIR ALLAH BERGANTUNG KEPADA PERINTAH, 
DZIKIR PARA HAMBA BERGANTUNG KEPADA BER- 
DO'A, BERENDAH DIRI, KERASULAN, DAN PENYAM- . 
PAIAN. 


| Berdasar firman Allah Ta'ala: "Maka ingatlah kamu kepada-Ku 
niscaya Aku ingat (pula) kepadamu. Dan bacalah kepada mereka berita 


595 


penting tentang Nuh ketika dia berkata kepada kaumny2: "Hai kaumku, 
jika terasa berat bagimu tinggal (bersamaku) dan perintahku (kepadamu) 
dengan ayat-ayat Allah, maka kepada Allah-lah aku bertawakal, karena 
itu bulatkanlah keputusanmu dan (kumpulkanlah) sekutu-sekutumu (un- 
tuk membinasakanku). Kemudian janganlah keputusanmu itu dirahasia- 
kan, lalu lakukanlah terhadap diriku, dan janganlah kamu memberi tang- 
guh kepadaku. Jika kamu berpaling (dari peringatanku), aku tidak me- 
minta upah sedikitpun dari padamu. Upahku tidak lain hanyalah dari 
Allah belaka, dan aku disuruh supaya aku termasuk golongan orang- 
orang yang berserah diri (kepada-Nya)". | 

Mujahid berkomentar: "Dan jika seseorang di antara orang-orang 
musyrikin meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia agar 
mendengar firman Allah, yakni bila mereka mendatanginya dan mau 
mendengar firman Allah yang turun kepadanya, maka mereka itu aman 
sampai ke tempatnya, lalu dia mendengar firman Allah, dan dia sampai 
tiba di tempat yang aman baginya, yakni di mana dia mendengar berita 
besar berupa Al-Our'an yang merupakan kebenaran nyata di dunia ini 
sekaligus pengalamannya". 


SR: JGA US nb 


FIRMAN ALLAH TA'ALA: "MAKA JANGANLAH KAMU 
MENGADAKAN SEKUTU SEKUTU BAGI ALLAH". 


ASASI 
HA NGA 2 M3 HAN 
DA 3 Karna SANG 


Own ear -. JA NATA 


596 


had 1J 1 pen Sa 3 ia Dea 3G 46 
5 aa 


Firman Allah, Dzat yang agung penuturan-Nya: "Dan kamu adakan 
sekutu-sekutu bagi-Nya? (Yang bersifat) demikian itulah Tuhan semesta 
alam". | 

Firman Allah: "Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang 
lain selain Allah: dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan 
kepada (nabi-nabi) yang sebelummu, jika kamu mempersekutukan 
(Tuhan), niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk 
orang-orang yang merugi. Karena itu, maka hendaknya Allah saja yang 
kamu sembah dan hendaknya kamu termasuk orang: orang yang ber- 


Suit KAN Gaplap aa ta Ke 


9 SANA 2 An sir c “14 13 “13, 


Ha. LNG Dea 
NE ea va 
EA SEMAR 
NG TA ad ABI: 3 
NN KG CLIP KI 


Ikrimah berkomentar: "Kebanyakan mereka tidaklah beriman - 


Allah, kecuali hanyalah mereka orang-orang yang menyekutukan. Jika 
kamu bertanya kepada mereka: "Siapakah yang menciptakan mereka dan 


597 


siapakah (pula) yang menciptakan langit dan bumi"?, niscaya mereka 
akan menjawab: "(Yang menciptakan) adalah Allah", demikianlah iman 
mereka itu, mereka menyembah selain Allah". 

Penuturan amalan-amalan hamba dan hasil-hasilnya adalah ber- 
dasarkan firman Allah Ta'ala: "Dan Dia telah menciptakan sesuatu, dan 
Dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya". 


AA NG 
AAA AG, 
KAN AON ASK 2 
dina. ag AA 
alah Has. il 
PENA ai 


Ikrimah berkomentar: "Tidaklah para malaikat turun kecuali dengan 
kebenaran, yakni kerasulan dan siksaan, agar Dia menanyakan kepada 
orang-orang yang benar tentang kebenaran mereka, yakni para Rasul 


yang memang diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah-Nya, dan . 


sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya". Menurutku, orang 
yang datang dengan membawa kebenaran, yakni Al-Our'an dan mem- 
benarkannya, adalah orang mukmin yang menyatakan pada hari kiamat 
kelak: "(Al-Our'an) ini adalah sesuatu yang telah Engkau berikan ke- 
padaku, yang aku telah mengamalkan isinya". | 


592 


(na NA nga Jb KE NY » 
Boi Jelita Keaphsa NGI 


- La BSE Hi INA Or: Bala. 2G 


OI AJB - Ea PA SEA 
2 IIA. 


7150. Dari Abdullah, dia berkata: "Aku pernah bertanya kepada Nabi 
saw.: "Dosa apakah yang paling besar menurut Allah?". Beliau bersabda: 
"Mengadakan sekutu bagi Allah, padahal Dia-lah yang telah menciptakan- 
mu". Aku berkata: "Sesungguhnya itu memang dosa sangat besar". Kamu ber- 
tanya pula: "Lalu dosa apakah lagi?". Beliau bersabda: "Yaitu apabila kamu 
membunuh anakmu karena kawatir bila anakmu ikut makan bersamamu". 
Aku bertanya lagi: "Kemudian dosa apa lagi?". Beliau bersabda: "Yaitu-apa- 
bila kanyu berzina dengan istri tetanggamu". 


Sae IE GS: YG 
SISA ANN Kk nan 2 
CN WN 55 
2 BPS 
FIRMAN ALLAH TA'ALA: Bae SEKALI-KALI TIDAKLAH 


- DAPAT BERSEMBUNYI DARI PERSAKSIAN PENDENGARAN, 
PENGLIHATAN, DAN KULITMU TERHADAP-MU. BAHKAN 


3 
PE 


599 


KAMU MENGIRA BAHWA ALLAH TIDAK MENGETAHUI KE- 
BANYAKAN baba APA YANG KAMU KERJAKAN". 


Ea aa Aa: da rytntatpe ra ME ala SEN 


atu ep Aa nd 
Na an Ke appa 
PK dual P Kah hati 


Kama Yg MEN PON SE IS Una 
TA ken al EA AGAN Dl 
PES RS 5 MASA E Abatarr (2 

DI RGNAAN Ketn Ke 


151. Dari Abdullah ra., dia berkata: “Berkumpul pada aa 
dua orang Tsagif dan seorang Ouraisy (atau dua orang Ouraisy dan se- 
orang Tsagif), mereka sama gemuknya serta agak pandir akalnya. Salah 
seorang di antaranya berkata: "Yakinkah kamu Allah itu Maha men- 
dengar apa yang kita ucapkan?". Yang lain berkata: "Allah mendengar 
jika kita bersuara keras dan tidak mendengar jika kita bersuara pelan". 
Salah satunya berkata: "Jika Allah mendengar ketika kita bersuara keras 
maka sesungguhnya Dia mendengar ketika kita bersuara pelan". Maka 
Allah Ta'ala menurunkan ayat ini: "Kamu sekali-kali tidaklah dapat ber- 
sembunyi dari persaksian pendengaran, penglihatan, dan kulitmu ter- 
hadap....". 


Cena 3ah R3 Ja EA 


Fa SEA DS SE ASI 
MANGA NBA 


FIRMAN ALLAH Sina "SETIAP WAKTU DIA DALAM 
KESIBUKAN, TIDAKLAH DATANG KEPADA MEREKA 
SUATU AYAT AL-OUR'AN PUN YANG BARU (DITURUN- 
KAN) DARI TUHAN MEREKA: DAN FIRMAN ALLAH 
TA'ALA: "BARANGKALI ALLAH MENGADAKAN SE- 
SUDAH ITU SESUATU HAL YANG BARU". 


Wujudnya Allah tidaklah menyamai wujudnya makhluk-makhluk, 


berdasar firman Allah Ta'ala: "Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan 
Dia, dan Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat". 


ASEAN NG yA GEA 


AE 


5. 95 AM. hy Ipa ya AMS: 
aa en Sg 


Ibnu Mas'ud berkata, bersumber dari Nabi saw. sesungguhnya Allah 
mengadakan sesuatu hal yang baru sesuai dengan kehendak-Nya, sung- 


guh termasuk hal baru yang diadakan oleh Allah, ialah janganlah kalian 
berbicara ketika shalat. 


HNSI Dar Br LN von 
ANDI ES Ken AG 2. ENI Fai 


601 


219 


93.3 25 - Oa 
& Ba 3 LI Xgs 
. 7152. Dari Ibnu Abbas ra., dia berkata: "Apa maunya kalian ber- 
tanya kepada ahli kitab tentang kitab mereka. Padahal kalian memiliki 
kitab Allah, yang paling baru di antara semua kitab menurut Allah, dan 
kalian membacanya dalam keadaan murni serta tidak tercemari". 


CIWN Eaa PEN JB uk peta S5 ENVNON 
AI NE bia NI Kata 
pantas ACA San 

EK KAN KE 3 AE ah 
Pe ah PAN | 
AIA Ur: AN AE Anis pa. 
HAN Tabs LAN SAS 
SKI se AR et 


: 7153. Dari Abdullah bin Abbas, dia berkata: "Apa peduli kalian ber- 
.tanya kepada ahli kitab tentang sesuatu. Padahal kitab kalian yang di- 
turunkan oleh Ajlah kepada' Nabi kalian, adalah berita-berita yang paling 
baru (aktual) menurut Allah dalam keadaan murni serta tidak ternodai 
oleh apa pun. Dan Allah benar-benar telah menceritakan kepada kalian, 
bahwa ahli kitab telah mengganti dan merubah kitab-kitab Allah. Mereka 
mencatat kitab-kitab itu dengan tangannya. Mereka berkata: "Ia (kitab) 
adalah dari Allah (dengan tujuan) untuk memperoleh keuntungan yang 
sangat sedikit dengan perbuatan itu". Tidakkah ilmu yang datang kepada 
.kalian mampu mencegah kalian dari bertanya kepada mereka. Tidak, 
demi Allah, aku tidak pernah melihat seseorang pun di antara mereka 


602 


1 


“yang bertanya kepada kalian tentang kitab yang telah diturunkan kepada 
kalian". : 


21, 
gan sg Tan PEN 133 33 
#lala 
BAB | 
FIRMAN ALLAH TA'ALA: "JANGANLAH KAMU MENG- 
GERAKKAN LIDAHMU UNTUK - (MEMBACA) Al- 


OUR'AN, DAN PRAKTIK NABI SAW. KETIKA WAHYU 
TURUN KEPADANYA. 


J8 (ar KENA 5235 segar TA 
AE TAG Kana ap Ga 


7154. Dari Abu Hurairah, dari Nabi saw. Allah Yang Maha' Luhur 
telah berfirman: "Aku bersama hamba-Ku ketika dia mengingat Kepan 
Ku dan ketika kedua bibirnya bergerak menyeu -Ku". Da 


YAI Hua Sain 353 M60 
AN Maha d 
SIB 5 NA Sa yA ea 
BASA SSC ta 


SENI, Oa aa J, aa 53 


s5 


SN Dia 5) 1-5 5-1 : s 
AJE EA oa SA 
ANE S0 RAD An JERI Dtah 


da Apa 


he Denanae na 
APP CN YA PP AA Sa SE 

Pee Menag 
SENI NA YAA ae 


7155. Dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah 
Ta'ala: "Janganlah kamu menggerakkan lidahmu untuk (membaca) Al- 
Our'an". Ibnu Abbas berkata: "Dahulu Nabi saw. jika mengajarkan ba- 
caan Al-Our'an dengan sangat serius. Beliau menggerakkan kedua bibir- 
nya". Ibnu Abbas berkata kepadaku: "Aku menggerakkan keduanya se- 
bagaimana Rasulullah saw. menggerakkannya". Sa'id berkata: "Aku 
menggerakkannya sebagaimana Ibnu Abbas pernah menggerakkannya". 
Maka Allah Yang Maha Mulia lagi Maha Luhur berfirman: "Janganlah 
kamu menggerakkan lidahmu untuk (membaca) Al-Our'an karena hendak 
cepat-cepat (menguasai)nya. Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah 
mengumpulkannya", -Ibnu Abbas berkata, mengumpulkannya di dadamu 
lalu kamu pandai membacanya- "Apabila Kami telah selesai membaca- 
kannya maka ikutilah bacaannya" - Ibnu Abbas berkata: "Dengarkanlah 
ja dengan sepenuhnya lalu atas tanggungan Kamilah kamu pandai mem- 
bacanya- Lebih lanjut Ibnu Abbas berkata: "Dahulu Rasulullah saw. ke- 
tika kedatangan Jibril as. beliau mendengarkan (bacaannya). Ketika Jibril 
telah pergi, maka Nabi saw. membacanya sebagaimana yang dibacakan 
Jibril kepada beliau".. 


( 


PEN KA MENU SL 


RA LAN NENANKA NE) 
KD AAN gha Ta 


FIRMAN ALLAH TA'ALA: "DAN RAHASIAKANLAH 
PERKATAANMU ATAU LAHIRKANLAH, SESUNGGUH- 
NYA DIA MAHA MENGETAHUI SEGALA ISI HATI. APA- 
KAH ALLAH YANG MENCIPTAKAN ITU TIDAK MENGE- 
TAHUI (YANG KAMU LAHIRKAN DAN RAHASIAKAN): 
DAN DIA MAHA HALUS LAGI MAHA MENGETAHUI?". 


SE YEN IA ana Else NOT 
dsn PA AAA, aa 
SEN ne 

TE Pen Ans Hen 
SA IE MAGANG 
ea Das Io BANI Ca 

BA EA Aa | 
IA 03 Iy (pts 


7156. Dari Ibnu Abbas ra., tentang firman Allah Ta'ala: "Dan 
janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam shalatmu dan janganlah 


605 


"pula merendahkannya", dia mengatakan: "Ayat itu turun saat Rasulullah 
saw. sedang bersembunyi di Makkah. Dahulu ketika shalat bersama sa- 
habat-sahabatnya, beliau mengeraskan suaranya dalam (membaca) Ai- 
“Our'an. Maka ketika (bacaan) beliau didengar oleh orang-orang musyrik, 
maka mereka mencaci maki Al-Our'an, Dzat yang menurunkannya, dah 
orang yang membawanya. Kemudian Allah berfirman kepada Nabi saw.: 
"Janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam shalatmu", yakni dengan 
bacaanmu, tentu orang-orang musyrik akan mendengar, lalu mereka 
mencaci maki Al-Our'an. Dan janganlah pula kamu merendahkan dalam 
(bacaan)nya pada sahabat-sahabatmu, nanti kamu tidak dapat memper- 
. dengarkan kepadanya (para sahabat), gunakanlah jalan tengah di antara 
keduanya". 


PAI KENA Tar EA ha P3 naa TA 

Ao IP DEA RESES AD 
TA, “2. Ae Pa Pt 

SAN SA ENI IS MEN 


“ 
7157, Dari Aisyah ra., ia berkata: "Ayat ini turun: "Dan janganlah 
kamu mengeraskan suaramu dalam shalatmu dan janganlah pula me- 
rendahkannya", adalah tentang berdo'a". 


CERIA SN EN te MON 


. NA, ERA AP “31 oa 
“ rs) -. Ta agri 8 aj (3 ag ks 9 
7158. Dari Abu Hurairah, dia berkata: "Rasulullah saw. bersabda: 


"Tidaklah termasuk golonganku seseorang yang tidak bersuara dalam 
(membaca) Al-Our'an". | | 


AN KATA 
APN ana 


Ta ENDE HN AD at 
SEN GAN BIS an 327: 169 

o KANG KAN IN 
“D2 SPA YA 2 
Be NAN GAS: 055 TS 


BAB 


SABDA NABI SAW.: "ADA SESEORANG LELAKI YANG 
DIBERI AL-OUR'AN OLEH ALLAH, LALU DIA SIBUK 
DENGAN (AL-0UR'AN) ITU BAIK PADA TENGAH MA- 
LAM MAUPUN SIANG HARI, DAN SESEORANG LELAKI 
YANG MENYATAKAN: "JIKA SAJA AKU DIBERI SE- 
MISAL PEMBERIAN YANG TELAH DIBERIKAN KEPADA 
(LELAKI) INI, TENTU AKU AKAN MENGAMALKAN SE- 
PERTI YANG DIAMALKAN OLEH LELAKI ITU". 


Nabi saw. memberi penjelasan: "Bahwa yang dimaksud membaca 
kitab, ialah mengamalkannya". 1 
Allah berfirman: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah 


menciptakan langit, bumi, beragam-ragamnya bahasamu, dan warna- 


warninya kulitmu". | 
Dan firman-Nya, Dzat yang Maha Agung penuturan-Nya: "Dan 
berbuatlah kebajikan, agar kalian mendapat kemenangan....". 


607, 


ANE AN Ian 8 BE 3 Te NON 


53 Si Ia LEAN AE ZN Sa 
CI BENING Tah: 
2 PA kan 

Maa EA Ka La SAN Peta 
Hana 


7159. Dari Abu Hurairah, dia berkata: "Rasulullah saw. bersabda: 
"Tidak boleh ada iri hati selain pada dua orang, yakni kepada seseorang 
yang diberi Al-Our'an oleh Allah, lalu dia sibuk membacanya baik pada 
tengah malam maupun siang hari, sehingga ada seorang lelaki lain ber- 
kata: "Jika saja aku diberi pemberian yang sama seperti yang diberikan 
kepada (lelaki) itu, tentu. aku akan mengamalkan seperti yang diamalkan 
oleh lelaki itu". Dan seorang lelaki yang diberi harta oleh Allah, lalu dia 
mengtiabiskan dalam kebenaran, kemudian ada seorang lelaki lain ber- 
kata: "Jika saja aku diberi pemberian yang sama seperti yang diberikan 
pada lelaki itu, tentu aku akan mengamalkan seperti yang diamalkan 
olehnya". | 


Tenganan ai Pa na Nan 
AA LATEN KENA N SISA Ie 
P1 kaRa 3 LAN. AW ANT 
5 KIA 

7160. Dari Salim, dari ayahnya, dari Nabi saw. Beliau bersabda 


608 


"Tidak boleh ada iri hati selain pada dua orang, seorang lelaki yang 
diberi Al-Our'an oleh Allah, lalu dia sibuk membacanya baik pada te- 
ngah malam maupun siang hari, dan seorang lelaki yang diberi harta oleh 
Allah, lalu dia menghabiskannya baik pada tengah malam maupun siang 
hari". 


Ba aman 
ENG G DIAN Nb 
BAB #5 It 


' FIRMAN ALLAH TAYALA: "HAI RASUL SAMPAIKANLAH 
APA YANG DITURUNKAN KEPADAMU DARI TUHANMU. 
DAN JIKA TIDAK KAMU KERJAKAN (APA YANG DI- 

' PERINTAHKAN ITU, BERARTI) KAMU TIDAK MENYAM- 
PAIKAN AMANAT-NYA". 


nga Mantan 
BE AN La 


. 
—. 


. Yaas 
1 wr « pd 1J Ttg Urat hat aan 
ad ' As Az | 
-", - 5 “ | : — b 


PE ta 3 
AF ay C1tag Kagka Ana 
Ming 


IN NA 2565 


272 AG 


Go KEGIS 


unNtbs GRANAA 3 


PA 


Sa KVN SENI: ATA Fama 


ISA en san 
KO IKA KKR 3 


Kena JA hb AS PAR 


Pet ea NA as 


& 
.! 
Oa 


Kan #1 HER Sera saya 3 


610 


2 Sea JB ANA 
Ker aya png na 6) 


SN Ea 
G AS 


..- 


Az-Zuhri berkomentar: "Dari Allah berarti Risalah, atas Rasulullah 
saw. berarti penyampaian, “dan atas kita berarti ketaatan". 

Allah berfirman: "Agar Dia mengetahui, bahwa sesungguhnya 
Rasul-Rasul itu telah menyampaikan risalah-risalah Tuhannya". 

Allah berfirman: "Aku telah menyampaikan kepada kalian risalah- 
risalah Tuhanku". 

Ka'eb bin Malik berkata ketika berangkat belakangan setelah Nabi 
saw.: "Dan Allah serta Rasul-Nya akan melihat pekerjaanmu". 

Aisyah berkomentar: "Jika kamu merasa heran oleh bagusnya. pe- 
kerjaan seseorang maka katakanlah: "Allah dan Rasul-Nya serta orang- 
orang mukmin akan melihat: perbuatan kalian". Dan Sa sekali-kali 
seseorang meremehkanmu". 

Ma'mar berkomentar: “Itu kitab, berarti ini Al Our an, petunjuk bagi 
orang-orang yang bertakwa, berarti penjelasan sekaligus petunjuk", 
senada dengan firman Allah Ta'ala: “Itulah hukuni Allah, berarti inilah 
hukum Allah, tidak ada keraguan padanya, berarti tidak ada kebimbangan 
padanya: itulah ayat-ayat (Al Our'an), yakni 'initah tandaitanda Al- 
Ou'ran. Dan seperti firman-Nya: "Sehingga apabila kamu berada di da- 
lam bahtera, dan meluncuriah bahtera itu membawa orang-orang yang 
ada di dalamnya, termasuk kalian". 

Anas berkomentar: "Nabi saw. pernah mengutus pamanya, Haram, 
untuk menemui kaumnya. Haram berkata: "Apakah kalian mau mem- 
percayai aku, bahwa aku menyampaikan risalah Rasulullah saw. 3 fa Han 


" Haram menuki menceritakan kepada kaumnya". 


611 


SELIIIA JESAA. der ryan 


ne. Dari Al-Mughirah, dia berkata: “Nabi saw. pernah memberi- 
tahukan kepadaku tentang risalah Tuhan kami: "Bahwa barangsiapa di 
antara kami yang terbunuh maka dia akan kembali ke Sorga. 


Pp ia DANG FI 

DI KAN GAS dn gade Ken ea 

P5 DAYS Kep aa) Seasa 
| 3 SI ESA IST 


7162. Dari Aisyah, ia berkata: Barangsiapa bercerita kepadamu, 
bahwa Nabi saw. menyembunyikan sesuatu dari wahyu, maka janganlah 
kamu membenarkannya. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman" "Hai 
Rasul, sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. 


Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, bera) kamu 
tidak menyampaikan amanat-Nya". 


HA ng nota ENY 
SP 6, Ialaak, Naba SI Esa Ts 
HA Jera DEA ANTA SAI 
sia Ap USG DS Ken Ji 
WEE: Pa AA 


22 YG d1 .3 Ke al AAU La .- 


KASN Jangan Mop RI G3 


612 


7163. Dari Abdullah, ada seorang lelaki berkata: "Wahai Rasulullah, 
dosa apakah yang paling besar itu menurut Allah?". Beliau bersabda: 
"Jika kamu mengambil sekutu bagi Allah, padahal Dia-lah yang telah 
menciptakanmu". Lelaki tersebut berkata: "Lalu dosa apa lagi?". Beliau 
bersabda: "Yaitu apabila kamu membunuh anakmu karena kamu kawatir 
jika dia ikut makan bersamamu". Lelaki tersebut berkata: "Kemudian 
dosa apa lagi?". Beliau bersabda: "Yaitu jika kami berzina dengan istri 
tetanggamu". Lalu Allah menurunkan (ayat) yang membenarkannya: 
"Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah 
dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) ke- 
cuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barangsiapa yang 
melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya)". 


KANAN Bp JGA 
era TANI A, 
Al daslpata AA lal! 
aa NA Haa 


FIRMAN ALLAH TA'ALA: "KATAKANLAH: "IKA KA- 
MU MENGATAKAN ADA MAKANAN YANG DIHARAM- 
KAN SEBELUM TURUN TAURAT), MAKA BAWALAH 
TAURAT ITU, LALU BACALAH IA": DAN SABDA NABI 
SAW.: "AHLI TAURAT, DIBERI TAURAT, LALU MEREKA 


. MENGAMALKANNYA. AHLI INJIL DIBERI INJIL, LALU 


613 


' MEREKA MENGAMALKANNYA. DAN KALIAN DIBERI 


AL-0OUR'AN, LALU KALIAN MENGAMALKANNYA". 


5 Parag SAI EN 
Sass Si LAI 

aa RA: 
aa JAE EJENES 


Dela N Gada PAS e ah 


-—? 
- 


' Dana Aa ge 
EA ON aan era 
sena HN YAN 


PN RAMA 
Ha lens : ag 2.8 


614 


NN ata LIS 
Layu rana sg El 


Tidak akan menyentuh, tidak akan mendapati rasa dan manfaatnya 
Al-Our'an kecuali orang yang beriman kepada Al-Our'an. Dan tidak akan 
memikul Al Our'an sesuai dengan haknya kecuali orang yang beriman. 
Berdasarkan firman Allah Ta'ala: "Perumpamaan orang-orang yang di- 
pikulkan kepadanya Taurat, kemudian mereka tiada memikulnya adalah 
seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Amatlah buruknya 
perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah itu. Dan Allah 
tidaklah memberi petunjuk kepada kaum yang zalim", 

Nabi saw. menamakan Islam, Iman, dan shalat sebagai amalan. 

Abu Hurairah berkata: "Rasulullah saw. pernah bertanya kepada 


Bilal: "Beritahukan aku akan amalan yang penuh harapan dimana kamu 


telah mengamalkannya di dalam Islam ini?". Bilal menjawab: "Rasanya 
aku tak pernah melakukan suatu amal yang penuh Sd Hanya saja 
setiap kali bersuci, akau pasti melakukan sembahyang". 

- Beliau pernah ditanya: "Amalan apakah yang paling utama itu?" 
Beliau bersabda: "Iman kepada Allah dan Rasul-Nya, lalu berjihad, dan 
kemudian haji mabrur". ma 


AN oa Yaa RAS alam 
San WE ee 
Paman esa Ha | Na 
ga HA Pegea TA AN - 


s 


e Pena Ae 2 Naga 


- 


&1 


(eh ac ainihaa Alah 2 Apar dengn 


-. 


Ca Ain LEAN Aa 3 abna 
na KUE BIN NE 
2 ASalya 45 ENG SB 


. 7164. Dari Ibnu Umar ra. sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: "Se- 
sungguhnya keberadaan kalian dengan ummat-ummat yang dahulu, hanyalah 
seperti waktu antara shalat Ashar sampai terbenamnya matahari. Ahli Taurat 
diberi Taurat, mereka mengamalkannya sampai tengah hari lalu tidak mampu 
lagi, maka akhirnya.mereka diberi pahala hanya satu kirat. Ahli Injil diberi 


Injil, mereka mengamalkannya sampai shalat Ashar selesai dikerjakan lalu 


tidak mampu lagi, maka akhirnya mereka diberi pahala hanya satu kirat. 
Kemudian kalian diberi Al-Our'an, kalian mengamalkannya sampai terbe- 
namnya matahari, maka akhirnya kalian diberi pahala sebanyak dua kirat. 
Kemudian ahli kitab berkata: "Bukankah mereka itu lebih sedikit amalnya 
daripada kita tapi kenapa lebih banyak pahalanya?". Allah berfirman: "Apa- 


| kah Aku pernah menganiaya hak kalian barang sedikit pun?". Ahli kitab 


menjawab: "Tidak". Allah berfirman: "Itulah anugerahku, Aku akan mem- 


berikannya kepada seseorang menurut kehendak-Ku". 


SEA EYANG 
Aa DAA ia 
5. sei | P 


BAB | 
' NABI SAW. MENAMAKAN SHALAT SEBAGAI AMALAN, 


616 


DAN BELIAU BERSABDA: "TIADA SHALAT BAGI 
Okana YANG TIDAK MEMBACA UMMUL KITAB". | 


aa. 24 LA rat an PA | 


“3 2 sa YAI 93 Pan AN 


Sala SAE, : YA TAN 


' 7165. Dari Ibnu Mas'ud ra., sesungguhnya seorang lelaki pernah 
bertanya kepada" Nabi saw.: "Amalan-amalan apakah yang paling utama 
itu?" Beliau bersabda:: "Shalat pada - waktunya, berbuat baik Keam 
kedua orangtua, dan jas gai di jalan Allah". 


Para IE Lag 
sapa Ea SN Ea pia 


| BAB Nb Bg 
FIRMAN 'ALLAH TAALA: "SESUNGGUENYA' MANUSIA 
DICIPTAKAN BERSIFAT KELUH KESAH LAGI KIKIR. 
| APABILA DIA DITIMPA -KESUSAHAN DIA BERKELUH 
KESAH. DAN APABILA DIA MENDAPAT KEBAIKAN DIA 
AMAT KIKIR". 


eesajans, 36 AE japan wu 
Apaan Sangka PUN 
TNO AG aa 2 asi 


617 


: Maag 5 Asas: Ba OS Jah 
PE La Gene 
Menara SA lg 3, SAS Tp 
(nila 


.. 7166. Dari Amer bin Taghlib, dia berkata:."Nabi saw. pernah diberi 
harta. Beliau memberikan kepada sekelompok kaum dan menampik dari 
kaum yang lain. Beliau mendengar, bahwa mereka mengecam. Maka be- 
liau bersabda: "Sesungguhnya aku telah memberi kepada orang ini dan 
sementara aku membiarkan orang itu. Orang yang aku biarkan adalah 
yang lebih aku sukai daripada orang yang aku beri. Aku memberikan ke- 
pada beberapa kaum, karena dalam hati mereka masih terdapat keluh 
kesah. Dan aku membiarkan beberapa kaum, yang rasa kecukupan dan 
kebaikan mereka telah ditanamkan oleh Allah di dalam hatinya". 

. Amer lebih lanjut berkomentar: "Aku tidak suka memiliki sejurang 
onta disebabkan sabda Rasulullah saw. itu". 


« Arin GANGA A 


BAB b 


PENUTURAN DAN ' PERIWAYATAN NABI SAW: DARI 
TUHANNYA. 


ag Sa agan Por Tata SNI 


.- 


CA pe SAS BASA 


Bah 


MO Ae EA SN Sea SEN EA) 
| SALA 


7167. Dari Anas ra.,. dari Nabi saw. Beliau meriwayatkan dari 
Tuhannya, Tuhan berfirman: "Jika seorang hamba berusaha mendekat 
pada-Ku sejauh sejengkal tentu Aku akan mendekatnya sejauh sehasta. 
Jika dia berusaha mendekat pada-Ku sejauh sehasta tentu Aku akan men- 
dekatnya sejauh sedepa. Dan jika dia mendatangi kepada-Ku dengan ber- 
jalan. tentu Aku akan mendatanginya dengan berlari-lari kecil". 


GAN DEWAN MTA 
Kaban La SAS at Ha LAN: JEK 
ea BRI BG 


7168. Dari Abu Hurairah, dia berkata: "Pernah Nabi saw. menutur- 


- kan bahwa Allah telah berfirman: "Iika seorang hamba berusaha men- 


dekat kepada-Ku sejauh sejengkal tentu Aku akan mendekatnya sejauh 
sehasta. Dan jika dia berusaha mendekat kepada-Ku sejauh Kena, tentu 
Aku akan mendekatnya sejauh sedepa". 


A3 .. 29 , - 


Anakan KAN, Pa aa MA 
2 aa KAI Ka 
z Ba AA TN AAN 33 Ara 
7169. Dari Abu Hurairah, dari Nabi saw. Beliau meriwayatkan dari 


Tuhan kalian, Tuhan berfiman: "Seluruh amal memiliki kafarat (denda). 
Puasa adalah kepunyaan-Ky dan -Aku sendiri yang akan membalasnya. 


“Sungguh bau mulutnya orang yang ai am adalah lebih harum di sisi 


Allah daripada aromanya misik". 


619 


SENI EA Gan se snap AW, 
2 Aa Sana) eka 


2 an 
?4 P3 Lari 


MASA bit 


. 7170. Dari Ibnu Abbas ra., dari Nabi saw. Tentang yang diriwayat- 
kan dari Tuhannya, Allah telah berfirman: "Tidaklah patut bagi seorang 
hamba mengatakan: "Bahwa aku adalah lebih baik daripada Yunus bin 
Matta. Dan, sesungguhnya Lk (Yunus) bersambung kepada ayah- 
nya". ' ' 


12523 Kia aa Maba: S5 NW) 
Aoa Aje pa ca Setda 
DG Sia Bagan . 
| EN Ian BEN SA A3 aa 
| KAA CL REA 
1 Sep AE Al seanna Teki 


SASIEN TIM 


M171. Dari "Abdullah bin Al-Mughaffai Al-Muzamni, dia berkata: 
"Pada.hari penaklukan (Makkah) aku melihat Rasulullah saw. berada di 


| Beliau mengulang-ulang dalam bacaannya. Mu'awiyah membaca dalam 
rangka menceritakan bacaannya Ibnu Mughaffal dan mengatakan: "Jika 


620 


| atas ontanya sedang membaca surat Al-Fath (atau sebagian surat Al-Fath). 


manusia tidak mengambil keputusan atas kalian tentu aku akan membaca 
berulang-ulang seperti Ibnu Mughaffal pernah mengulang-ulang dalam 
rangka menceritakan (bacaan) Nabi saw.". Aku (Syababah) berkata ke- 
pada. Mu'awiyah: "Apa yang pernah dilakukan oleh Ibnu Mughaffal 
itu?". Mu'awiyah berkata: "Asa, Aaa, Aaa berulang tiga kali". 


(MEA AN 
maa An, Bb: MEN 


AK 
1 IA ed 
BAB 


BOLEH HUKUMNYA MENAFSIRI TAURAT DAN. KITAB- 
KITAB ALLAH LAINNYA DENGAN BAHASA ARAB DAN ' 
BAHASA LAINNYA. BERDASAR FIRMAN ALLAH TA- 

. ?ALA: "MAKA BAWALAH TAURAT ITU, LALU BACALAH 
IA JIKA KAMU ORANG-ORANG TAN BENAR". 


Pala (or Di» Pe PA NY 
naa aa ak EL 


(Latul 


SG Kelea pasa alga KaPsae 
ke » KIT 23 ea kata UN, 


MA EV, AAN: 


7172. Dari Abu Sufyan bin Hareb, sesungguhnya Hiraglius pernah 
memanggil penerjemahnya, lalu dia minta diambilkan suratnya Nabi saw. 
Maka penerjemah itu lantas membacanya: "Dengan menyebut asma Allah 
Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dari Muhammad, seorang 
hamba Allah dan Rasul-Nya, kepada Hiraglius, hai Ahli kitab, marilah 


621 


kepada suatu kalimah (kesapan): yang tidak ada perselisihan antara kami 


dan kamu....". 


Cap Sesi data J6 Sea: SE NVY 
PAN SP AANG NIA O: 2d - 

MEP ana TAN ah San 
AI daa san 


M173. Dari Abu Hurairah, dia berkata: "Dahulu ahli kitab membaca 
Taurat dengan bahasa Ibrani dan menafsirinya dengan bahasa Arab untuk 
ahli Islam". Rasulullah saw. bersabda: "Janganlah kalian membenarkan 
ahli kitab dan janganlah kalian mendustakannya. Dan katakanlah: "Kami 


beriman kepada Allah dan kepada ne yang telah diturunkan....". 


IBL AN 
a55 SBN Sana ak AAN 
ee ngan Dyalaasla: yoga 
Yg B3 3S gag 1 PAN SEM 
CEPAA AI FA se onani Jan 
Pa AN BA 

Sae KEL Gp: SIG 


MESRA ara Tga “13, Et AN 


62 


-- 2 2 
PENA , 

1174. Dari Ibnu Umar ra., sesungguhnya pernah diajukan kepada 
Nabi saw. seorang lelaki dan seorang wanita dari kalangan Yahudi, kedua 
orang tersebut berbuat zina. Beliau bertanya kepada orang-orang Yahudi: 
"Sangsi apakah yang kalian jatuhkan kepada mereka?". Mereka men- 
jawab: "Kami akan mencorengkan arang ke wajah mereka berdua dan 
menghinakannya". Beliau bersabda: "Maka bawalah Taurat itu, lalu baca- . 
lah ia jika kalian orang-orang yang benar". Mereka membawanya dan 
berkata kepada seseorang yang menjadi pilihannya: "Wahai A'war, baca- 
lah". A'war membaca, sampai berakhir pada suatu tempat dari (bacaan) 
itu, A'war meletakkan tangannya di atas tempat tersebut. Beliau ber- 


“sabda: "Angkatlah tanganmu". A'war lalu mengangkat tangannya, ter- 


nyata di dalamnya terdapat ayat rajam yang tampak jelas.. Maka A'war 
berkata: "Wahai Muhammad, sesungguhnya kedua orang itu harus ter- 
kena hukum rajam. Akan tetapi kami menyembunyikannya di antara 
kami". Beliau menyuruh untuk (menangani). kedua orang itu, lalu kedua- 
nya dirajam. Aku melihat kepada si lelaki tersebut mengelak dari lem-. 


-paran batu itu". 


sai Penalti aan 5g 
AN aa NE na 
BAB kun 


SABDA NABI SAW.: "ORANG YANG MAHIR TENTANG 
AL-0UR'AN AKAN BERSAMA DENGAN YANG MULIA : 
LAGI PULA BERBAKTI) DAN HIASILAH AL-GUR'AN IrU 
DENGAN SUARA-SUARAMU ". 


HEM AAS Tenaga "4 NWD 


623 


7175. Dari Abu Hurairah, sesungguhnya dia pernah mendengar Nabi 
saw. bersabda: "Apa saja yang diizinkan Allah kepada sesuatu belum ten- 
tu Allah mengizinkannya kepada seorang Nabi yang bagus suaranya da- 
Jam (membaca) Al-Our'an dengan mengeraskan suaranya". 


LA nh 220 gg. ad, ae | . 
RA medan iseng P0 Jl 2 lie DANA 


(LL AH 


, “1 hat Had 


SA. IA #E-. 
Aa Tiens ayat KWRALIY 


Mistis Sera SAN H6, LN 
Udan MI 0 II Com 4 14 
BEAN ERA ASI 


A0 AA, S0 La AAL 2 22 
AN sai GIE IN oma IR 


Ba IE ABRI ia 
. na Ja SANA 
Rn MMA LAN 


1176. Dari Urwah bin Az-Zubair, Sa'id bin Al-Musayyab, Algamah 
bin Waggash, dan Ubaidillah bin Abdullah, tentang cerita diri Aisyah, 
saat tukang gosip membicarakannya dengan lidah-lidah yang tajam. 
Masing-masing menceritakan kepadaku sekelumit dari cerita ini. Aisyah 


' berkata: "Aku merebahkan diri di atas tempat tidurku. Ketika. itu aku 
yakin bahwa sebenarnya diriku adalah suci dan aku yakin bahwa Allah 


624 


akan membuktikan kesucianku itu. Akan tetapi diriku, demi Allah, se- 
mula aku tidaklah yakin bahwa Allah akan menurunkan tentang problem- 
ku suatu wahyu yang dapat dibaca. Demi pribadiku, pribadiku adalah 
lebih hina ketimbang pembicaraan Allah 'tentang diriku dengan sesuatu 
yang dapat dibaca". Maka Allah Yang Maha Mulia lagi Maha Agung 
menurunkan ayat ini: "Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita 
bohong (gosip) itu adalah dari golongan kamu juga....". | 


Fe oi La SBN A 35 
ANN AAN EA ALOR AN PA TAN TANI TK Ge 
HN UR Lap PASAL 3 


ENG ON 32 


7177. Dari Al-Barra”, dia berkata: "Aku pernah mendengar Nabi 
saw. membaca (Al-Our'an) dalam (shalat) Isya” (surat) wat Tiini Waz 
Zaituuni. Aku tidak mendengar seseorang yang bagus suaranya (bacaan- 
nya) daripada beliau". : 


Int 2g ka 2 31K AP NG 
SALE Ielaisadi Gaye ES le VIVN 
PARA PE SOP YR AAA AWAY TAP WATT WAT 
EU al sad an Al AL Dame 
, 4 
EN eta IA MAY Pe AAA aa Tae mEM 
we . - 4 - - Lal . - 
TI, . 9) ai k23 ag? . 01 ira (5, / 1 
d0 P4 , .. , Pa - 2. 
“. 2 alhaw 94 Ph Ateh.“ Lai Ae NN # 
- Dra) an 
7178. Dari Ibnu Abbas ra., dia berkata: "Dahulu Nabi saw. pernah 
bersembunyi di Makkah. Beliau pernah mengeraskan suaranya (dalam 
bacaan Al-Our'an), ketika orang-orang musyrik mendengar maka mereka 
mencaci maki Al-Our'an dan orang yang membawanya. Maka Allah 
Yang Maha Mulia lagi Maha Agung berfirman kepada Nabi saw.: 


"Janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam shalatmu dan janganlah 
pula merendahkannya". ' : 


625 


AI ESA Ti: NA NWA 


Su 


BENTAS ES A Nasa 


PENA Ne Ip PE AI 

Sa aa Jk 

0g 3 . 4, (25 Ya Pga td 9- aa 

GAN ANA Sebisa 
AA 


7179. Dari Abu Sa'id Al-Khudri ra., beliau pernah bersabda ke- 
padanya: "Sesungguhnya: aku tahu bahwa kamu menyukai ternak kam- 
bing dan (berada) di sahara. Jika kamu berada di antara ternak kambing- 
mu (atau di Sahara), maka kumandangkanlah azan untuk shalat dan 
keraskanlah suaramu dengan azan itu. Karena, sesungguhnya ujung 
suaranya orang yang azan tidak akan didengar baik oleh Jin, manusia, 


maupun sesuatu kecuali ia akan bersaksi untuk orang yang azan itu pada 
hari kiamat kelak". 


Ka Ar ANA AA aa AAA NW 
2 II 15 


5 9h. 
Aha, 231 ay 


2 4 , . : 
7180. Dari Aisyah, ia berkata: "Dahulu Nabi saw. pernah membaca 
Al-Our'an dan kepala beliau berada di alm ketika itu aku sedang 
haidh Sa bulanan)". 


Na saya Wadi aa ae (os Kala Tar 


sa 


FIRMAN ALLAH TA'ALA: "MAKA BACALAH APA YANG 
PE nan (BAGIMU) DARI AL-OUR'AN". 


an ana TAP Kana MN 


626 


KA - adek dijan ai Dosa, Ii, AAN APA 


Dp PA HB Wib tada0 
Sal, Kanak AN AA Nae jo 
Sa da ap ARA Aga ah 
MN AN AS hina DAN oa 


MAGNA, NAH TEKANAN 


AAA TA Aa 234 


EN Tenan Ha Uh ban DI AGS, ra 
AKAN par PAKAR 38. Aa Ban 
SIARAN En Na dika BNSKAN 5S 
AAN Jaan Ja 23 NAS 13 
AJE Na aa Dug 
Haa PE ag An MISI PASS, Ssi 


KENA ri 


| 781. Dari Umar bin Al-Khathtahab, dia berkata: "Aku pernah men- 
dengar Hisyam bin Hakim membaca surat Al-Furgan ketika Rasulullah 


627 


saw. masih hidup. Aku berusaha mendengarkan bacaannya, ternyata 


Hisyam bin Hakim membaca dengan huruf-huruf yang banyak dan 


Rasulullah saw. belum pernah membacanya. Aku hampir menyerang 
Hisyam bin Hakim di dalam shalat. itu, aku berusaha bersabar sampai dia 
salam, aku menarik mantelnya lantas kukatakan: "Siapa yang mengajar- 

nh kamu membaca bacaan surat seperti yang baru saja aku dengar 
tadi?". Hisyam bin Hakim menjawab: "Rasulullah saw. yang mengajarkan 
(bacaan)nya kepadaku". Aku katakan: "Kamu bohong, beliau pernah me- 
ngajarkan (bacaan)nya kepadaku tidak seperti bacaanmu itu". Aku be- 
rangkat pergi menuntunnya menemui Rasulullah saw. Kemudian aku 
katakan: "Sesungguhnya aku telah mendengar (orang) ini membaca surat 
Al-Furgan dengan huruf-huruf yang banyak, yang Anda belum pernah 
mengajarkan bacaannya kepadaku". Beliau bersabda: "Lepaskan dia, 
bacalah hai Hisyam". Hisyam lalu membaca bacaannya seperti. yang aku 
| dengar tadi. Rasulullah bersabda: “Seperti itulah bacaan yang diturun- 
kan". Kemudian Rasulullah saw. bersabda: "Bacalah, hai Umar”. Aku la- 
lu membaca seperti bacaan yang pernah beliau ajarkah kepadaku: Beliau 
bersabda: "Seperti itulah bacaan yang diturunkan. Sesungguhnya Al- 
Our'an ini diturunkan. dengan tujuh huruf, maka bacalah apa yang mudah 
(bagimu) Anya 


Kn aa Ez an JERII 
Ea KA EA 
ara Ja 035 


BAB 

FIRMAN ALLAH TA'ALA" "DAN SESUNGGUHNYA TE- 
LAH KAMI MUDAHKAN AL-OUR'AN- UNTUK PELA- 
JARAN. MAKA ADAKAH ORANG YANG MENGAMBIL - 


628 


PELAJARAN?". DAN NABI SAW. BERSABDA: "MASING- 
MASING DIMUDAHKAN KEPADA SESUATU YANG DI- 
CIPTAKAN UNTUKNYA". | 


Shah: al Arang 2883 ye 2 35 MN 
Take peng ts 


7182. Dari Imran, dia berkata: "Aku pernah bertanya: "Wahai 
Rasulullah, amalan-amalan apakah yang seharusnya "dilakukan orang- 
orang?". Beliau jawab: "Masing-masing dimudahkan kepada sesuatu yang 
diciptakan untuknya 


TANI AN GE NN 
Ss Sea Hendi 


GAN Sean EU ja Ke 
GEBANG NNNEELI 
| SD INN kr 


' 7183. Dari Ali ra. dari Nabi saw. sesungguhnya beliau pernah me- 
layat pada suatu jenazah, beliau lalu mengambil sebilah kayu dan men- 
cocok-cocokkan di tanah seraya bersabda: "Tidak ada satu orang pun. di 
antara kalian kecuali telah ditentukan tempat duduknya, baik di Neraka 
maupun di Sorga". Mereka bertanya: "Tidakkah kita bertawakal?". Beliau 
bersabda: "Beramallah, maka masing-masing dimudahkan. Adapun Nee 
yang memberikan bani di jalan Pan) dan bertakwa... 


Ting PAN SA 


629 


Oatadah berkomentar: "Ditulis", yakni mereka ditulis dalam induk 
catatannya. Tidak ada sesuatu pun yang terucapkan kecuali ia tentu akan 
dicatat". 

Ibnu Abbas berkomentar: "Kebaikan dan kejelekan itu dicatat. Me- 
reka mensalahtafsirkan dengan sengaja menyimpang. Tak ada seorangpun 
yang dapat menghapus lafadz kitab di antara kitab-kitab Allah Yang 
Maha Mulia lagi Maha Agung. Akan tetapi mereka mensalahtafsirkan 
karena mereka menyampaikan penjelasannya yang tidak tepat. Bacaan 
mereka adalah hafalan yang mampu menjaganya. Dan Al-Our'an ini di- 
wahyukan kepadaku agar aku memberi peringatan kepadamu dengannya, 
yakni kepada penduduk Makkah dan kepada orang yang telah kedatangan 
Al-Our'an ini. Jadi beliau hanyalah orang yang telah memberi peringatan 


kepadanya". 
- PEAOPIAN | DI YA. 

Hap O 5 — Da SNN Ng 

263 MAKE 5. Hd HA | ASN alur pa 

PN Lan TAI daan »d31 Wat rta ud ho Ea 

Senada kgal 
nga. Dari Abu Hurairah, dari Nabi saw. Beliau bersabda: "Ketika 
Allah telah selesai. menciptakan makhluk, Allah mencatat catatan sesuai 


dengan kehendak-Nya: "Rahmat-Ku mengalahkan murka hr «Catatan itu 
ada di sisi-Nya, berada di atas Arasy". 


v3 Sara San uh BP ti | 


FIRMAN ALLAH sana "BAHKAN YANG DIDUSTA- 
KAN MEREKA ITU IALAH AL-OUR'AN YANG MULIA: 
DEMI BUKIT DAN KITAB YANG DITULIS". 


EN ATA MP NAN, 
Mada Sg Pes 1 
0 aa Kebun 
h Hata na oa ba, 
Pena Duet SALA 
Ay) tp nga 
Setara ni :4c0l3 
SAB SI ANGALN 

ESA AA. PETA ah 


20162 


bean bangas. 2 ENG HA 
Materai: YA Kena EN ai 
San Ba ssna es 
sa Sp 


. 7185. Dari Abu Hurairah ra., dia berkata: "Aku pernah mendengar 
Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya Allah telah mencatat catatan. 


630 2 


' sebelum menciptakan makhluk: "Sesungguhnya rahmat-Ku mengalahkan 
mmurka-Ku". Dan (catatan) itu tertulis di 2G berada di atas Arasy". 


Leak AANG Nabaki J 932 
aan C3 


BAB 


FIRMAN ALLAH TA'ALA: "PADAHAL: ALLAH-LAH 
YANG MENCIPTAKAN KAMU DAN APA YANG KAMU 
PERBUAT ITU: SESUNGGUHNYA KAMI MENCIPTAKAN 
SEGALA SESUATU MENURUT UKURAN ". 


KENA 232033 
PEN AOA rasakan 
NATA BEN GAN 
Bagan KAA KALIAN 
ea PN LAN IYA NN Far 
Pee 
Ae Aa We Er3G 


632 


NA PADI PTE 
SEN ag BAN AF 
ANA 0 23rb 392k yo 
SAS JAS SEE Kap ade 

Pte AE dan aah 


“3. 
. hb) 


?-- 


sena 2 13 
ai In Jp P3 4 
Fera 
5 - AA - SG - Wara 
1 Gaal ah Bag N An 
aa Pa pan | 
“ 
Hajat $ EA TT SANG 
5 3 1 
Dikatakan binada para pelukis pemahat #hiupkantah pa yang 
telah kalian ciptakan". ”—. | 
. Sesungguhnya Tuhan kalian ialah Allah yang telah mericiptakan 
langit dan bumi dalam enam hari, lalu Dia bersemayam diatas Arasy.. 
Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, 
dan (diciptakan- Nya pula) matahari, bulan, dan Pan ag bintang (masing, 


633 


masing) tunduk kepada perintah-Nya. Ingatlah, menciptakan dan meme- 
rintahkan hanyalah hak Allah. Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam". 

Ibnu Uyainah berkomentar: "Allah telah menjelaskan, bahwa pen- 
Ciptaan adalah termasuk perintah. Berdasarkan firman-Nya: “Ingatlah, 
menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah". 

Nabi saw. menamakan iman sebagai amalan. 

'Abu Dzar dan Abu Hurairah berkata: "Nabi saw. pernah ditanya: 
"Amalan-amalan apa yang paling utama itu?". Beliau jawab: "Iman ke- 
pada Allah dan jihat di jalan-Nya". Dan beliau bersabda: "Sebagai bala- 
san terhadap apa yang telah mereka kerjakan". 

Delegasi Abdul Oais berkata kepada Nabi saw.: Sutuhlah. kami 
dengan sejumlah perintah, yang jika kami mengamalkannya kami masuk 
Sorga". Maka beliau memerintahkan mereka untuk beriman. bersyahadah, 
mendirikan shalat, dan Me zakat. Beliau menjadikan itu se- 
luruhnya sebagai amal. 


igkin Ana IG Patah 


PA aa an pe PPA IN 
indos ale daa gn 
KA APU Ae Isa Aa 5 
BEI NG AR JS Ama PENS Aja Ka 
Sa AAA AN Dia 
Sa ea STANG AN IE SE 5 HEM 
Jap Lap ae ket apaan 
LAN naa LA AA AG ai Fi DrA 


Kmr Open Ia 
Pasok Yana Kabag ul Papa Edi 
Maa YA A13 Sale Jaan 
dig SKS TA JI 
nee DB oke JELAS KK 
Na AE KENA 


7186. Dari. Zahdam, dia berkata: "Dahulu di antara kampung ini, an- 
tara orang-orang Jurem, dengan orang-orang Asy'ari terjalin persahabatan 
dan persaudaraan. Aku pernah berada di samping Abu Musa Al-Asy'ari, 
lalu disuguhkan kepadanya sebuah hidangan yang di dalamnya terdapat 
daging ayam, dan di sebelahnya ada seorang lelaki dari Bani Taimillah, 


seolah lelaki itu dari golongan orang-orang elit. Abu Musa mengajaknya 


untuk (menikmati hidangan) itu. Lelaki itu berkata: "Sesungguhnya aku, 
tahu bahwa ayam .senantiasa memakan sesuatu yang aku anggap jijik. 
Aku bersumpah, aku tidak akan memakannya". Abu Musa berkata: "Ke- 
marilah, aku akan bercerita kepada kamu tentang (hidangan) itu. Se- 
sungguhnya aku. pernah mengunjungi Nabi saw. bersama sekelompok 
orang-orang Asy'ari. Kami minta suatu jaminan kepada beliau. Beliau 
bersabda: "Demi Allah, aku tidak dapat menjamin “kalian. Aku tidak 
memiliki sesuatu yang dapat untuk menjamin kalian". Kemudian beliau 
diberi rampasan onta. Beliau menanyakan rombonganku seraya bersabda: 


'Di mana sekelompok orang-orang Asy'ari itu?". Beliau lalu menyerahkan 


kepada rombongan lima ekor onta yang putih punuknya. Lalu rom- 
bonganku berangkat. Aku berkata: "Bagaimana dengan perbuatan kita 
ini? Padahal Rasulullah saw. telah bersumpah untuk tidak menjamin 
kepada kita dan memang beliau tidak memiliki sesuatu yang dapat men- 
jamin kepada kita, namun beliau lalu menjamin kepada kita. Berarti kita 
mengambil untung dari kelengahan Rasulullah saw. dengan sumpahnya. 
Demi Allah, kita tidak akan beruntung selama-lamanya". Maka rom- 


635 


AE LES EF SE 


| 


bonganku kembali menemui beliau dan aku berkata kepadanya. Beliau 
bersabda: "Bukan aku yang sejatinya menjamin kalian. Tetapi Allah-lah 
yang telah menjamin kalian. Dan sesungguhnya aku, demi Allah, apabila 
aku menyatakan suatu sumpah lalu aku melihat bahwa selain (sumpah) 
itu ada sesuatu yang lebih baik daripadanya, maka aku akan berpaling pa- 
da sesuatu yang lebih baik daripada (sumpah) itu dan aku menghalalkan 
sumpahku".. : 


pen B Ina JB sae MN 
EN SERA SN Oa Kaga Jaa Kaul 


, 
. 
» - 
.—gy. II 


313 Idr ana Ta IA: Sira 
IA PASI AI 19 yunniya 
Maan aa AE Ce AN 


... 


BBW AL AG GRAN 
HAN NN Neta 28) 


.. - 


AGAN Ja KANE NA 


TA: 


3 


7187. Dari Ibnu Abbas, dia berkata: "Delegasi Abdul Oais pernah 
mengunjungi Rasulullah saw. mereka menyatakan: "Sesungguhnya di 
antara Anda bersama kami ada orang-orang musyrik Mudhar. Kami tidak 
akan -dapat mengunjungi Anda, kecuali pada bulan-bulan haram. Maka 
perintahkan kami dengan sejumlah perintah, yang jika. kami mengamal- 
kannya kami akan masuk Sorga. Dan kami akan mengajak kaum kami 
terhadap (perintah) itu". Beliau bersabda: "Aku suruh kalian dengan 
empat (hal) dan aku melarang kalian dari empat (hal). Aku suruh kalian 
untuk beriman kepada Allah, tahukah kalian apa beriman kepada Allah 


“2 
2 » 
- 
.. 


636 


itu?". Mereka menjawab: "Allah-lah dan Rasul-Nya yang lebih tahu". 
Beliau bersabda: "Bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah, mendiri- 
kan shalat, mengeluarkan zakat, dan agar kalian memberikan harta 
ghanimah (rampasan perang) dengan seperlima. Dan aku melarang kalian 
dari empat (hal): janganlah kalian minum pada labu, pada perak, pada 
tempat yang berter, dan pada guci (jenis bejana-bejana berisi minuman 
keras pada waktu itu)". 


IA JD EAN 5, AE Se YNA 
TERNAK ANRI BAE ena 
293 peer sa ob Ol al: Jis Aerraarat 
: Sg 


HER pa Jah AA 


7188. Dari Aisyah ra., sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: 
"Sesungguhnya para pelukis (pemahat) itu akan disiksa pada hari kiamat 


“kelak. Dan dikatakan kepada mereka: "Hidupkanlah apa yang yang telah 
kalian ciptakan". | 


KIA SUN akan Palopo NM 
MEN EENUNA  AN AS 


A3 aj 51 
& wa 7 
7189. Dari Ibnu Umar ra., dia berkata: "Nabi saw. bersabda: "Se- 
sungguhnya para pelukis (pemahat) itu akan disiksa pada hari kiamat 


kelak. Dan dikatakan kepada mereka: "Hidupkanlah apa yang kalian 
Ciptakan". 


1 .. 9 2.5 "3g! 41033 310. : 
Ie aan BAN 55 3 BN NA, 


- 


DERAS 2g: PS PER Jap ngasde Ah 


637 


'a gem 13 1 LI ar IN IL 5, 


MI IaA Hip 293, 
Opa Kanlgasd 91353 s2kue 2 OA 


| 7190. Dari Abu Hurairah ra., dia berkata: "Aku pernah mendengar 
Nabi saw. bersabda: "Allah Yang Maha Mulia lagi Maha Agung telah 
berfirman: "Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang men- 
ciptakan seperti ciptaan-Ku. Maka hendaknya kalian ciptakan atom (atau 
hendaknya kalian ciptakan sebutir biji atau gandum)". 


BAB 
BACAAN ORANG YANG CABUL DAN ORANG MUNAFIO. 


SUARA DAN BACAAN MEREKA TIDAK MELAMPAUI 
TENGGOROKAN-TENGGOROKANNYA. ' 


NN AN PAN 
LAS Sa Of 
Ganas SA LS) pda goo 
FS Maa ng NG 
Ma aa Pa NE EH 


ME: PAN Tita 


' 7191. Dari Abu Musa ra, dari Nabi saw. Beliau bersabda: "Per- 


638 


umpaan orang mukmin yang membaca Al-Our'an adalah seperti buah 
limau, rasanya enak dan baunya harum. Sedangkan yang tidak membaca 
Al-Our'an adalah seperti buah korma, rasanya enak dan tidaklah berbau. 
Dan perumpaan orang cabul yang membaca al-Our'an adalah seperti we- 
wangian, baunya wangi dan rasanya pahit. Sedang perumpaan orang 
cabul yang tidak membaca Al-Our'an adalah seperti buah Handhalah, 
rasanya pahit dan tidaklah berbau". 


(4 PA aa | 
Ing ae sak | ae) 42 A3 MAN 
». 1. TP AM TON, Pn Kara 
aa Mede Reg Pa 
1.5, AN 2.» “J Aa 23 , An Ap 
“dar » 0. 

Lon ena 7 2 ade 
ee Ksn Sasa 
“ -. 

3. 2. 7 2 - 
At AE gap 3 peka“ Lag | 
3las “51 0. 
AKSI dar au9 
7192. Dari Aisyah ra. pernah orang-orang bertanya kepada Nabi 
saw. tentang para normal (dukun). Beliau bersabda: "Sesungguhnya me- 
reka (para normal) tidak ada apa-apanya sedikitpun". Orang-orang itu 
berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya mereka (para normal) ber- 
cerita tentang sesuatu yang akan terjadi sesuai dengan kenyataan". Nabi 
saw. bersabda: "Perkataan itu memang termasuk kenyataan, yang dicuri 
oleh Jin, lalu Jin itu mencelotehkannya pada telinga kekasihnya seperti 


berkoteknya ayam. Kemudian mereka (para normal) mencampur di da- 
lamnya dengan lebih banyak daripada seratus kebohongan". 


Aang Getah apes Sa NX 
ANA 2: Negaga Jsati 
Lana NA Mai 


639 


AN NASA BAN PEN GA 
esa ., YA PARU, 33! 
2 Kel 


7193. Dari Abu Sa'id Al-Khudri ra., dari Nabi saw. Beliau ber- 
sabda: "Akan keluar sekelompok manusia dari kawasan timur dan mereka 
membaca Al-Our'an, namun Al-Our'an itu tidaklah melampaui teng- 
gorokan-tenggorokannya. Mereka lepas dari Agama seperti lepasnya anak 
panah dari busurnya. Kemudian mereka tidak akan pernah kembali pada 
Agama itu, sekalipun anak panah itu dapat kembali pada busurnya". 
Dikatakan: "Apakah ciri mereka?". Beliau bersabda: "Ciri mereka adalah 
bercukur", 


' gerik 2 ad 1G Saya 
55 255 SAI Fera IE TA 


ap ag 


FIRMAN ALLAH Ana aa AKAN MEMASANG 
TIMBANGAN YANG TEPAT PADA HARI KIAMAT KE- 
LAK", DAN SESUNGGUHNYA AMAL-AMAL ANAK CUCU 
ADAM DAN UCAPANNYA AKAN DITIMBANG. 


ANA ESEK 53 A da 
KAU ak (anna 


Toh. Ata 


Mega TA DA NA Nat ska 


ab ut 
2 labil 
PAT ad 


7104. Dari Abu Hurairah ra., dia berkata: "Nabi saw. bersabda: 
"Dua kalimat yang dicintai oleh Allah, yang ringan atas lisan, dan yang 
berat dalam timbangan, yaitu: "Maha Suci Allah dan dengan memuji- 
Nya. Maha Suci Allah lagi Yang Maha Agung". 


Gi 


